HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: 


2K. Ojong (1920-1980) 
Jakob Oetama 


KOMPAS 


TERBIT 48 HALAMAN #4 KLASIKA 
NOMOR 082 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 
Telepon: Redaksi (021) 5347710 


Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
He 
AMIS Harga langganan Rp 78.000,— 
20 SEPTEMBER 2012 AMANAT HATI URANI RAKYAT In mega Ia Pang 


Penilaian Freedom 
House Jadi Masukan 


JAKARTA, KOMPAS — Istana Kepresidenan mengakui pe- 
nilaian Freedom House tentang kualitas pemerintahan Indonesia 
yang menurun, termasuk dalam hal penegakan hukum. Penilaian 
itu menjadi masukan positif untuk perbaikan ke depan. 

Demikian dikatakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, 
Albert Hasibuan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunik: 
dan Informasi Heru Lelono, Rabu (19/9), di Jakarta. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Freedom House, organisasi 
nonpemerintah terkemuka di Washington DC, 
merilis penilaian tahunan yang berjudul 
Cros 2012”, Penilaian yang diril Senin lalu itu 
memperlihatkan penegakan berbagai aturan reformasi masih 
lemah dan kualitas demokrasi di Indonesia masih tetap rendah 
akibat kurangnya kemauan politik (Kompas, 19/9). 

"Kita menghargai setiap pihak yang melakukan penilaian 
ini ita juga harus pandai menyaring dan 
sensitif terhadap tujuan pihak yang melakukan penilaian seperti 
ini. Jangan kita larut dalam perdebatan yang tidak perlu akibat 
penilaian pihak luar negeri terhadap Indonesia,” kata Heru. 

Baik Heru maupun Albert mengakui, penegakan hukum di 
Indonesia belum sesuai harapan. Dalam hal ini, masih banyak 
kelemahan yang perlu disempurnakan, antara lain dengan mem- 
perkuat aparat dalam pemberantasan korup: 

Anggota Komisi TIT DPR, Bambang Soesatyo, mengatakan, 
pandangan Freedom House benar walaupun tidak ada yang baru. 
Rakyat melihat, pemerintah dan elemen-elemen tertentu telah 
menunggangi semangat reformasi untuk mewujudkan kepen- 
tingan sempit dan kepentingan politis jangka pendek. 


Lembaga demokrasi 


Menurut Koordinator Bidang Legislasi dan Pemilu Forum 
Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Yuris Oloan, penegakan 
n reformasi yang dinilai lemah oleh Freedom House bukan 
semata-mata karena kurangnya kemauan politik di Indonesia. 
Hal itu, uga karena belum siapnya lembaga-lembaga 
demokrasi menjalankan amanat reformasi. 

Hal tersebut tidak saja terjadi di institusi legislatif dan 
eksekutif, tetapi juga in: atif atau hukum, bahkan juga 
kultur berdemokrasi 
mang masih harus dipantau 

Menurut pengamat politik J Kri 
terhadap suatu negara merupakan cermin kegagalan pemimpin 
dan pemerinta atu negara. Pemimpin suatu ne 
harusnya memerintah aparat pemerintahan untuk memperbaiki 
penilaian buruk itu, bukan mengimbau, 

Bahkan, lanjut Kristiadi, pernyataan-pernyataan Presiden Su- 
silo Bambang Yudhoyono juga mencerminkan kualitas dan 
pemerintahan saat ini yang rendah. Misalnya, Presiden 
pernah mengungkapkan mata rantai komando tidak 
teri yang sibuk mengurus parpol sebaiknya mengundurl 
ada upaya merampok uang negara. (WHY/OSA/IN. 


adi, penilaian yang rendah 


www.kompas.com 
KOMPAS BE abaran 
(Patut 1 1 02 67 
Ni 7 UZ )/ 
A AN UU hotline@kompas.com 
www.facebook.com/kompasfb Pena Mala 
95000 p— 9 9ap,51 
912,96 94P,69 935,84 


0,499 


(Hingga Rabu Pukul 21,36 WIB) 


Total 

Emas 1 DKI JAKARTA 108 101 110 319 
2. JAWA BARAT 102 76 102 280 

Perak 3. JAWA TIMUR 87 87 83 257 
4. JAWA TENGAH 45 52 67 164 

Perunggu 5. KALIMANTAN TIMUR 44 45 50 139 


Berlanjut ke halaman 30 


Warga menyelesaikan pembuatan Tempat Pemungutan Suar 


menggelar Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua pada hari ini. 


KPU Antisipasi Kecurangai 


Tim Foke dan Jokowi Diminta Menjaga Massanya 


JAKARTA, KOMPAS — Hari Kamis (20/9) ini, 
sesuai daftar pemilih tetap, 6.996.951 warga DKI 
Jakarta akan memberikan suaranya untuk memilih 
gubernur periode 2012-2017. Komisi Pemilihan 
Umum DKI Jakarta menyatakan telah siap 
sepenuhnya menyelenggarakan pemungutan suara. 


"Logistik sudah sepenuhnya 
terdistribusi, seperti kotak suara, 
bilik suara, surat suara, dan tinta. 
Logistik paling lambat disebar- 
kan malam ini sehingga besok 
sudah bisa digunakan,” kata ang- 
gota KPU DKI 
Jakarta, Sumar- 
no, Rabu. 

b dan per- 
kembangan kota 
ini selama lima 
tahun ke depan akan ditentukan 
hari ini. Segenap pemilih diim- 
bau untuk memberikan hak pilih 
yang tersebar di 15.111 tempat 
pemungutan suara (TPS), di lima 
kota dan satu kabupaten. Pe- 
mungutan suara digelar pukul 


PUTARAN KE-2 


BACA JUGA HAL 25 


07.00-13.00, 

Kelengkapan logistik dikirim 
dari kelurahan ke TPS di bawah 
an polisi untuk menghin- 
linya kecurangan. Lo- 
gistik dalam keadaan tertutup 


dan disegel. 
Salah u 
yang — masih 
a menjadi  per- 
soalan adalah 
banyak pemi- 


lih yang belum menerima un- 
dangan memilih Gormulir C6). 
Kendalanya, menurut Sumarno, 
petugas sulit menemui calon pe- 
milih karena tidak ada di tempat 
atau pindah alamat tanpa me- 
lapor, 


Pemilih yang belum mene 
ma undangan bisa datang ke 'T! 
membawa KTP, Selama nama 
yang bersangkutan terdaftar di 
daftar pemilih tetap atau daftar 
pemilih sementara, dia tetap bisa 
memilih. Apabila tidak memilih 
di TPS asli, pemilih bisa meminta 
formulir A8 untuk memberikan 
suara di TPS lain, 

KPU DKI Jakarta juga me- 
negaskan larangan pemilih mem- 
bawa kamera atau telepon seluler 
yang dilengkapi kamera ke bilik 
s guna mencegah terjadinya 
kecurangan dan praktik politik 
uang, Namun, petugas tidak akan 
memeriksa pemilih. Petugas ha- 
nya akan mengingatkan sebelum 


(Bersambung ke hal 15 kol 5-7) 


Partisipasi Anda Ditunggu 


M Warga masyarakat yang 
| & ) ingin melaporkan kondisi 


Pilkada DKI Jakarta atau TPS 
5 silakan mengirim SMS 
ka 081282849665. 


KOMPAS /WISNU WIDIANTORO 


21 Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (19/9). Mereka menyatakan siap untuk 


» Korban kebakaran bisa memilih dengan membawa 
kartu pemilih atau surat pemberitahuan atau 
surat keterangan. 


23 Agustus 2012)” 


@ Kasus Kebakaran (11 Juli: 


JAKARTA 
UTARA 
RTA. 3 
JAKARTA 
BARAT 1 
, 
ia 
Bb JAKARTA 


SELATAN 


POTO: KOMPAS/WISNU WLDIANTORO DICKY 


Eami Ingin 


Pensiun dari pekerjaan 
boleh, tetapi pensiun dari 
bersepeda no way. 
Begitulah semboyan para 
pesepeda yang sudah 
memasuki usia lanjut. 
Sampai umur berapa pun 
mereka bertekad akan 
terus menggenjot pedal 
hingga ajal menjemput. 


ak Daeng, salah satu pe- 
Pp erta Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo, mengayuh 


pedal sepedanya dengan pelan, 
tetapi teratur seirama dengan 
para penggowe: Perjalanan 
sejauh 75 kilometer, dari Seng- 
gigi ke Lembar, Lombok, Nu: 
Tenggara Barat, Rabu (19/9), s 
olah menjadi makananny 
hari-hari. Lancar tanpa halang- 
an berarti. 


Bersepeda Tanpa Henti 


Umur Daeng sudah 62 tahun. 


amun, soal gowes-menggowes 
ia tetap jagonya. Di usia yang 


sudah senja itu, ia mampu me- 
lalap habis berbagai tantangan 
bersepeda dari jalur 

panjang, menanjak, 
hingga turunan. Jika 
Kompas Bali Bike yang 
digelar 14-16 September 
lalu pesepeda babak be- 
lur menyelesaikan jalur 
tanjakan, lelaki yang 
tinggal di Jakarta ini 
dengan santai menga- 
yuh melewati jalur itu 
tanpa didorongatautu- 8 
run dari sepeda. Seseka- —$ 
lia tersenyum dan melambai- 
kan tangan kepada peserta lain 
yang dilewatinya. 

”Orang mengira tenaga saya 
kuat. Bisa naik tanjakan tanpa 
mendorong sepeda. Padahal 
ya cuma bermain teknik,” ujar- 
nya lagi. 

Daeng memang mantan atlet 
sepeda. Dengan pengalaman dan 


Jelajah 
sepeda 


BACA JUGA 


pengetahuannya, ia dengan 
gampang mengakali jalur berat, 
seperti tanjakan lebih dari 30 
derajat. Ia memainkan gigi de- 
pan dengan gigi belakang, Saat 
menanjak, ia mema- 
sang gigi depan sepe- 
danya ke angka kecil. 
Gigi belakang 
besar. Tenaga yang di- 
keluarkan untuk me- 
ngayuh pun menjadi 
lebih sedikit dan 
jakan menjadi lebih 
ringan dilalui. Jadilah 
ia sebagai penggowes 
lanjut usia, tetapi ber- 
tenaga muda. 
Soal capek, Daeng justru 
menjadi tabibnya. Di dalam tim, 
Daeng yang mempunyai nama 
asli Abdul Syayadi juga terkenal 
suka memijit teman seperjalan- 
annya yang pegal. Jika dihitung, 
jumlah pasiennya selama meng- 
ikuti Kompas Bali Bike dan 


Kompas 


L 16 dan 24 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-4) 


LITAS 


Bayi Sempat Didekap 
Sebelum Diculik 


JAKARTA, KOMPAS — 
Nurdiansyah baru terbangun dari 
tidur ketika ditemui di kediaman 
kerabatnya di Gandamekar, Ci- 
karang Barat, Kabupaten Bek: 
Jawa Barat, Rabu (19/0) siang, 
ifa Maisyatul Khoirot (20), 
sang istri, masih perlu istirahat 
karena keletihan. 


usaha tegar dan terus berikhtiar 
demi keselamatan dan kepulang- 
an sang bayi, 

Jaja, yang berusia 31 tahun, 
tidak tega kepada 
bersedih kehilangan 
lelaki pertama mereka. Setiap di- 
datangi tamu, teman, atau ke- 
rabat dan ditanya 


Cello Aditya, anak pertama Ja- nya yang baru beri i 
ja dan Syifa, hilang diculik di itu, ibu muda ini langsung me- 
Rumah Sakit Ibu dan Anak  nangi 
(RSIA) Siti Zachroh, Tambun, Jaja dan Syifa kini hanya bisa 


Tambun Selatan, Kabupaten Be- 
Ih abtu siang pekan lalu. 
"Saya baru sempat sekali men- 
dekap dan menggendong ketika 
anak itu rewel,” kata Jaja di be- 
randa bambu di bawah pohon 
rindang. 

Karyawan perusahaan onder- 
dil sepeda motor di kawasan in- 
dustri MM2100 Cikarang Barat 
ini mengaku amat terpukul ke- 
hilangan Cello. Namun, ia ber- 


menyandarkan harapan kepada 
penyidik Kepolisian Resor Ka- 
bupaten Bekasi, RSIA, dan ma- 
syarakat untuk melacak keber- 
adaan Cello. "Per: a amat 
kuat, bayi saya belum jauh dan 
masih hidup,” kata Jaja perla- 
han, 

Jaja menunjukkan dua foto 
Cello yang sempat diabadikan 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-4) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(BB wwwindonesianmotorshow.com | 


ENTRANCE FEE: 
Maoiday - Mwaday “Itp 20000 
Widay-Sunday Rp 30000 


donesia International Motorshow | BG oiws 2012 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Penyelidik KPK Dipecat 


Melanggar kode etik, penyelidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
berinisial MHS dipecat. Saat ini 
MEHS dikembalikan ke instansi 
asalnya, yakni Badan Pengawas- 
an Keuangan dan Pembangun- 
an. "Bukan karena ada peneri- 
maan uang, tetapi karena ada 
pelanggaran kode etik. Ini di- 
lakukan sebulan yang lalu. Yang 
bersangkutan kami kembalikan 
ke instansi asalnya, Kami me- 
nyertakan surat keterangan 
mengapa dia dipecat KPK,” kata 
Juru Bicara KPK Johan Budi SP, 
Selasa (18/9) di Jakarta. Jika 
memang ada bukti MFIS ternya- 
ta menerima suap, KPK tidak 
lagi menindaknya dengan per- 
aturan kode etik. Kalau benar 
ada suap, itu bukan pelanggaran 
kode etik, itu sudah pidana. Pe- 
nyidik KPK dulu pernah diusut 
karena menerima suap,” kata 
Johan. (BIL) 


Polri Tidak Hentikan 
Kasus Siti Fadilah 


Penyidik Badan Reserse Krimi- 
nal Kepolisian Negara RT tidak 
akan menghentikan penyidikan 
atau mengeluarkan surat perin- 
tah penghentian penyidikan 
(SP3) kasus dugaan korupsi de- 
ngan tersangka mantan Menteri 
Kesehatan Siti Fadilah Supari. 
sbut disampaikan Ke- 
im Polri Komisaris 


di Jakarta. "Saya tidak akan me- 
ngeluarkan SP3,” kata Sutar- 
. Menurut dia, penyidik Ba- 


malkan memenuhi petunjuk 
jaksa untuk berkas pemeriksaan 
tersangka Siti Fadilah, Sutarman 
mengakui, berkas pemeriksaan 
Siti Fadilah belum dinyatakan 
lengkap oleh keja . Berkas 
pemeriksaan Siti Fadilah juga 
sudah berkali-kali dikembalikan 
n ke Polri untuk dileng- 
adilah menjadi tv 
sangka dalam kasus dugaan 
korupsi pengadaan alat-alat ke- 
sehatan untuk proyek flu bu- 
rung di Kementerian Kesehatan. 
(FER) 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


Kalla: Bank Century Dirampok 


Pengusutan Kasus Ini Dapat Dimulai dari BI 


JAKARTA KOMPAS — Mantan Wakil Presiden 
Jusuf Kalla berpendapat, Bank Century dirampok 
pemiliknya. Upaya penyelamatan Bank Century 
dengan memberikan dana talangan hingga Rp 6,7 
triliun dilakukan secara misterius melalui operasi 
senyap karena tidak diberitahukan kepadanya selaku 


pejabat presiden saat itu. 


Ketika keputusan penyelamat- 
an Bank Century diambil pada 21 
November 2008, Kalla adalah pe- 
jabat presiden karena Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono di 
luar negeri, 

"Kalau pejabat presiden 
tidak tahu, apa lagi yang lain? 
Karena pemberian dana talangan 
ke Bank Century melalui operasi 


senyap, itu menjadi masalah,” ka- 
ta Kalla dalam rapat Tim Peng- 
awas DPR untuk Penuntasan Ka- 
sus Bank Century yang dipimpin 
Wakil Ketua DPR Pramono 
Anung, Rabu (19/9), di Jakarta. 
Kalla mengatakan tidak hadir 
dalam rapat 9 Oktober 2008 yang 
dipimpin Presiden karena tidak 
diundang. ”Meski ada banyak 


(KAKAK LL 


KETERANGAN JUSUF KALLA 
TERKAIT KASUS BANK CENTURY 


PERTEMUAN 9 OKTOBER 2008 


« Tidak diundang dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden SBY tersebut 


PERTEMUAN 13 OKTOBER 2008 


“« Empat menteri dan Gubernur BI menemui JK meminta persetujuan soal 
"blanket guarantee" (jaminan menyeluruh) 


# JK menolak 
PENGUCURAN DANA TALANGAN 


« Tidak mengetahui prosesnya karena tidak dilapari 
“« Membantah mendapat laporan dari Sri Mulyani soal tersebut melalui SMS 


Catatan: JK dimintai keterangan soal kasus Bank Century oleh DPR 
pada 14 Januari 2010 dan 19 September 2012. 


Sumber: Litbang "Kompas”/YOH, diolah dari pemberitaan "Kompas" dan Kompas.com 


KASUS CENTURY 


acara, jika diundang Presiden, 
pasti datang,” kata Kalla yang tak 
mempersoalkan apakah diun- 
dang atau tidak oleh Presiden. 

Kalla mengaku menghadiri ra- 
pat untuk antisipasi ada 6 
Oktober 2008. Pada 20 Novem- 
ber 2008, Kalla memimpin rapat 
di Kantor Wakil Presiden karena 
Presiden di luar negeri. Pada ra- 
pat pukul 16.00-18.00 yang antara 
lain dihadiri Menteri Keuangan 
Sri Mulyani dan Gubernur Bank 
Indonesia Boediono ini dinyata- 
kan ekonomi Indonesia dalam 
kondisi terkendali. 

Namun, pukul 20.00, Boediono 
menemui Kalla dan meng takan 
kemungkinan terjadi krisis besar. 

"Dua jam ekonomi terkendali, 
dua jam (kemudian dikatakan) 
mau kiamat,” kata Kalla. 

Selanjutnya, Boediono dan Sri 
Mulyani yang tergabung dalam 
Komite Stabilitas Sistem Keu- 
angan kembali rapat, dan pada 21 
November dini hari diputuskan 
menyelamatkan Bank Century. 

Kalla menyatakan mengetahui 
penyelamatan Bank Century dari 
Sri Mulyani pada 25 November 
2008. Padahal, dana untuk pe- 
nyelamatan sudah dikucurkan 
sejak 23 November. 

Kalla pun bertanya kepada 
Boediono, apakah Bank Century 
dirampok pemiliknya? "Ya be- 
gitulah Pak,” kata Kalla meni- 
rukan jawaban Boediono, 

Kalla lalu meminta Kepala Pol- 


ia 


M.M. JUSUF KALLA | 


1 
» 


KOMPAS /HENDRA A SETYAWAN 


Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengikuti rapat dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century 
Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9). Dalam rapat itu, Kalla 
menyebut proses pengucuran dana talangan atau hailout Bank Century sebagai operasi senyap. Dirinya 
sebagai presiden ad interim selama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di Amerika Serikat 


pada 13- 


ri menangkap Robert Tantular, 
salah satu pemilik Bank Century, 
dalam waktu dua jam. "Supaya 
jangan beri dampak yang terlalu 
panjang dan untuk pembelajar 
an, (kasus ini) harus diselesaikan 
secara hukum,” ujar Kalla, Peng- 
n kasus ini dapat dimulai 
i Bank Indor 
ra terpisah, Juru Bicara 


KPK Tunggu Pendapat Ahli dan Jawaban BPK 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
misi Pemberantasan  Korup 
tetap berkomitmen menuntas 
kan kasi ank Century r 
tidak menjadi beban sejarah dan 
bagian dari visi 
mengusut kasus korupsi besar, 
KPK masih menunggu pendapat 
dari empat ahli dan jawaban Ba- 
an Pemeriksa Keuangan atas 
pertanyaan terkait kasus ini, 


"Jika (jawaban) itu sudah di- 
terima, KPK akan mengambil 
langkah yang lebih maju, yaitu 
kasus ini akan ditingkatkan,” ujar 
Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi Abraham Samad dalam 
rapat Tim Pengawas DPR untuk 
Penuntasan Kasus Bank Century 
yang dipimpin Wakil Ketua DPR 
Pramono Anung, Rabu (19/0) di 
Jakarta. 


Dalam penyelidikan kasus 
Bank Century, kata Samad, KPK 
telah meminta keterangan 153 
Sebanyak 12 ahli juga di- 
minta pendapat, tetapi dua ahli 
menolak memberi pendapat ter- 
tulis dan dua lainnya mengun- 
durkan diri, Dari delapan ahli 
yang bersedia, baru empat orang 
yang memberikan pendapat. 

Samad juga berjanji berusaha 


mematuhi waktu penuntasan ka- 
sus Bank Century, yaitu hingga 
akhir 2012. Namun, KPK punya 
kendala terkait langkah Polri me- 
narik 20 penyidiknya di KPK. 
Penarikan itu akan mengganggu 
penyelesaian kasus yang sedang 
ditangani komisi itu. 

Secara terpisah, anggota De- 
wan Pertimbangan Presiden Bi- 
dang Hukum, Albert Hasibuan, 


25 Oktober 2008 tidak mengetahui adanya pembah 


Wakil Presiden Boediono Yopie 
Hidayat mengatakan, BI dan Ko- 
mite Stabilitas Sistem Keuangan 
menyimpulkan, jika Bank Cen- 
tury ditutup, ada risiko sistemis 
yang membahayakan ekonomi 
Penjelasan mengenai 
hal ini sudah diberikan Gubernur 
Bank Indonesia saat itu, Boe- 
diono, Langkah penyelamatan 


penyidiknya di KPK. Para pe- 
nyidik itu diharapkan diberi ke- 


sempatan mi ikan kasus 
yang mereka ditangani di KPK. 
“Saya minta agar KPK dengan 
isu penarikan ini jangan menjadi 
lemah, Seharusnya lembaga yang 
lain juga membantu KPK. Polisi 
juga harus melihat langkah mem- 
pertahankan 20 penyidiknya di 


n dana talangan untuk Bank Century. 


Bank Century membuat ekoi 
mi Indonesia selamat dari kri 


NWO/A 


Lihat Video Terkait 
"Jusuf Kalla Dipanggil 
Timwas Century” 

di vod.kompas.com/ 
jkcentury 


KPK itu sebagai bantuan untuk 
memperkuat KPK,” katanya, 
Kepala Polri Jenderal (Pol) Ti- 
mur Pradopo menyatakan, Polri 
akan selalu membantu KPK. Pe- 
narikan penyidik KPK yang ber- 
asal dari Polri tidak akan meng- 
ganggu kinerja lembaga an- 
ti-korupsi itu karena Polri sudah 
siapkan pengganti mereka. 
(NWO/WHY/ATO/BIL/ONG) 


PILKADA PAPUA 


KPU Papua agar Buka Pendaftaran Lagi 


JAKARTA, KOMPAS — Mah- 
kamah Konstitusi mengabulkan 
permohonan sengketa” kewe- 
nangan lembaga negara yang di- 
ajukan Komisi Pemilihan Umum 
terkait Pemilihan Kepala Daerah 
Provinsi Papua. MK menyatakan 
KPU berwenang penuh melak- 
sanakan seluruh proses/tahapan 
pilkada, termasuk pendaftaran 
bakal pasangan calon, dan me- 
lakukan verifikasi yang semula 
dilaksanakan Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua. 

Namun, demi a: kemanfa- 
atan hukum, MK menyatakan 
semua bakal pasangan calon yang 
sudah didaftar dan diverifikasi 
DPRP dinyatakan sah. Apa yang 
dilakukan DPRP itu dapat di- 
terima sebagai bagian dari proses 
yang sah, tetapi khusus hanya 
untuk pemilihan gubernur dan 
wakil gubernur Papua saat ini, 

Pasangan bakal calon tersebut 
ad: Lukas Enembe-Klemen 
Tinal, MR Kambu-Blasius Pa- 
kage, Habel Melkias Suwae-Yop 
Kogoya, Alex Hasegem-Marthen 
Kayoi, Wellington Wen- 
da-Weynand Watory, Noak Na- 
wipa-Johannes Wob, serta John 
Karubaba-Willem Magay. 

MK memberi waktu KPU Pro- 
vinsi Papua 30 hari untuk mem- 


(3 


Dua hakim konstitusi, 
Maria Farida Indrati dan 
Hamdan Zoelva, 
mengajukan pendapat 
berbeda (dissenting 
opinion”). 


buka lagi pendaftaran bakal pa- 
sangan calon. Hal ini untuk 
memberi kesempatan bakal pa- 
sangan calon yang diusung pari 
politik ataupun jalur perseorang- 
an yang selama ini menunggu 
pembukaan pendaftaran KPU, 
Hal itu terungkap dalam pu- 
tusan MK yang dibacakan pada 
Rabu (19/9). Sidang dipimpin Ke- 
tua MK Mahfud MD. Putusan 
tersebut tidak dijatuhkan secara 
bulat. Dua hakim konstitusi, Ma- 
ria Farida Indrati dan Hamdan 
Zoelva, mengajukan pendapat 
berbeda (dissenting opinion). 
Sebelumnya, KPU mengaju- 
kan sengketa kewenangan ke MK 
karena menganggap DPRP telah 


mengambil alih kewenangannya 
melaksanakan sebagian tahapan 
pemilihan gubernur/wagub Pa- 
pua. DPRP memang melaksana- 
kan pendaftaran, verifikasi, dan 
penetapan bakal pasangan calon 
sesuai Peraturan Daerah Khusus 
Nomor 6 Tahun 2011, sebagai 
penjabaran UU Otsus Pap 
Dalam pertimbangannya, Ha- 
kim Konstitusi Akil Mochtar 
mengatakan, ketentuan Perdasus 
No 6 Tahun 2011 terkait pe- 
nyelenggaraan proses pendaftar- 
an dan verifil bakal pasangan 
calon tidak dapat dikatakan 
bagai bagian dari kekhusi 
Provinsi Papua. 
Kekhususan Provinsi Papua 
yang berkaitan dengan pemilu 
gubernur/wagub dan berbeda de- 
ngan provinsi lain hanyalah ter- 
kait keharusan pasangan calon 
berasal dari orang asli Papua dan 
mendapat pertimbangan dan 
persetujuan MRP. "Persyaratan 
dan mekanisme lainnya sama de- 
ngan yang berlak lain- 
nya di Indone 
Ketua Pani Khusus Pemi- 
lihan Gubernur Papua periode 
2012-2017 di DPRP Ruben Magai 
mengatakan, pihaknya meneri- 
ma dan menghormati putusan 
MK tersebut. (ANA/JOS/DIK) 


PEMILIHAN PRESIDEN 


Atur Pilpres dan Legislatif Serentak 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nyelenggaraan pemilihan umum 
secara serentak diusulkan diatur 
dalam revisi Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilu Presiden. Penggabungan 
menghemat anggaran, mencegah 
transaksi politik, dan mendorong 
koalisi partai lebih kuat. 
Pengaturan pemilu serentak 
diusulkan Fraksi Partai Demo- 
krasi Indonesia Perjuangan ke 
Badan Legislasi DPR yang mulai 
membahas penyusunan draf 
RUU perubahan atas UU Nomor 
42 Tahun 2008. ”F-PDIP akan 
mengusulkan pemilu serentak 
pada 2014. Pengaturannya kami 
dorong masuk ke RUU Pilpres,” 
kata anggota Baleg dari F-PDIP, 
Arif Wibowo, di kompleks Par- 
lemen, Jakarta, Rabu (19/9). 
F-PDIP akan meminta klausul 
dalam Pasal 3 Ayat (5) UU Pilpres 
yang menyatakan bahwa pemilu 
presiden dan wakil presiden di- 
laksanakan setelah pelaksanaan 
pemilu DPR, DPD, dan DPRD 


(legislatif) diubah. Ketentuan da- 
lam Pasal 3 Ayat (5) itu diubah 
menjadi pemilu presiden dan wa- 
kil presiden dilaksanakan ber- 
samaan dengan pemilu DPR, 
DPD, dan DPRD. Perubahan 
klausul diperlukan karena Ko- 
misi Pemilihan Umum sudah 
menetapkan hari pemilu legis- 
latif pada 9 April 2014. 

Menurut Arif, pemilu serentak 
akan membuat pemilu lebih se- 
derhana dan tidak membuat rak- 
yat jenuh. Penentuan capres-ca- 
wapres akan didasarkan pertim- 
bangan kapasitas, integritas, ka- 
pabilitas, dan akuntabilitas, dan 
bukan hanya karena memiliki ba- 
nyak kursi di parlemen atau 
memperoleh banyak suara dalam 
pemilu legislatif, 

Meski dianggap lebih efektif 
dan efisien, usulan itu ditolak 
Fraksi Partai Amanat Nasional. 
Anggota Baleg dari F-PAN, Viva 
Yoga Mauladi, mengatakan, per- 
syaratan parpol atau gabungan 
parpol untuk mengusung cap- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


res-cawapres akan sulit diten- 
tukan dengan penggabungan ini. 
F-PAN mengusulkan, Pilpres 
2014 tetap diselenggarakan se- 
telah pemilu legislatif. Pengu- 
sungan calon didasarkan kursi di 
parlemen atau perolehan suara 
dalam pemilu legisl 

Koordinator Komite Pemilih 
Indonesia Jeirry Sumampow 
menilai, gagasan pemilu serentak 
relatif baik. Namun, pemilu se- 
rentak sulit diimplementasikan 
mengingat tahapan pemilu le- 
gislatif sudah dimulai. "Jika di- 
serentakkan ada yang tidak 
sinkron, persyaratan presidential 
threshold akan sulit diterapkan, 
Secara teknis gagasan ini sulit 
dipraktikkan dalam — Pemilu 
2014,” ujarnya. 

Saat ini, revisi UU Pilpres mu- 
lai dibahas Baleg DPR. Selasa 
lalu, belum seluruh fraksi me- 
nyetujui perubahan. Ada tiga sua- 
ra untuk revisi, yaitu disesuaikan, 
tetap dipertahankan, dan meng- 
usulkan perubahan total. (NTA) 


hingga 


Pa ema 


Ptargon one) Gs Jewee | ULK 


Coblos Hematmu! 


TUNJUKKAN TANDA TINTA DI JARI ANDA 
NIKMATI DISKON TAMBAHAN 


Berlaku di cabang Matahari Department Store Jakarta dan Pontianak berikut ini, 
Arlon Mall, Blok M Plaza, Kramat Jati Indah Plaza, Gajah Mada Ptaza, Hypermali Kelapa Gading, Mali Artha Gading, Mal Ciputra, 
Angorek, Mal Taman Palem, Pasar Baru Pagar Klender, Pjatan Vitaga, Plaza Atrium, 


Msi Matahari Pur Daan Mogot, Mali Taman 
Plaza Kalibata, Ayani Megamail, Matahari 


sy MATAHARI 7 


DEPARTMENT STORE 


Pluit Village, Town Sguare Cilandak, 


Urip 


107 


-. 


menana pori 


ar tertentu 
"" Syarat & kstentuan berlaku 
Hingga 21 September 2012 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS /LUCRY PRANSISKA 


Tersangka Hartati Murdaya Poo kembali menuju ruang tahanan 


seusai dipe 


penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu 


(19/9) di Jakarta. Mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat 


tersebut tidak lagi menggunakan kursi roda 
alasan sedang sakit saat hendak ditahan KP! 


K 


g dipakainya karena 


Hartati Menuding 
Anak Buahnya 


JAKARTA, KOMPAS — Ter- 
sangka kasus suap kepada Bupati 
Buol Amran Batalipu, Siti Hartati 
Murdaya Poo, menuding 
buahnya yang lain terliba 
ini, 


anak 


Pemberanta: 
h terus mengem- 
ini untuk me- 
oterlibatan pih: 


Komisi 


KPK kembali memeriksa Har- 
tati sebagai tersangka, Rabu 
(19/9). Seusai diperiksa, Hartati 


mengatakan, dirinya mer li 
korban penggelapan uang per- 
usahaan yang dilakukan salah sa- 
tu direktur perusahaannya. Uang 
yang digelapkan ana E 
ini, menurut 


ke orang luar, "Uangnya hilang, 
perusahaan namanya ru 
jadi korban,” ujar F 


ah satu pengi 
Patra M Zen, mengatakan, ke- 
terlibatan pihak lain akan di- 
jelaskan di persidangan. Menurut 
Patra, Hartati tak tahu-menahu 
pemberian uang kepada Amran. 


Tanpa kursi roda 

Berbeda dengan pemeriksas 
sebelumnya, mantan anggota De- 
wan Pembina Partai Demol 
ini tampak lebih segar. Dia tidak 
menggunakan kursi roda seperti 
saat memenuhi panggilan peme- 
riksaan sebagai tersangka dan di- 
tahan, 

Secara terpisah, Juru Bicara 
KPK Johan Budi SP mengatakan, 
KPK masih mengembangkan pe- 


nyidikan suap ke Bupati 
Buol. Meski merupakan orang 
tertinggi dalam perusahaan per- 
kebunan yang menyuap Amran, 
tidak berarti Hartati tersangka 
terakhir. "Apakah ada pil 
lain yang terlibat atau tidak, 
kami masih mengembangkan- 
nya," kata Johan. 

Menurut Johan, persidangan 
terdakwa kasus ini akan jadi « 
lah satu bahan bagi KPK me- 
ngembangkan penyidikan. Dua 
anak buah Hartati di per lan 
perkebunan PT Hardaya Inti 
Plantations, yakni Gondo Sud- 


jono dan Yani Anshori, saat ini 
tengah menjalani persidangan di 
Pengadilan — Tindak — Pidana 


Korupsi Jakarta. Yani ditangkap 
KPK seusai menyuap Amran, se- 
dangkan Gondo ditangkap ke- 
esokan harinya, Keduanya diduga 
terlibat langsung dalam pembe- 
rian uang suap Rp 8 miliar ke- 
pada Amran, 

Dalam dakwaan terhadap 
Gondo dan Amran, jaksa sebe- 
narnya menyebut ada nama lain 
yang juga terlibat dalam penyu- 
apan terhadap Amran, selai 
Hartati, yakni Direktur PT HIP 
Totok Lestiyo dan Financial Con- 
trol PT HIP Arim. 

Menurut Johan, KPK belum 
menetapkan tersangka baru, "Si 
kecil apa pun informas 
mi terima dari persidangan k 
ini akan kami tindak lanjuti,” 
katanya. (BIL) 


1 KONI 


JAKARTA, KOMPAS — Ketua 
Mahkamah Konstitusi Mahfud 
MD mengatakan, film Innocence 
of Muslims tidak perlu ditang- 
gapi, apalagi dengan kekes 
Film itu tidak bermutu atau sam- 
pah dan dibuat oleh orang gila. 

”Demo-demo yang muncul su- 
dah berlebihan,” kata Mahfud da- 
lam dialog yang diselenggarakan 
Indonesian Conference on Re- 
ligion and Peace (ICRP) terkait 
film Innocence of Muslims, Rabu 
(49/9) di Jakarta 

Hadir dalam acara itu antara 
lain Azyumardi Masdar 
Mas'udi, Biku Jayamedho, Pen- 
deta Albertus Pati, Ketua Kom- 
nas HAM Tfdhal Kasim, pengajar 
dari UIN Syarif Hidayatullah 
Bambang Pranowo, dan Ketua 
Umum ICRP Musdah Mulia. 

Hal yang sama diungkapkan 
Masdar, mengingatkan, ma- 
syarakat tidak boleh terpancing. 
"Kalau orang provokasi dengan 
kebencian terhadap agama, se- 
baiknya tidak dilayani dan di- 
doakan saja,” katanya. 

Albertus memahami kema- 
rahan umat Islam terhadap pem- 
buatan film tersebut. "Sebagai 
orang Kristen, saya pun marah 
dengan film yang menghina umat 
Islam,” katanya. 

ICRP menilai, pembuatan film 
Innocence of Muslims menun- 
jukkan ketidakpekaan terhadap 
keberagaman agama. Namun, ke- 
marahan terhadap penghinaan 
agama tidak harus dilakukan de- 
ngan kekerasan. 

”Kita harus mampu menye- 
lesaikan persoalan dengan damai 


Mahfud: Tidak Perlu 


Ditanggapi 


dan senyum, bukan dengan otot 
atau urat leher keluar,” kata Mus- 
dah Mulia. 

Dalam pernyataan sikap, ICRP 
mengecam ketidakpekaan dan 
kurangnya penghargaan dan rasa 
hormat semua pihak terhadap 
kekayaan tradisi agama yang ber- 
beda. 


Jangan terprovokasi 


Majelis Ulama Indonesia me- 
nyerukan agar umat Islam tidak 
terprovokasi. Terhadap setiap 
provokasi dan konspirasi musuh, 
umat Islam diminta wa 
meningkatkan ukhuwah islami- 
yah. "Meski sudah direndahkan 
dan dilecehkan, jangan terpan- 
cing provokasi pihak lain serta 
tetap — menjaga ketertiban 
umum,” kata Ketua Bidang ITu- 
bungan Luar Negeri MUT KIT 
Muhyidin Djunaidi. 

Film yang dibuat sutradara 
Nakoula Basseley, warga Amerika 
Serikat, tersebut mengguncang 
dunia, khususnya dunia Islam. 
Isinya dinilai menghina agama 
Islam, Nabi Muhammad SAW, 
dan para sahabat Nabi. 

Dalam kaitan itu, MUI me- 
larang film ini masuk ke In- 
donesia dalam bentuk apa pun. 
Masyarakat yang telanj 
nyimpan atau menggandakan di- 
haruskan memusnahkannya. 

MUI juga mengingatkan pihak 
di dalam negeri agar hati-hati jika 
membuat film yang memasuki 
wilayah peka. MUT tetap menjaga 
kreativitas, tetapi kreativitas 
yang tanpa mengorbankan ke- 
hati-hatian. (FER/LOK) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Dakwaan Untungkan Angelina 


Jaksa Bantah Dakwaan Alternatif Kabur 


JAKARTA, KOMPAS — Jaksa penuntut umum 
Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan, 
dakwaan terhadap Angelina Sondakh yang disusun 
secara alternatif akan memberi kesempatan lebih 
luas kepada Angelina dalam melakukan pembelaan. 


Hal itu disampaikan jaksa KPK 
dalam sidang perkara dugaan su- 
apterkait proyek di Kementerian 
Pemuda dan Olahraga serta Ke- 
menterian Pendidikan dan Ke- 
budayaan dengan — terdakwa 
Angelina Sondakh di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 
Rabu (19/9). Angelina didakwa 
menerima uang sebesar Rp 12,58 
miliar dan 2,35 juta dollar AS. 

Jaksa mengatakan hal tersebut 
menjawab eksepsi penasihat hu- 
kum Angelina yang mengangg: 
penggunaan dakwaan alternz 
adalah kabur, tidak pada tem- 
patnya, dan merugikan Angelina. 
Menurut jaksa, alasan yang di- 
sampaikan penasihat hukum ter- 
dakwa tersebut tidak benar dan 
perlu dibantah, 

”Mengenai pemilihan bentuk 
surat dakwaan apakah akan di- 


a alternatif ataukah 
upun secara kom- 
merupakan kewenangan 
dari penuntut umum, ujar Jaksa 
Kresno Anto Wibowo. 

Dakwaan alternatif justru akan 
memberikan kesempatan yang 
lebih luas kepada terdakwa untuk 
melakukan pembelaan. Jaksa 
bahkan memberi contekan re- 
ferensinya, yaitu sebagaimana di- 
bahas M Yahya Harahap dalam 
buku Pembahasan dan Perma- 
salahan Penerapan KUHAP, Pe- 
nyidikan dan Penuntutan (2002). 
Jaksa mengutip referensinya, 
“Dengan dakwaan yang berben- 
tuk alternatif, terdakwa mem- 
punyai kesempatan untuk me- 
nolak seluruh dakwaan maupun 
untuk membantah salah satu 
dakwaan,” ujar Kresno. 

Bentuk dakwaan alternatif ha- 


nyalah menyangkut tata cara pe- 
nuntut umum atau hakim dalam 
membuktikan dakwaan. "Penun- 
tut umum atau hakim langsung 
bisa memilih salah satu dakwaan 
yang dianggap paling sesuai de- 
ngan fakta persidangan,” ujar 
Kresno, 

Angelina memang didakwa se- 
Iternatif. Pertama, Angelina 
didakwa melanggar Pasal 12 hu- 
ruf a juncto Pasal 18 UU Pem- 
berantasan — Tindak — Pidana 
Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 
KUHP. 

Kedua, Angelina didakwa me- 
langgar Pasal 5 Ayat 2 juncto 
Pasal 5 Ayat 1 Huruf a juncto 
Pasal 18 UU Pemberantasan Ti- 
pikor juncto Pasal 64 KUHP. Ke- 
tiga, Angelina didakwa dianggap 
melanggar Pasal 1 juncto Pasal 18 
UU Pemberantasan Tipikor jun- 
cto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. 

Penasihat hukum Angelina 
juga mempermasalahkan pen 
gunaan Pasal 64 KUHP terkait 
definisi perbuatan berlanjut. 
"Perbuatan berlanjut,” hanya 
boleh digunakan dalam perbu- 
atan yang sejenis dan selisih wak- 
tunya tidak terlalu lama,” ujar 


TUDUHAN DAN PEMBELAAN UNTUK ANGIE 


JAKSA PI 
Angie diduga meminta komisi 
sebesar 7 persen kepada Direktur 
Marketing Permai Grup Mindo 

Rosalina Manullang” 

« Menolak keberatan terdakwa 
dan tim penasihat 
hukumnya perihal tem- 
pat kejadian perkara 
dan dakwaan 


Pi UM E 

» Angie bukan merupakan pihak yang 
tertangkap tangan melakukan pidana, 
melainkan Mindo Rosalina 
Manullang 

& Surat dakwaan jaksa penuntut 
umum banyak mengalami 
kecacatan, khususnya 
soal tempat, waktu, 
dan tindak pidana yang 


alternatif didakwakan 
“ Dakwaan » Dakwaan alternatif 
alternatif memberi hanya boleh dipakai 
kesempatan dalam mendakwa 
kepada Angie tindak pidana tidak 
untuk menolak sejenis 
salah satu 
dakwaan 
Terkait proyek wisma atlet di Kemenpora dan proyek 16 PTN di Kemendiknas 

Sumber: Litbang "Kompas'/STN, diolah dari pemberitaan media roro 


Tengku Nasrullah, penasihat hu- 
kum Angelina di sidang sebe- 
lumnya. 

Tengku menyimpulkan, peng- 
guaan bentuk dakwaan alter- 
natif dan pencantuman P: 
KUHP dalam surat dakwaan di- 
anggap berbenturan satu sama 
lain dari sisi doktrin, praktik per- 
adilan, dan kepentingan pembe- 


laan bagi terdakwa, 

Menanggapi hal tersebut, jaksa 
berprinsip hal itu sudah masuk 
materi pokok perkara dan harus 
dibuktikan di persidangan. Jaksa 
memohon kepada majelis hakim 
agar menolak seluruh keberatan 
terdakwa dan menyatakan surat 
dakwaan penuntut umum sah. 

(AMR) 


www.bankmandiri.co.id 


kemanapun transfernya, 


mandiri 


ransfer antar bank berhasil 


GRATIS 


biaya transfer online 


gratis biayanya 


mandiri debit bisnis 


Manfaatkan mandiri debit bisnis untuk setiap transaksi" dan dapatkan: 


» Gratis biaya transfer online ke bank lain via mandiri atr 
» Gratis kliring SKN via mandiri internet bisni 
« Gratis RTGS via mandiri internet t 


mandiri debit bi 


j) 


Bisnis lebih untung, mandiri saja! 


Periode program: hingga 31 Desember 2012 


"syarat dan ketentuan berlaku 


Mandiri Fiesta 


(8 


@mandirifiesta 


2 


mandiri call 14000 


atau (021) 5299-7777 


nis menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan 


mn 


VISA 


Pn 
mandiri 


Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


JEJAK NASIONALISME SUMEDANG (4-HABIS) 


Dalam Kuasa Partai 


Sebelum kemerdekaan 
Indonesia, Bupati 
Sumedang adalah para 
menak. Bupati pertama, 
Pangeran Suriadiwangsa 
Kusumadinata 
(1601-1625), hingga 
Dalem Tumenggung Aria 
Suria Kusumah Adinata 
(1937-1946) adalah 
keturunan Prabu Geusan 
Ulun dari Kerajaan 
Sumedanglarang, 
cikal-bakal Kabupaten 
Sumedang. 

enurut sejarawan Uni- 
itas Padjadjaran, 

Nina Lubis, dua bupati 
yang paling berprestasi dalam 
sejarah Sumedang adalah Pa- 
ngeran Kornel dan Pangeran 
Mekah, Pangeran Kornel atau 


Pangeran Kusumadinata TX 
(1791-1828) dikenal karena pe- 


ristiwa Cadas Pangeran menen- 
tang Herman Willem Deandels 
am pembangunan Jalan Raya 
au Pa- 


d. 
Pos, Pangeran Mekah & 
ngeran Surias 
membawa kemajuan per! 
Ia membuat sawah ter 
i i, dan sekolah pertanian di 
Tanjungsari, Sumedang. 
Menurut Nina, keduanya 
adalah elite tradisional yang 
bersedia turun dan dekat de- 
ngan rakyat, berbeda dengan 
elite tradisional lainr li Pri- 
angan yang biasanya dianggap 
P, i lainnya ja 
rang atau tidak pernah turun 
dan dekat dengan rakyat. K 
laupun bepergian, hanya untuk 
berburu atau bertemu bupati 
lainnya,” kata Nina, 
Di awal kemerdekaan, mesk 
tidak lagi diwariskan 
run-temurun, mayori 
bupati dipegang kaum ningrat. 
Ada Tumenggung Aria Suriah 
Kusumah Adinata (1937-1946), 
Raden Ha 
sumah (1946-1947 dan 
1949-1950), dan Raden Tumeng- 
gung Muhamad Singer 
(1947-1949). Mereka diangkat 


1. Buahdua PDI-P 
2. Cibugel PDI-P 
3. Cimalaka PDI-P 
4. Cimanggung Partai Golkar 
5. Cisarua PDI-P 
6. Cisitu PDI-P 
7. Conggeang PDI-P 
8. Darmaraja PDI-P 
9. Ganeas Partai Golkar 
10. Jatigede Partai Golkar 


Demokrat 
Partai Golkar 
Partai Golkar 


11. Jatinangor 
12. Jatinuggal 
18, Pamulihan 


14. Paseh PDI-P 
15. Rancakalong Partai Golkar 
16. Situraja PDI-P 
17, Sukasari PDI-P 
18, Sumedang Selatan Partai Golkar 
19, Sumedang Utara PDI-P 


Partai Golkar 
Partai Golkar 
Partai Golkar 
Partai Golkar 


20. Surian 

21. Tanjungkerta 
22, Tanjungmedar 
23. Tanjungsari 


24. Tomo PDI-P 
25, Ujungjaya PDI-P 
26. Wado PDI-P 


Sumber: Litbang Kompas//ERI, diolah dari Hasil 


pemerintah menjalankan peme- 
rintahan dalam revolusi 
tahun 1945-1950: la masa 
perang kemerdekaan itu, Sume- 
dang mengalami tiga kali suk- 
se 


Peralihan terjadi di masa Or- 
de Baru, Jabatan bupati dipilih 
DPRD dan umumnya diisi bi- 
rokrat, Mereka adalah wakil pe- 
merintah pusat atau pejabat di 
kantor Gubernur 
bar di Bandung, Mis 
bach, birokrat Peme- 
rintah Daerah Jabar, 
adalah bupati terakhir 
Sumedang sebelum 
pola pemilihan lang- 


ta menjabat di 
aa reformasi (Ju- 
ni-Desember 1998), 
pat 114 unjuk rasa. Namun, 
menurut aktivis pemberdz 
ma at Nandang Suherman, 
gerakan ma tetap hidup. 
Unjuk idak direpresi. 
Menurut Misbach yang dite- 
mui di Kampung Toga Sume- 
dang awal September lalu, se- 
panjang identifikasi persoalan 
dan pre n yang bisa dilaku- 
kan sudah ada, mudah saja me- 
nemui pengunjuk rasa. Namun, 
diperlukan empati dan sema- 
ngat untuk membuat terobos: 
sesuai harapan warga. Keperc 


2 
YG 
13 
“ 8 saia 
2 MH (1970-1977), Soeyoed 
(1977-1978), dan Kus- 


PETA POLITIK 
KABUPATEN 
SUMEDANG 


Bandung 


@ 


'nA 


Parpol di DPRD Sumedang (50 kursi) 
pole TE) 13 


PAN (R3 


Partai Golkar (MN 10 
Partai Demokrat (MSI) 6 
PIKS (EN) 6 
ppi 1) 6 


Pemilu Legislatif 2009 dan KPU Kabupaten Sumedang 


yaan dan fasilitasi akan mem- 
buat masyarakat berdaya. 


Nasional 


Dilihat dari arah politik, pada 
masa Orde Baru Sumedang di- 
kuasai Golkar (1966-1997). Par- 
tai ini mendominasi lebih dari 
separuh kursi di DPRD hingga 
1997, Bupati yang menjabat pun 
representasi Golkar. Bupati kala 
itu kebanyakan diisi 
Pembantu Gubernur 
Wilayah Priangan 
bagai pejabat dari pe- 
merintah pusat. Sebut 


Supian Iskandar 


tandi Abdoerachman 
(1978-1983). 
Sejak Reformasi, 
kepemimpinan bergeser ke r 
yat biasa. Penguasaan parpol 
di penentu. Dengan pemili 
langsung, 
tukan parpol yang menguasai 
Sume , 
Mulai 1999, penguasaan 
PDI-P dan Golkar tampak pada 
peta politik Sumedang. PDI-P 
menguasai sejak Reformasi 
hingga 2004. Pemilu 2004, Gol- 
kar mengambil alih, Posisi ber- 
ubah pada Pemilu 2009, PDI-P 
kembali meraih suara terbar 
meski hanya 22 persen. 


Partai Hanura (EN) 2 
pBB (MN) 2 
PKB (M1 


Partai Gerindra (1 


NOVAN 


Kemenangan partai nasiona- 
lis juga seturut dengan keme- 
nangan kepala daerah yang di- 
calonkan parpol itu, Pilkada 
2003, PDI-P mengantarkan ka- 
dernya, Don Murdono, sebagai 
bupati. Lima tahun kemudian, 
meski Golkar menang pada Pe- 
milu Legislatif 2004, kader Gol- 
kar, Taufik Gunawansyah, hanya 
menjadi wakil bupati mendam- 
pingi Don Murdono. Kemenang- 
an Don Murdono-Taufik Guna- 
wansyah (2008-2013) itu meng- 


alahkan pasangan yang diusung 
partai berbasis massa Islam. 
Pergantian kepemimpinan, 


menurut Misbach, wajar terjadi, 
(amun, semestinya sistem yang 
sudah terbangun dan berman- 
faat untuk masyarakat dilanjut- 
n. Ketika program pemberda- 
1 masyarakat terhenti di 

lan, pembangunan da- 
n seperti tanpa kon- 


dang mendatang diharapkan 
menghasilkan pemimpin yang 


tak hanya memahami kultur 
masyarakat Sumedang, tetapi 
juga membawa masyarakat Su- 
medang berdaya dengan konsep 
pembangunan yang jelas, 
(NINA SUSILO, DIDIT PUTRA 
ERLANGGA/DWI ERIANTO: 
LITBANG KOMPAS) 


Ara da 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KASUS KORLANTAS 


Polri Serahkan Berkas AKBP Teddy 


JAKARTA, KOMPAS Ke- 
pala Badan Reserse Kriminal Pol- 
ri Komisaris Jenderal Sutarman 
telah menyerahkan berkas pe- 
meri sus dugaan korupsi 
pengadaan alat simulasi menge- 
mudi di Korps Lalu Lintas Polri 
dengan tersangka AKBP Teddy 
Rismawan ke Kejaksaan Agung, 
Rabu (1/9). 

Sebelumny 
nerangan Ma 


, Kepala Biro Pe- 
kat Polri Bri- 
gadir Jenderal (Pol) Boy Rafli 
Amar mengatakan, Bareskrim 
Polri telah menyerahkan tiga 
berkas pemeriksaan kasus du- 
gaan korupsi di Korlantas Polri 


Berkas pemeriksaan 
diserahkan adalah berkas untuk 
tersangka Brigjen (Pol) Didik 
Purnomo, Komisaris Legimo, dan 
pelaku usaha dari pemegang kon- 
trak Budi Susanto. Berkas ter- 
gka Sukotjo Bambang belum 
diserahkan. 


angtelah 


Tentukan sikap 


Terkait berkas penyidikan ka- 


sus Korlantas yang diterima dari 
polisi, Kejagung akan melakukan 
gelar perkara atau ekspose untuk 
menentukan dilanjutkan ke pe- 
nuntutan atau tidak. Tim jaksa 
peneliti yang akan mengekspose 
diketuai IBN Wiswantanu dan 
Bambang Eko Riadi. 

"Saat 'ini tim jaksa peneliti 
sedang mempelajari berkas itu. 
Hasilnya akan diekspose guna 
menentukan sikap kejaksaan atas 


pelimpahan perkara itu,” kata 
Wakil Jaksa Agung Darmono, 


Sesuai KUHAP, Kejagung se- 
bagai penuntut umum memiliki 
14 hari untuk mel 
penyidikan dari pol 
kas diterima, Setelah 14 hari, Ke- 
jagung sudah harus menyatal 
sikap, apakah mengembalih 
berkas disertai petunjuk, melan- 
jutkan berkas ke penuntutan, 
menghentikan penuntutan. 

si menjadi 
ah karena ada tiga orang 
yang sama yang dijadikan ter- 
sangka oleh Polri dan KPK. Pa- 
dahal, tidak dibenarkan seseo- 


rang dijadikan tersangka dua kali 
dalam kasus yang sama. 

Selama proses penyidikan, ti- 
dak ada titik temu antara KPK 
dan Polri untuk menyelesaikan 
persoalan ini. Koordir kedu- 
anya yang diminta dilakukan oleh 
Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono belum terlihat mem- 
buahkan hasil. 

Jaksa Agung Basrief Arief se- 
belumnya mengatakan akan me- 
nentukan sik: 
dang-undang. 

Menurut anggota Badan Pe- 
kerja ICW, Febri Diansyah, ber- 
dasarkan UU, KPK yang seha- 
rusnya menyidik kasus ini 

Berd: 3 
UU KPK, kepolisian dan kejak- 
saan tidak boleh lagi menyidik 
kasus korupsi yang telah di- 
tangani KPK. Selain itu, akan 
lebih obyektif dan menghindari 
konflik kepentir 
yang menjerat pc 
tangani polisi. ICW mendesak 
Kejagung menghentikan penun- 
tutan ber FAJ) 


KOMISI NASIONAL HAM 


Pemilihan Komisioner Mundur 


JAKARTA, KOMPAS Pe- 


milihan komisioner Komisi Na- 
sional Hak Asasi Manusia pe- 


ptember 2012. 
dahal, masa kerja 1 komisioner 
$ HAM 2007-2012 sudah 
ng karena tugasnya 


Komr 


Pemunduran itu disebabkan 
Komisi III memutuskan berkon- 
sultasi dulu ke M h Agung 
sebelum uj 

patutan 30 c 


on. Konsul: 


lakukan karena ada gu 
misioner — Komnas — HAM 
2007-2012, Syafruddin Ngulma 


Simeulue, dap proses se- 
leksi. "Komisi TIT tidak ingin sa- 
lah mengambil keputusan. Kami 
ingin mencari tahu bagaimana 
sebaikr il Ketua Ko- 


Selasa (18/0) di Jakarta. 

Syafruddin menggugat ke 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
karena ada ketentuan, calon ko- 


misioner 2012-2017 minimal 
berijazah sarj Ketentuan 
yang membuat Syafruddin tidak 
lolos seleksi itu tidak ada dalam 
UU Nomor 39 Tahun 1999 ten- 
tang HAM dan tidak dibahas di 
rapat pleno Komnas HAM. 

Anggota Komisi III DPR, Nu- 
dirman Munir, menyatakan, jika 
MA minta uji kelayakan dan ke- 
patutan dilakukan setelah pu- 
tusan pengadilan, Komisi TI 
akan minta dipercepat. 

”Kami akan minta putusan 
pengadilan keluar sebelum mi 
sidz ai akhir Oktober, 
jar Nudirman. 

Ketua Komisi III DPR Gede 
ck Suardika mengatakan, Ko- 
misi III juga belum memutuskan 
jumlah — komisioner — Komnas 
HAM yang akan dipilih. ! 
oritas dari sembilan fraks 
DPR berpendapat, sebaiknya di- 
pilih 15 komisioner. 

Nomor 39 Tahun 1999 
an, Komnas HAM me- 
5 anggota. Namun, jum- 
lah itu hampir tidak pernah ter- 


3 ini sele: 


penuhi, Dari 42 calon anggota 
Komnas HAM periode 
2007-2012, DPR hanya memilih 
rang. Dari 70 nama untuk 
h menjadi anggota komisi 
itu periode 2002-2007 har 
pilih 28 orang. 

Komisi TIT akan mengirim su- 
rat ke Badan Anggaran DPR 
Komnas TAM mendapat 

an minimal Rp 100 mili: 
ihun. Anggaran Rp 64,7 miliar 
saat ini dinilai tidak cukup. Apa- 
lagi, anggaran harus dibagi de- 
ngan Komnas Perempuan. 

Di Kantor Presiden, ang 
Dewan Pertimbangan Presiden, 
Albert Hasibuan, meng 
Komnas HAM diharapkan setia 
menangani pelanggaran TIAM 
berat masa lalu. Tantangan baru 
penegakan HAM tidak membuat 
pelanggaran HAM berat pada 
masa silam dilupakan 

Menurut dia, pemilihan ang- 
gota Komnas HAM yang belum 
selesai tidak seharusnya mem- 
buat tugas Komnas HAM ter- 
bengkalai. (NWO/ATO) 


t 


SenayAK TLirry 
BE FABUIOUS 


SIX. SMILE. SHINE 


6" ANNIVERSARY 


FRIDAY , 21 SEPTEMBER 2012 
07.00 - 09.00 PM at Main Atrium 
be mesmerized by AGNES MONICA 
relax and laugh with INDY BARENDS & DAVE HENDRIK 
and gasp as you encounter a special collaboration between 


PERCUSSIONS, TAIKO & PARKOUR on a luminous staging 


20 - 23 September at DEBENHAMS 


Get Fre 


» Collectible Gift - Colorful Key Pouch" 


ANNIVERSARY FABULOUS OFFER'" only on 21 Sept from 
BANANA REPUBLIC | BCBGMAXAZRIA | CONVERSE 

DENIM DESTINATION | GAP | GUESS | GUESS ACCESSORIES 
GUESS KIDS | KIDZ STATION | KIPLING | LACOSTE | LASENZA 
MARKS & SPENCER | MAX & CO. | MISS SELFRIDGE | NAUTICA 
NEW LOOK | NEXT | PANDORA | PUMA | RAOUL | ROCKPORT 
SWATCH | SPORTS STATION | TOPMAN | TOPSHOP | TUMI 
TRAVELOGUE | WAREHOUSE | VICTORINOX SWISS ARMY 


WATCHZONE 


22 - 23 SEPTEMBER 2012 at Main Atrium 


MIKE'S | LALA KARMELA | UNKNOWN ARTISTS | THE XTRA LARGE 
SAY (STEVIE ITEEM | AUDY ITEEM | YAI ITEEM) 
LAMURU CAJON ALL STARS feat. IOIF STEREOCASE 


SHOPPERS SURPRISES 2012 
01 June - 30 November 2012 
Grand Prize 1 MERCEDES-BENZ the NEW M-CLASS 


and many more of fabulous surprise 


Get 2 extra coupons only on 21 - 23 SEPTEMBER 2012” 


affiliate of 


AGUNG 
PODOMORO 
LAND 


r 
KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 J 


Kunjungi Kami di | 
Indonesian International Motor Show 2012, Hall B2. 
20-30 September 2012. 


The New SL. Nothing less than luxury. 

Satu dari tiga kelas terkini yang akan membuat Anda berdecak 
kagum di Motor Show 2012. Saksikan pula kelas Mercedes-Benz 
lainnya dan dapatkan berbagai penawaran istimewa. 
www.mercedes-benz.co.id 


2 
c 
s 
2 

ma 
— 

2 

£ 
s 

DA 

« 


/ Mercedes-Benz 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Jaga Keamanan Jakarta 


eruan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono untuk menjaga 
keamanan sangatlah penting 
dalam proses pemilihan 
gubernur DKI Jakarta. 


Secara khusus seruan Presiden tentu saja ditujukan 
kepada pasangan calon Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dan 
Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yang bertarung 
dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Namun, secara 
umum seruan itu ditujukan pula kepada masyarakat luas, 
terutama tim pendukung kedua kontestan. Citra tim sukses 
dan partai-partai pendukung ikut dipertaruhkan dalam 
menjaga ketertiban dan keamanan Pilkada DKI Jakarta. 

Sangatlah menarik untuk ditelaah mengapa Presiden 
SBY merasa perlu menyerukan untuk menjaga keamanan 
DKI Jakarta. Apakah ada yang perlu dikhawatirkan? Tentu 
saja seruan itu bukanlah pertama-tama ekspresi kekhawa- 
tiran, melainkan sekadar menagih tanggung jawab semua 
pemangku kepentingan agar senantiasa menjaga keter- 
tiban dan keamanan. 

Komitmen dan semangat menjaga ketertiban dan ke- 
amanan setiap kali diuji dan ditantang, termasuk dalam 
menghadapi proses pemungutan suara putaran kedua 
Pilkada DKI Jakarta yang dilaksanakan Kamis, 20 Sep- 
tember. Sudah menjadi tuntutan agar semangat menjaga 
ketertiban dan keamanan terus-menerus dipelihara dan 
diperkuat, termasuk dalam menghadapi pilkada yang pe- 
nuh kompetisi. 

Presiden menggambarkan kompetisi calon gubernur 
DKI Jakarta pada putaran kedua berlangsung sangat keras 
dan ketat. Presiden juga menegaskan, kondisi keamanan 
DKI Jakarta, lebih-lebih dalam posisi sebagai ibu kota 
negara, menjadi barometer keamanan negara. Dampaknya 
sangat luas jika pilkada tidak berjalan lancar, tidak de- 
mokratis, aman, dan damai. 

Jelaslah gangguan ketertiban dan keamanan akan men- 
cederai kehidupan demokrasi. Taruhannya tidak kecil 
karena proses Pilkada DKI Jakarta akan memengaruhi 
kehidupan demokrasi Indonesia secara keseluruhan, 

Sejauh ini proses pemilihan gubernur DKI Jakarta relatif 
berlangsung tenang dan aman, Pemungutan suara pada 
putaran pertama tanggal 11 Juli lalu dinilai berjalan tertib, 
lancar, dan aman. Kon, rupa diharapkan akan terulang 
pada pemungutan suara putaran kedua Kamis ini, Para 
pemilih dapat memberikan suaranya dalam situasi aman, 
tertib, dan damai. 

Meski keadaan relatif aman, kewaspadaan tetap diperlu- 
kan, Situasi kondusif yang sudah dirasakan selama ini perlu 
dikawal dan diperkuat. Jangan sampai kehidupan demo- 
krasi dicederai oleh gangguan ketertiban dan keamanan 
yang diprovokasi para petualang politik. 

Atas dasar itu, masyarakat DKI Jakarta diharapkan tidak 
mudah terhasut oleh berbagai isu yang menyesatkan 
terkait pertarungan pemilihan gubernur. Sejak awal perlu 
disadari, rakyat pula yang paling menderita, bukan para 
petualang politik, jika terjadi kekacauan. 


Romney Perlu Perbaiki Sikap 


itt Romney, kandidat 
presiden Amerika Serikat 
dari Partai Republik, kembali 
melontarkan pernyataan 

si kontroversial. 


Dalam acara pengumpulan dana, 17 Mei lalu, Romney 
merendahkan pendukung Presiden AS Barack Obama— 
yang mencapai hampir separuh penduduk AS—sebagai 
orang-orang yang hidup dari sedekah pemerintah dan tidak 
peduli pada hidup mereka. Ta juga menyebutkan, pendu- 
kung Obama tak membayar pajak pendapatan. 

Pernyataan Romney itu muncul ke permukaan, Senin 
(W7/9), setelah media membocorkan video pidatonya dalam 
acara itu. Romney, yang tengah berada di Costa Mesta, 
California, langsung menggelar jumpa pers untuk me- 
nanggapi video itu. Ta mengatakan, komentarnya memang 
tidak disusun dengan baik, tetapi ia tak akan menarik apa 
yang telah diucapkannya. 

Romney berkilah, sama seperti Obama yang punya 
pendukung, ia juga ingin menggalang pendukung dan 
menarik orang-orang yang berada di tengah-tengah. 

Manajer kampanye Obama, Jim Messina, menanggapi 
pernyataan Romney itu dengan mengatakan, sulit menjadi 
presiden untuk seluruh orang Amerika jika Anda menghina 
separuh bangsa. Apa yang dikatakan Jim Messina itu ada 
benarnya. 

Persoalannya, dalam penggalangan dana itu, Romney 
juga meremehkan perasaan bangsa Palestina. Romney 
mengatakan, bangsa Palestina "bagaimanapun tidak terta- 
rik" untuk berdamai dengan Israel. Jika menjadi presiden, 
ia akan menyingkirkan masalah tersebut. Dari pernyataan 
itu terlihat jelas bahwa ia sama sekali tidak memahami 
perasaan dunia terhadap bangsa Palestina. 

Romney beberapa kali melakukan blunder ketika ber- 
bicara tentang masalah internasional. Itu semua terjadi 
karena Romney dalam berbicara tidak diplomatis dan tidak 
tahu kapan ia harus berhenti, misalnya ketika ia ingin 
menyerang kebijakan luar negeri Obama yang dianggap 
terlalu lembek terhadap China, Seharusnya Romney meng- 
hindari penyebutan China karena, begitu namanya disebut, 
China akan langsung bereaksi. Jadi, maksudnya, ia ingin 
menyerang Obama, tetapi akibatnya China merasa ikut 
diserang. 

Ketika berkunjung ke Inggris, 26 Juli lalu, Romney 
malah mengkritik penyelenggaraan Olimpiade London 
2012. Ta mengatakan khawatir pemogokan petugas imigrasi 
serta bea dan cukai Inggris akan berdampak terhadap 
keamanan penyelenggaraan olimpiade, 

Melihat seluruh kompleksitas itu, rasanya Romney perlu 
memperbaiki sikapnya jika ingin mendapatkan hasil ter- 
baik bagi dirinya. Jika blunder terus berulang, ia akan 
kehilangan simpati, baik di dalam maupun di luar negeri, 
dan ini jelas merugikan dia. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sign Sursantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


asus Bank Century (kini 
K Bank Mutiara) sudah ber- 
jalan empat tahun dan 


sampai kini sulit untuk menerka 
ujung dari perjalanan itu. 


Banyak faktor yang dapat menjelas 
hal ini, salah satunya adalah polemik po- 
litik yang berujung pada sidang paripurna 
panitia hak angket Bank Century dengan 
lima fokus utama penyelidikan. Kelima 
fokus utama penyelidikan adalah, perta- 
ma, meneliti adakah pelanggaran hukum 
yang dilakukan terkait keputusan men- 
cairkan dana talangan Rp 6,76 triliun. 
Kedua, melihat apakah terdapat konspi- 
rasi di antara para pemegang saham utama 
Bank Century dengan otoritas perbankan 
dan pemerintah. Ketiga, meneliti adakah 
faktor kesengajaan untuk melakukan 
pembobolan uang negara melalui skenario 
penalangan (bai! out) Bank Century. 

Keempat, meneliti seberapa besar ke- 
rugian negara yang ditimbulkan oleh kasus 
penalangan Bank Century serta menyeli- 
diki pembengkakan dana talangan men- 
jadi Rp 6,76 triliun dan rasionalitas dari 
penyelamatan Bank Century, khususnya 
dalam konteks adanya dampak sistemik. 

Kelima, meneliti seberapa besar aspek 
kerugian negara yang ditimbulkan oleh 
kasus penalangan Bank Century. 

Sementara itu, fokus Komite Stabilitas 
Sektor Keuangan lebih pada melihat ting- 
kat kegawatan Bank Century waktu itu 
serta dampak yang ditimbulkan pada ting- 
kat kepercayaan masyarakat. Ini meng- 
ingat pada 13 November 2008 keadaan 
Bank Century sudah berada dalam tahap- 
an kalah kliring dengan rasio kecukupan 
modal minus 8,52 persen. 

Keadaan kalah kliring ini menunjukkan 
bahwa kewajiban bank sudah jauh lebih 
besar dibandingkan dengan tagihannya 
dalam kliring sehingga nasabah bank tidak 
dapat menarik dana yang seharusnya me- 
reka terima dari transfer bank lain. Keada- 
an Bank Century dipandang sudah sangat 
serius karena persoalannya tidak hanya 
Jar terjadinya ketidakseimbangan li- 
kuiditas, tetapi juga sudah masuk ke per- 
soalan yang bersifat struktural. 

Audit 20 Desember 2008 menunjukkan 
hal itu, di mana ekuitas sudah merosot ke 
angka minus Rp 6,8 triliun, kerugian ber- 
ada di tingkat Rp 75 triliun, kecukupan 
modal (CAR) minus 81,8 persen, rasio 
kredit bermasalah terhadap total kredit 
(NPL) kotor 33,6 persen, NPL neto 10,3 
persen, laba sebelum pajak (ROA) minus 
578 persen, laba setelah pajak (ROE) 


Bank Century 


Oleh PRADJOTO 


minus 2.646,7 persen, dan rasio biaya 
operasi terhadap pendapatan operasi 
(BOPO) 1.284,5 persen. 

Dilihat dari sudut tingkat ke- 
sehatan perbankan indikator 
tadi menunjukkan adanya ke- 
gawatan dari lima aspek 
penilaian tingkat kesehatan 
bank. Pertama, aspek permo- 
dalan dengan ukuran utama 
pada tingkat CAR. Kedua, as- 
pek kualitas aktiva produktif 
(earning assets) yang begitu 
lemah sehingga bank tidak 
mampu meraih penghasilan, 
baik melalui kredit yang di- 
berikan maupun melalui su- 
rat berharga, penempatan 
dana dan penyertaan. 

Ketiga, aspek rentabilitas 
di mana bank tidak memiliki 
kemampuan untuk mening- 
katkan keuntungan yang ter- 
lihat dari ROA yang minus 
578 persen dan tingginya perbandingan 
antara biaya operasional terhadap pen- 
dapatan operasional yang tecermin me- 
lalui angka BOPO 1284,5 persen. Ke- 
empat, aspek likuiditas dengan ukuran 
utama apakah bank mampu membayar 
kewajibannya, terutama kewajiban jangka 
pendek. Kelima, keseluruhan aspek tadi 
pada akhirnya menunjukkan buruknya as- 
pek kualitas manajemen bank. 


Indikasi tindak pidana 


Sementara itu, aparat hukum belum 
juga menemukan adanya indikasi terjadi- 
tindak pidana dalam konteks pengam- 
lihan Bank Century oleh Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS), manajemen 
di bawah komando Maryo- 
no dapat dikatakan sangat berhasil mela- 
kukan transformasi dari bank buruk men- 
jadi bank baik. Serangkaian indikator pada 
Agustus 2012 menunjukkan hal tersebut, 
seperti CAR naik ke angka 11,3 persen, 
NPL kotor turun menjadi 44 persen, NPL 
neto turun menjadi 34 persen, ROA naik 
ke angka 14 persen, ROE naik menjadi 18,9 
persen, BOPO turun drastis ke angka 90,6 
persen dan sudah menghasilkan laba sebe- 
sar Rp 123 miliar. 

Di balik keberhasilan itu, kasus Bank 
Century memang masih menghasilkan be- 
berapa persoalan yang dengan keteguhan 
dari aparat hukum akan memberikan ting- 
kat keberhasilan yang luar biasa bagi Bank 
Mutiara untuk berada dalam posisi reco- 
very terhadap dana talangan LPS sejumlah 
Rp 6,7 triliun. Masalah tadi di antaranya 
adalah kasus Antaboga dan gugatan Bank 
Mutiara sebesar 156 juta dollar AS ter- 


hadap Targuin Limited (perusahaan inves- 
tasi berbasis di London) di Swiss. 

Kasus Antaboga adalah sebuah kasus 
yang dari kacamata teknis perbankan me- 
rupakan tindakan kriminal yang tidak da- 
pat dibiarkan. Sebab, bagaimana mungkin 
bank menjual reksa dana, tetapi tidak 
memiliki izin untuk melakukan hal itu? 

Hingga kini beban itu diminta untuk 
dipikul Bank Mutiara meski transaksi itu 
tak tercatat dalam pembukuan bank, st 
mentara pengurus dan pemilik PT Anta- 
boga Delta Sekuritas tak disentuh untuk 
bertanggung jawab atas tindakannya. 

Padahal, kegiatan tadi bertentangan de- 
ngan tiga ketentuan hukum, Pertama, UU 
No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
Kedua, UU No 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, terutama Pasal 92 
Ayat (D, Ayat (2), Pasal 97 Ayat (1), Ayat 
(2), Ayat (3), dan Ayat (4), Pasal 108 Ayat 
(D, Pasal 114 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), 
dan Ayat (4). Inti ketentuan ini memberi 
isyarat tanggung jawab pribadi direksi jika 
tak menjalankan kewajiban dengan itikad 
baik. 

Ketiga, ketentuan tentang kewajiban 
untuk memiliki izin sebagaimana diru- 
muskan dalam Peraturan Nomor V.B2 
tentang Perizinan Wakil Agen Penjual 
Bfek Reksa Dana Lampiran Keputusan 
Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-09/ 
BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006: Per- 
aturan Nomor V.B3 tentang Pendaftaran 
Agen Penjual Efek Reksa Dana Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No- 
mor Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 
2006: dan Peraturan Nomor V.B4 tentang 
Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana 


Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

dan LK Nomor Kep-11/BL/2006 30 

Agustus 2006. 

Adalah sangat benar dan sepan- 

tasnya jika nasabah Antaboga di- 
berikan perlindungan karena 
mereka pihak yang juga merasa 
“ditipu” oleh iming-iming ting- 
kat bunga yang lebih besar, Na- 
mun, proporsional dari tang- 
gung jawab juga patut diper- 


hitungkan — dalam — menilai 
keadilan. 
Gugatan di Swiss 


Sementara kasus gugatan di 
Swiss yang semula dirancang 
sebagai pintu masuk bagi ke- 
jaksaan — untuk — melakukan 
pembekuan dana melalui mu- 
tual legal assistance (MLA) ma- 

sih belum terdengar efektivitasnya. 

Padahal, akar dari kasus ini terletak 
pada adanya asset management agreement 
(AMA) yang merupakan noktah yang ter- 
bawa terus-menerus sejak kelahiran Bank 
Century di masa lalu. 

Apa yang diuraikan di atas hanyalah 
sebagian dari kompleksitas persoalan yang 
dihadapi Bank Mutiara saat ini. Sementara 
perdebatan tentang Bank Century masih 
juga terus berlangsung dengan intensitas 
yang kadang naik dan kadang turun. Ja- 
waban terhadap persoalan ini dari kaca- 
mata hukum sesungguhnya tidak rumit, 
Yang rumit adalah jawaban apa pun yang 
akan diberikan tidak pernah membuat 
suhu menjadi turun karena budaya hu- 
kum terasa sudah tidak menjadi bagian 
yang melekat sebagai akibat yang juga 
sama kompleksnya. 

Meski sukar menakar ke arah manakah 
kasus Bank Century ini akan bergerak, 
satu hal yang jelas adalah bahasa yang 
berbeda memang akan menghasilkan pe- 
mahaman yang juga berbeda. Merangkum 
keseluruhan perbedaan tadi dalam sebuah 
bingkai tidak akan pernah menghasilkan 
sebuah konfigurasi apa pun kecuali ta- 
jamnya perbedaan tadi. 

Padahal, semua berbicara untuk ke- 
pentingan rakyat. Yang tak disadari, ke- 
pentingan rakyat terbesar saat ini adalah 
melihat Bank Mutiara terus bergerak aktif 
guna menambah nilai jualnya. Tanggung 
jawab ini tidak hanya terletak pada ma- 
najemen Bank Mutiara, tetapi juga terle- 
tak kepada semua pihak dan terutama 
kepada aparat hukum yang memiliki po- 
tensi besar untuk menambah nilai bagi 
Bank Mutiara melalui pengejaran aset. 

PRADJOTO 
Ahli Hukum Perbankan 


Dipesw 


Migas untuk Kemakmuran Rakyat 


etelah UU Migas 

(UU No 22/2001) 

berlaku lebih dari 10 
tahun, kondisi industri 
perminyakan nasional se- 
makin memburuk di 
tengah terus meningkat- 
nya kebutuhan energi se- 
bagai dampak dari per- 
tambahan penduduk dan 
pertumbuhan ekonomi. 


Ini, antara lain, ditandai keter- 
gantungan pada minyak impor 
yang makin besar. Kebutuhan gas 
untuk listrik PLN dan industri 
dalam negeri selalu gagal dipe- 
nuhi, sementara gas/LNG Tang- 
guh yang dikembangkan atas da- 
sar UU Migas terus diekspor/di- 
kapalkan hingga hari ini dengan 
harga sangat murah (sekitar 3,35 
dollar AS per MMBTU) di bawah 
harga jual gas dalam negeri (se- 
kitar 7 dollar AS per MMBTU). 
Juga jauh lebih rendah dari harga 
ekspor LNG Badak yang dikem- 
bangkan atas dasar UU No 8/1971 
yang diekspor dengan harga se- 
kitar 20 dollar AS per MMBTU. 


Klaim yang jauh dari fakta 


Meski demikian, menurut kla- 
im "iklan anonim” UU Migas di 
Kompas edisi 27 Agustus 2012, 
negara tetap berdaulat penuh 
atas sumber daya migasnya. Di- 
contohkan bahwa pemerintah 
masih tetap jadi pemilik LNG 
yang diekspor sampai titik serah 
di luar negeri, Kalau di dalam 
negeri membutuhkan gas, LNG 
yang sudah dikapalkan tetapi be- 
lum sampai di titik serah itu 
dapat disuruh kembali untuk me- 
menuhi kebutuhan dalam negeri. 

Namun, faktanya, hingga hari 
ini LNG Tangguh terus dikapal- 
kan ke China tanpa pernah ada 
satu tanker LNG yang disuruh 
balik untuk memenuhi kebutuh- 
an dalam negeri! Ini membantah 
secara nyata apa yang diklaim 
oleh iklan tersebut. 

Realisasi pengeboran eksplo- 
rasi di blok-blok baru sejak ke- 
beradaan UU Migas terus anjlok. 
Penemuan — cadangan/lapangan 
baru menjadi langka. Lifting mi- 
nyak terus turun karena hanya 
mengandalkan lapangan-lapang- 
an yang sudah tua. Sasaran lifting 
dalam APBN setiap tahun, pasca- 
UU Migas, nyaris tidak pernah 
tercapai. Indonesia berubah dari 


negara pengekspor minyak yang 
tergabung dalam OPEC jadi ne- 
gara pengimpor minyak netto. In- 
donesia harus keluar dari OPEC, 
Sebelum IMF memerintahkan 
penggantian UU No 8/1971 me- 
lalui letter of intent (LOD, lifting 
minyak masih sekitar 1,5 juta bbls 
per hari. Kini, lifting hanya ter- 
sisa sekitar 850000 bbls per hari. 
Padahal, secara geologis potensi 
sumber daya migas di perut bumi 
masih relatif sangat besar, 50 
miliar-80 miliar barrel minyak 
dan 300-350 TCF gas. Sementara 
itu, harga minyak dunia dalam 10 
tahun terakhir sangat tinggi, bah- 
kan pada 2008 sempat menyen- 
tuh 147 dollar AS per bls, 
Secara teoretis, mestinya pe- 
nemuan cadangan minyak di In- 
donesia akan sangat tinggi. Sebah, 
berdasarkan penelitian, elastisi- 
tas penemuan cadangan minyak 
di Indonesia lebih bersifat price 
elastic, Artinya, laju penemuan 
cadangan di Indonesia sangat di- 
pengaruhi perkembangan harga 
minyak dunia, di mana laju pene- 
muan cadangan akan lebih tinggi 
dari laju kenaikan harga. Namun, 
nyatanya, penemuan cadangan 
baru pasca-UU Migas nyaris tak 
ada meski harga minyak dunia 
terus naik. Satu-satunya pene- 
muan baru yang signifikan, bisa 
tambah lifting 165.000 bbls per 
hari, adalah Blok Cepu. Itu pun 
ditemukan sebelum UU Migas. 


Tata kelola yang buruk 

Kondisi sangat memprihatin- 
kan itu adalah buah dari sistem 
tata kelola yang sangat buruk. Hal 
ini disimpulkan oleh hasil survei 
Fraser Institute Canada dalam 
laporannya, "Global Petroleum 
Survey 2011”. Dari 135 negara 
yang disurvei, Indonesia di posisi 
ke-114. Di kawasan Asia-Oceania, 
sistem tata kelola migas di Indo- 
nesia paling buruk, lebih buruk 
daripada semua negara tetangga, 
termasuk Timor Leste. 

Penyebabnya, menurut survei, 
selain faktor korupsi, kualitas da- 
ta geologi, koordinasi yang buruk, 
dan tumpang tindih lahan, juga 
terutama karena sistem tata ke- 
lola yang didasarkan atas UU 
Migas. UU ini menciptakan sis- 
tem tak efisien dengan mencip- 
takan lembaga baru (BP Migas) 
sebagai penanda tangan kontrak, 
sementara BP Migas bukan pe- 
megang kuasa pertambangan. 

Di samping itu, sistem di ba- 


Oleh KURTUBI 


wah UU Migas juga telah terbukti 
menyimpang dari konstitusi ka- 
rena Mahkamah Konstitusi su- 
dah mencabut empat pasal pokok 
dan saat ini juga dalam proses uji 
materi, UU Migas sudah terbukti 
merugikan negara secara finan- 
sial dalam jumlah yang sangat 
besar, 

Bertolak belakang dengan kla- 
im iklan UU Migas, UU Migas 
justru telah menyebabkan ke- 
daulatan negara atas SDA migas 
menjadi terkikis/hilang. Soaln, 
yang berkontrak dengan perusa- 
haan asing adalah BP Migas yang 
dibentuk pemerintah selaku pe 
megang kuasa pertambangan. 
mentara BP Migas tak punya aset 
yang memadai dengan perusaha- 
an minyak asing sebagai partner 
dalam berkontrak. 

Keberadaan BP Migas yang 
mewakili pemerintah tak akan 
bisa memitigasi/menghilangkan 
risiko disitanya aset pemerintah 
di luar negeri oleh perusahaan 
minyak bila terjadi sengketa de- 
ngan BP Migas. Perusahaan mi- 
nyak asing mau berkontrak de- 
ngan BP Migas, meski tak punya 
aset memadai, karena BP Migas 
mewakili pemerintah. Sistem B 
to G seperti ini pasti akan meng- 
hilangkan kedaulatan negara atas 
SDA migasnya karena pada haki- 
katnya pemerintahlah yang ber- 
kontrak. Contoh konkret dari hi 
langnya kedaulatan negara ada- 
lah ketakberdayaan pemerintah 
menghentikan pengapalan LNG 
Tangguh ke China meski negara 
dirugikan sekitar Rp 30 triliun 
per tahun dan dalam negeri & 
ngat membutuhkan gas. 

Pola hubungan dengan inves- 
tor yang menjamin kedaulatan 
negara atas SDA migasnya adalah 
pola B to B. Di sini yang berkon- 
trak adalah perusahaan minyak 
nasional yang punya aset lapang- 
an minyak, kilang, infrastruktur 
hilir, sementara pemerintah ber- 
ada di atas kontrak. Dengan be- 
gitu, pemerintah bisa mengek- 
sekusi kebijakan yang menyang- 
kut migas tanpa menunggu per- 
setujuan perusahaan/kontraktor 
minyak asing. 

Contoh, dengan UU No 8/1971, 
pemerintah bisa mengubah per- 
sentase bagi hasil antara Perta- 
mina dan perusahaan asing, yang 
semula 60:40 (60 persen Perta- 
mina dan 40 persen asing). De- 
ngan melonjaknya harga minyak, 
porsi tersebut dirasakan sudah 


tak adil. Pemerintah lalu meng- 
ubahnya menjadi 85115 tanpa 
menunggu persetujuan para pi- 
hak yang berkontrak. Namun, ki- 
ni karena yang berkontrak BP 
Migas (mewakili pemerintah), 
langkah tersebut tidak bisa di- 
lakukan tanpa persetujuan pihak 
asing, Pada kasus terjualnya LNG 
Tangguh dengan harga sangat 
murah, pemerintah tidak berani 
menyetop  pengapalan LNG 
Tangguh ke China. 


Iklan yang menyesatkan 


Oleh karena itu, PP Muham- 
madiyah bersama sekitar 20 or- 
ganisasi dan tokoh-tokoh nasio- 
nal sudah mengajukan uji materi 
atas UU Migas No 22/2001 ke 
MK. Di tengah menunggu kepu- 
tusan MK, muncul iklan kaleng/ 
anonim setengah halaman di 
Kompas (9 dan 27 Agustus 2012) 
yang substansi isinya seluruh 
atau sebagian tidak benar. 

Selain klaim kedaulatan dan 
kepemilikan negara atas LNG 
Tangguh tidak benar, iklan terse- 
but, antara lain, menyatakan: 
"bahwa UU Migas 1 merupakan 
buah hasil perjuangan reformasi 
1998 untuk mendorong akunta- 
bilitas, tata kelola industri dan 
manajemen pengelolaan hulu 
migas yang lebih baik, serta men- 
dukung gerakan antikorupsi". 

Faktanya, jauh panggang dari 
api. Bahkan cenderung memutar 
balik fakta, sesat dan menyesat- 
kan. Pasalnya, UU Migas No 
22/2001 sejatinya bukanlah hasil 
perjuangan reformasi 1998. UU 
Migas berasal dari LOT IMF ka- 
rena Indonesia berutang pada 
IMF pascakrisis moneter 1998. 
UU Migas oleh IMF dimaksud- 
kan untuk memberikan landasan 
hukum bagi upaya liberalisasi 
sektor migas nasional, sekaligus 
membuka pintu selebar-lebarnya 
bagi penguasaan SDA migas oleh 
pihak asing atau swasta. 

Klaim iklan UU Migas yang 
menyatakan sistem di bawah UU 
Migas jadi lebih akuntabel dan 
antikorupsi juga tidak benar. Jus- 
tru BP Migas tak pernah terbuka 
memberikan data cost recovery 
kepada daerah penghasil migas 
ataupun kepada publik. 

Ke depan, terlepas apakah MK 
akan mencabut seluruh atau se- 
bagian dari pasal-pasal UU No 
22/2001 tentang Migas, sesuai 
tuntutan pemohon, perbaikan ta- 
ta kelola kekayaan/aset migas na- 


sional harus segera dilakukan se- 
suai amanat konstitusi. Terma- 
suk peluang untuk segera dapat 
memanfaatkan aset migas yang 
berupa cadangan terbukti. Nilai- 
nya sekitar 20 triliun dollar AS, 
yang bisa dipakai untuk memba- 
yar seluruh utang negara dan 
membangun secara masif infra- 
struktur ekonomi yang dibutuh- 
kan guna mempercepat tercapai- 
nya kemakmuran rakyat. 
KURTUBI 
Alumnus Colorado School of 
Mines, Denver, dan Ecole 
Nationale Superieure du 
Petrole et des Moteurs, Paris 


POJOK 


Polisi harapkan warga 
Jakarta tenang hadapi 
provokasi. 

Yang satu dielus-elus, 
lainnya dicoblos! 


- 


DPR setuju pembelian 
tenda pejabat seharga 
Rp 15 miliar, 

Untuk piknik, re- 
freshing, atau pamer 
pamor? 


. 


Pilkada Jakarta jadi 
obyek judi beromzet 
miliaran. 

Repotnya kalau semua 
calon siap menang tak 
siap kalah! 


- 


Kualitas demokrasi di 
Indonesia masih ren- 
dah. 

Yang berkualitas tinggi 
cuma teriaknya! 


men 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


OPINI 


REDAKSI 


YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 


berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 


e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Cinere Raya Makin Macet 


Barat, sudah selesai pada 2011. Namun, ke- 

macetan tidak jua berkurang, malah makin 
parah. Pangkal masalahnya adalah terjadi pelebar- 
an jalan hanya di beberapa tempat sehingga pe- 
nyempitan terjadi pula di beberapa tempat. 


Pp embetonan Jalan Cinere Raya, Depok, Jawa 


Kesalahan dimulai dari pelebaran jalan di sisi barat, 
tepatnya di depan kompleks Bukit Cinere Indah, dengan 
memangkas lebar trotoar sampai pertigaan Jalan Bandung. 
Pemerintah daerah setempat kelihatannya akan melakukan 
pelebaran Jalan Cinere Raya, tetapi dicari mudahnya saja. 

Mestinya pelebaran dilakukan ke sisi timur jalan sebab 
sejak perempatan Jalan Jakarta sampai dengan Polsek 
Cinere, garis sempadan bangunan (GSB) sudah jauh masuk 
ke dalam. Lebih dari sepuluh tahun lalu sisi pagar-pagar 
rumah di sebelah timur Jalan Cinere Raya pernah diukur 
dan diberi tanda cat merah oleh petugas, seperti menan- 
dakan bahwa pelebaran akan berlangsung di sisi timur 
jalan. 

Yang terjadi sekarang adalah di pertigaan Jalan Bandung 
terjadi penyempitan dan itulah penyebab kemacetan parah. 
Kalau dari selatan ditarik garis lurus ke utara, lahan parkir 
ruko-ruko di utara Jalan Bandung lenyap. Maunya pemda 
seperti itu, tetapi tentu ditolak para pemilik ruko. 

Seharusnya pelebaran jalan ke sisi timur karena memang 
sudah dipersiapkan sebelumnya dengan GSB. Pemda harus 
segera melebarkan jalan di sisi timur mulai pertigaan Jalan 
Bandung sampai perempatan Jalan Jakarta-Gandul agar 
kemacetan yang parah segera tereliminasi. 

KOEN SOELISTIJO 
Cinere, Depok, Jawa Barat 


Kejahatan dalam 
Reparasi Komputer 


Berikut pengalaman buruk 


lagi, pergunakan 
berulang. 
Lalu keponakan saya yang tahu 
komputer datang dan meme- 
saya. Pada 2 Juni lalusayamem- ri! Dia curiga ketika saya je- 
bawa notebook untuk direparasi — laskan bahwa notebook baru di- 
di Toko G, Depok Town Sguare  reparas 
Lantai 2, Depok. Teknisi toko Ternyata CMD di notebook 
'ang mereparasi itu bernama saya sudah dikerjain sehingga 
esuai dengan yang tersua setiap kali saya mengaktifkan 
in bon pembayaran. Harga ' modem, pulsa akan disedot ha- 
resmi di bon Rp 70.000, tetapi bis dan koneksi terhenti. 

dia minta Rp 100000. Saya beri- Pelaku kejahatan ini mungkin 
kan saja dengan pikiran untuk memperoleh uang yang banyak 
tambahan dia. dari penjualan pulsa dari pulsa 


ah itu, saban kali saya yang  disedotnya — melalui 
mengaktifkan modem internet transfer pulsa menggunakan 
di notebook, pulsanya langsung ponsel. 

tersedot habis dan koneksi in- Saya mengimbau pembaca 


ternet terhenti, Muncul tam- 
pilan "This program was reset”. 


Kompas agar berhati-hati jika 
hendak mereparasi komputer. 


Jangan sampai dikerjain teknisi 


jahat. 

BUDI PRASETYO 

Margonda, Depok, 

Jawa Barat 
Kompensasi 


Terlambat Terbang 

Berikut tanggapan kami ter- 
hadapssurat Ibu Linda Puspita di 
Kompas (8/9), "Citilink Tidak 
Bertanggung Jawab”. 

Pada penerbangan Citilink 
Surabaya-Jakarta, 5 Juli 2012 
pukul 1940 yang telah diubah 
pukul 22.10, memang terjadi 
keterlambatan. Pesawat dibe- 
rangkatkan pada pukul 00.32. 


sudah  diinformasik: 
pembagian kompe 
Rp 300000 bagi penumpang 
yang mengalami keterlambatan 
berangkat di atas empat jam 
dengan menunjukkan boarding 
pass asli sebagai syarat peng- 
ambilan. 

Kami mohon maaf apabila 
ada penyampaian informasi 
yang kurang jelas. Untuk pe- 
nyelesaian lebih lanjut, Ibu Lin- 
da Puspita dapat datang di kan- 
tor kami di Menara Citicon, 
Lantai 6, Slipi, Jakarta Barat. 
Atau mengirimkan surel data 
Ibu Linda Puspita ke wu- 
lan@fortunepr.com untuk kami 
hubungi. 

Kritik dan saran daj 


sebesar 


kirimkan ke wulan@f 
nepr.com. 
ARISTO KRISTANDYO 


SM Pemasaran 
dan Komunikasi Citilink 
Telah Sepakat 


Berikut tanggapan kami atas 
surat Ibu Melianawati di Kom- 


Niaga Madiun”. 


Telah terjadi kesepakatan 

Bank CIMB Niaga dengan Ibu 

Melianawati pada 3 Juli lalu, 

yakni pihak bank telah mela- 

kukan pengkreditan dana ke re- 
kening Ibu Melianawati. 

GATOT SUBROTO 

Kepala Komunikasi 

Perusahaan PT Bank 

CIMB Niaga 


engantar penjelasan 
Pp pada Peraturan Pe- 

merintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Stan- 
dar Nasional Pendidikan 
menyebutkan hakikat 
pendidikan dalam konteks 
pembangunan nasional, 
yaitu sebagai pemersatu 
bangsa, penyamaan ke- 
sempatan, dan pengem- 
bangan potensi diri. 


Pendidikan diharapkan dapat 
memperkuat persatuan dalam 
Negara Kesatuan Republik Indo- 
nesia, memberi kesempatan yang 
sama kepada warga negara untuk 
berpartisipasi dalam pemba- 
ngunan, dan memungkinkan si 
tiap warga negara mengembang- 
kan potensi diri. 

Undang-Undang Sistem Pen- 
didikan Nasional No 20/2003 
menjadi dasar hukum penyeleng- 
garaan dan reformasi sistem pen- 
didikan nasional. UU tersebut 
memuat visi, misi, fungsi, dan 
tujuan pendidikan nasional, serta 
strategi untuk mewujudkan pen- 
didikan bermutu agar relevan de- 
ngan masyarakat dan berdaya sa- 
ing global. 


Tiga prinsip 

Terkait visi dan misi pendidik- 
an nasional, reformasi pendi 
an meliputi, pertama, perubahan 
penyelenggaraan pendidikan, di- 
nyatakan sebagai proses pembu- 
n dan pemberdayaan yang 
mampu membangun kemauai 
serta mengembangkan poten 
kreativitas peserta didik. Prinsi 
itu memicu pergeseran paradig- 
ma proses pendidikan, dari peng- 
ajaran ke pembelajaran. 

Paradigma pengajaran yang le- 
bih menitikberatkan peran pen- 
didik dalam mentransformasikan 
pengetahuan kepada peserta di- 
dik bergeser pada paradigma 
pembelajaran. Ini membuat pe- 
serta didik lebih mengembang- 
kan potensi dan kreativitas di- 
rinya. 

Kedua, perubahan pandangan 
tentang peran manusia. Dari pa- 
radigma manusia sebagai sumber 
daya pembangunan menjadi ma- 
nusia sebagai subyek pemba- 
ngunan secara utuh. Pendidikan 


harus mampu membentuk ma- 
nusia berkarakteristik personal 
yang paham dinamika psikososial 
dan lingkungan kulturalnya. Bu- 
kan sekadar siap pakai. 

Ketiga, perubahan pandangan 
terhadap keberadaan peserta di- 
dik yang terintegrasi dengan ling- 
kungan sosio-kulturalnya yang 
nantinya menumbuhkan indivi- 
du sebagai pribadi yang mandiri 
dan berbudaya. Dalam hal ini 
perbedaan anak didik lebih di- 
hargai daripada persamaan. 

Ketiga prinsip ini menjadi 
sar reformasi pendidikan nasi- 
onal. Namun, hingga 14 tahun 
Reformasi, tanda-tanda perubah- 
an penyelenggaraan pendidikan 
belum kentara, bahkan lebih me- 
nonjol penyimpangan dan ke- 
mandekannya. Menurut peneli- 
tian CE Bebby (1970), guru (pen- 

ia lebih nyaman 


didik) di Indone 
dalam kemapanan dan bersikap 


antiperubahan. 

Kurikulum berbasis kompe- 
tensi (KBK) sebagai ganti kuriku- 
lum berpusat materi tidak mem- 
bawa perubahan. Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional No 
22/2006 tentang standar isi me- 
nyebut kurikulum tetap berbasis 
pada materi. Permendiknas No 
23/2006 tentang Standar Kom- 
petensi Lulusan berisi kurikulum 
berbasis kompetensi. Dua per- 
mendiknas ini menyulitkan guru. 
Mau berpegang pada isi atau 
kompetensi? 


Ujian nasional 

Evaluasi hasil belajar yang da- 
lam UU Sisdiknas Pasal 58 men- 
jadi hak guru untuk menyeleng- 
garakan diubah pada PP No 
19/2005 menjadi Ujian Nasional 
(UN) yang diselenggarakan oleh 


Badan Standar Nasional Pendi- 
dikan (BSNP). Terakhir pengam- 
bilan nilai menjadi 60 persen UN 
dan 40 persen ujian kelas. Alasan 
penyelenggaraan UN adalah "dari 
dulu” UN diselenggarakan. Pa- 
dahal, yang dari dulu justru harus 
direformasi. 

Kualifikasi guru menuntut pa- 
da hasil. Uji kompetensi guru 
menunjukkan bahwa hasil uji 
kompetensi awal rata-ratanya 
42,5, sedangkan hasil uji kompe- 
tensi guru yang telah bersertifi- 
kat rata-rata 44,5. Artinya, serti- 
fikasi berdasarkan portofolio tak 
menunjukkan perbedaan signifi- 
kan dengan guru yang belum 
disertifikasi. Maka, penyelengga- 
raan pendidikan nasional oleh 
guru bersertifikasi tidak ada be- 
danya dengan guru yang belum 
diberi sertifikat. 

Penjelasan tentang prinsip 
perubahan tak tergambar dalam 
sejumlah dokumen resmi pendi- 
dikan nasional. Pesan-pesan dari 
kementerian lebih terkesan tidak 
memihak reformasi. Semangat 
penyelenggara pendidikan nasio- 
nal masih terikat pada prinsip- 
prinsip yang harus ditinggalkan. 

Contohnya RAPBN 2013. Pada 
bagian penjelasan Meningkatkan 
Pendidikan dan Kesejahteraan 
Rakyat, subjudul pendidikan mu- 


rah yang terjangkau dibuka de- 
"Sumber daya ma- 
yang andal dan 


ngan kalima 
nusia Indonesi 


pendidikan telah di- 
ganti menjadi manusia sebagai 
subyek pembangunan yang 
utuh. 

Masih sangat kuat pendapat 
bahwa pendidikan bertujuan 
menciptakan manusia siap kerja. 
Padahal, reformasi mendasarkan 

ngan bahwa pendidikan 
n hanya menciptakan ma- 
ng siap kerja, melainkan 
sebagai subyek pemba- 
ngunan secara utuh. 

Dalam praktik 1m 
tukarkan istilah-istilah, mis 
an dengan pembelajar- 
an, sumber daya manusia dengan 
manusia subyek pembangunan, 
murid dengan peserta “didik. 
Pengertian pendidikan pun ma- 
sih diartikan sebagai peningkatan 
kualitas sumber daya manu 
padahal cita-cita UU Sisdiknz 


diper- 


mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta 
didik mengembangkan potensi- 
nya sehingga memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengenda- 
lian diri, kepribadian, kecerdas- 
an, akhlak mulia, dan terampil. 
Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono yang menegur anak- 
anak peserta upacara hari anak 
nasional menunjukkan bahwa 
presiden sebenarnya tak paham 
prinsip reformasi pendidikan 
yang ketiga. Pada prinsip itu pan- 
dangan terhadap keberadaan pe- 
serta didik (anak) terintegrasi de- 
ngan lingkungan sosial budaya 
dan pribadi anggota masyarakat. 
Menegur di depan umum ter- 
masuk tidak memahami prins 
kebebasan anak. Anak yang lelah 
menunggu presiden dari pukul 
0600 berbeda dengan orangtua 
yang menunggu 4 jam apalagi 
dengan pengawal presiden. 


Banyak bertentangan 

Banyak sekali ungkapan dari 
Menteri Pendidikan dan Kebu- 
dayaan serta pejabat pendidikan 
1g bertentangan dengan prin- 
IP perubahan. Mi tilah 
pengajaran, dalam arti belajar 
dan mengajar, masih tidak ber- 
ubah menjadi pembelajaran. 

Tujuan pendidikan "siap pa- 
kai” sebagai prinsip pendidikan 
pada zaman Belanda—untuk me- 
nyiapkan tenaga kerja kelas ren- 
dah, seperti mandor perkebunan 
dan pamong praja—masih diper- 
gunakan.  Pendidi sekadar 
menciptakan tenaga siap pakai, 
Padahal, sejak Orde Baru istilah 
sumber daya sia diubah 
menjadi manusia seutuhnya dan 
setelah Reformasi menjadi ma- 
nusia berbudaya sebagai subyek 
pembangunan (meninggalkan is- 
tilah si 


ip perubahan ti- 
dak dijiwai oleh para pejabat pen- 
didikan sehingga menimbulkan 
kesi ah-olah pendidikan 
nasional tidak mempunyai arah. 
Padahal, bukan sistem pendi 
an yang tidak punya arah, me- 
lainkan pelaksana-pelaksana ke- 
bijakan pendidikan nasional yang 
salah arah. 
UTOMO DANANJAYA 
Direktur Institute for 
Education Reform 
Paramadina 


Woonesin mtenmamOnAL 
MOTOR SHOW 
2030 SEPT 


JEXpO-KIKAYOKAN 


8 seater medium MPV 


Nikmati sensasi berkendara baru di All New Mazda Biante, sebuah 8 seater medium MPV yang hadir untuk melengkapi kebahagiaan keluarga Anda. 


rak headroom yang tinggi memberikan 


kenyamanan dan kesan lega di setiap baris, sliding door dan walk-through untuk kemudahan akses menuju baris ketiga, serta low floor platform demi keamanan saat masuk ataupun keluar dari 
mobil. Posisi bangku di barisan ketiga yang lebih tinggi memastikan seluruh anggota keluarga bisa saling berinteraksi serta menikmati pemandangan dengan lebih jelas. Head Unit dengan layar sentuh 
berukuran-6.1" serta AUX in, koneksi bluetooth & USB, dan rear parking kamera turut hadir di dalam medium MPV ini. Kesehatan keluarga Anda pun terlindungi dengan Nanoe" ion generator dan juga antivirus. 


It's not your regular medium MPV, it's a gift in motion. 


"Terdaftar sebagai hak paten Panasi 


Corporation 


Authorized Mazda Dealer : Mazda Jakarta Selatan (021) 726 9000, Mazda Jakarta Timur (021) 859 01155, Mazda Kelapa Gading (021) 458 60206, Mazda Suryopranoto (021) 384 0995, 
Bintara (021) 7454 999, Mazda Bekasi (021) 835 9585, Mazda Serpong (021) 538 2800, Mazda 
Mazda Solo (0271) 724 105, Marda Jogja (0274) 867 938, Mazda Surabaya (031) 548 1000, 535 5757, Mazda Ball (0361) 466 755, Mazda Lampung (0721) 780800, 751 2000, Mazda Palembang (0711) 421 930, Mazda Jambi (0741) 446 072, Mazda 


Mazda Thamrin (021) 3000 6788, 


(02517832 2999, Mazda 


(022523 3708, Mazda 


va 
AR 


Mazda Jakarta Barat (021) 530 9888, Marda Pluit (021) 662 3996, Mazda Pecenongan (021) 345 1155, 
Bandung2 (022) 203 2399, Mazda Cirebon (0231) 222 O11, Mazda Semarang (024) 358 7222, 


Pekanbaru (0761) 839 16, 839 999, 


Mazda Batam (0778) 429 747, Mazda Medan (OS1) 661 4089, Mazda Pontianak (0561) 768 262, Mazda Banjarmasin (0511) 326 7996, 326 7997, Mata Banjarmasin A. Yani KM 17 (0511) 712 2091, Mazda Ballkpapan (0512) 861555, aza Samarinda (OSA1) 765 555, Maria Makassar (0411) 888 910. 


www.mazda.co.id 


MID 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


$ 
9 
NS 


4 


M0 4AI Y 
" 


FN 


AN 
N 


5g 


“4 


NN LAI 


SEPTEMBER 2 


$ 
R 
»S 
2 
2 

2 
NN, 
-M 


p 


4.4 meter 


Ta 5 


FUEL EFFICIENCY ENGINE 1:2 L DOHC MIVEC MINIMUM AERODYNAMIC DRIVER AIRBAG 
TURNING RADIUS DESIGN 


NAHULOW MI LAI Y 


PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors www.ktb. 


HUBUNGI DEALER RESMI MITSUBISHI: 
PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS Mampang (021) 79188888-78, 79190066: Sunter (021) 6506825, 6510900 « PT CIWANGI BERLIAN MOTORS Ciputat (021) 7401448 « PT SETIA KAWAN PAHALA MOTOR Pluit (021) 6624956-60 « PT DWINDO 


(024) 7605506 » PT SUN STAR MOTOR Banyumanik (024) 7464567. Yogyakarta: « PT BOROBUDUR OTO MOBIL Adisucipto Km 7,3 (0274) 486706, 488601. Solo: » PT SUN STAR MOTOR Kol. Sutarto (0271) 647444, 647835, 648770. Surabaya: » PT SRIKAN 
BERLIAN MOTOR Gajah Mada (0331) 484366-68. Denpasar: « PT BUMEN REDJA ABADI Imam Bonjol (0361) 483002-03, 483744. Mataram: « PT BERLIAN CAHAYA BIMA Selaparang (0370) 640777, 640705. Medan: « PT SUMATERA BERLIAN MOTORS $ 
Pekanbaru: « PT PEKAN PERKASA BERLIAN MOTOR Jend. Sudirman (0761) 848808 » PT SUKA FAJAR Soekarno-Hatta (0761) 572543-44. Jami 

(0721) 709999, 785934 » PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR Tenggiri (0721) 483000. Balikpapan: « PT MANDAU BERLIAN SEJATI Ring Road (0542) 875479, 875926, 872776. Samarinda: « PT MAHAKAM BERLIAN SAMJAYA KH. Wahid Hasyim (0541) 771 
Raya Batulicin, Tanah Bumbu (0518) 75800. Sampit: « PT SRIKANDI DIAMOND INDAH MOTORS Jend. Sudirman Km 2,6 (0531) 6711157-58. Makassar: « PT BOSOWA BERLIAN MOTOR Urip Sumoharjo (0411) 444444, 447744. Manado: « PT BOSOWA BER 


@ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


MITSUBISHI 
MOTORS 


MRAGe 


Saksikan.kehadirannya di 

20th Indonesia International 
Motor.Show, JIEXPO 
Kemayoran.20:30 September 2012 


ROOWMY INTERIOR START STOP AUDIO SYSTEM & MULTI-INFORMATION 
ENGINE BUTTON AUTO AIR CONDITIONER DISPLAY 


co.id/mirage BG erremisubisni GP) KTB Mitsubishi Motors Indonesia 


BERLIAN SAMJAYA Bintaro (021) 7458383 « PT BUMEN REDJA ABADI Latumenten (021) 6312381 « PT SUN STAR PRIMA MOTOR Fatmawati (021) 7507352-56, 7507316, 7509222. Bekasi: « PT SUN STAR MOTORS Juanda, Margahayu (021) 88347777. 
IND MOTORS Jend. A. Yani (0264) 316191-95. Cirebon: » PT TEJA BERLIAN Kalijaga (0231) 201651-53, 201624, 201774. Tasikmalaya: » PT DAHANA BERLIAN MOTOR HZ. Mustofa (0265) 333288. Semarang: » PT BUMEN REDJA ABADI Arteri Puri Anjasmoro 
IDI DIAMOND INDAH MOTORS Pecindilan (031) 3771000-1: Panglima Sudirman (031) 5348555, 5452966 “ PT SUN STAR MOTOR Ngagel (031) 5017311. Malang: » PT SUN STAR MOTOR Panglima Sudirman (0341) 456592-95. Jember: « PT MAYANGSARI 
Sisingamangaraja Km 7 (061) 7366868 « PT SARDANA INDAH BERLIAN MOTORS Jend. Gatot Subroto (061) 4557800. Padang: » PT SUKA FAJAR Veteran (0751) 32906-07, 34096, 31074 « PT ANDALAS BERLIAN MOTORS By Pass Km 11 (0751) 497199. 
end. Sudirman (0747) 21787, 21786. Palembang: » PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR Jend. A. Yani (0711) 510585, 512900 « PT BERLIAN MAJU MOTOR KH. Wahid Hasyim (0711) 510858, 515180. Lampung: “ PT BUDI BERLIAN MOTOR Haji Mena Km 15 
1771, 260363, 260843. Pontianak: « PT GEMILANG BERLIAN INDAH Jend. A. Yani II Km 1,2 (0561) 581111, 583333. Banjarmasin: » PT SUMBER BERLIAN MOTOR Jend. A. Yani Km 10,3 (0511) 4281699, 4281604-09. Batu Licin: » PT BARITO BERLIAN MOTOR 
RLIAN MOTOR Kairagi, Dimembe (0431) 863856, 862420, 863757. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


INSIDEN MUKDEN 
Akar Dendam Panjang 
China kepada Jepang 


ingati Insiden Mukden, salah satu titik dalam sejarah yang 
membuat hubungan antara China dan Jepang terganjal 
hingga hari ini. 

Insiden itu menandai masa-masa kelam dalam sejarah pan- 
jang China, yang harus "takluk" berulang kali pada Kekaisaran 
Jepang di periode akhir abad ke-19 hingga akhir Perang Dunia 
II. Insiden Mukden menjadi tonggak sejarah penting ”peng- 
hinaan” Jepang terhadap China, di samping tragedi Pemer- 
kosaan Nanking, Desember 1937. 

Insiden, yang oleh surat kabar Jepang Yomiuri Shimbun 
tahun 2006 diakui sebagai dampak perilaku agresif kaum mi- 
litan ultrakanan Jepang itu, menjadi dasar agresi rezim fasis 
Jepang waktu itu. Agresi itu dilancarkan untuk mencaplok 
wilayah Dong Bei (secara harfiah bermakna timur laut) di 
kawasan Manchuria, China utara, yang kaya sumber daya alam, 
seperti batubara dan bijih besi. 

Pada 18 September 1931, militer Jepang merekayasa pe- 
ledakan jalur kereta api di dekat Mukden (sekarang Shenyang) 
dan kemudian menyebut peledakan itu sebagai perbuatan 
”bandit-bandit China”. Jepang menganggap insiden itu mem- 
bahayakan kepentingan ekonomi dan politik Jepang karena 
jalur kereta api itu dimiliki perusahaan Jepang. 

Jepang pun segera mengirim bala tentara ke Manchuria 
yang disikapi pemerintahan nasionalis China di bawah Chiang 
Kai Shek dengan protes kepada Liga Bangsa-Bangsa (LBR). 
Peringatan LBB agar Jepang menarik mundur tentaranya dari 
Manehuria tak diir kan. 

i Manchuria itu menandai awal pendudukan Jepang 

a, yang diwarnai dengan perilaku agresif dan kejam 
a fasis Jepang. Salah satu catatan yang mengerikan ada- 
lah perlombaan memenggal penduduk China di antara dua 
letnan Jepang seusai pertempuran. 

Puncak kekejaman Jepang di China adalah Pemerkosaan 
Nanking, 13 Desember 1 
Nanking, penulis dan an Ir 
300.000 orang tewas dibunuh selama enam minggu 
kekejian” militer Jepang. 

Dalam Pengadilan Kejahatan Perang di Tokyo disebutkan, 
42.000 orang dibunuh di dalam kota Nanking, ibu kota China 
waktu itu, dan 100000 orang dibunuh di sekitar kota. Sebagian 
besar perempuan dewasa dan anak diperkosa, lalu dibunuh 
dengan dirusak organ seksualnya. 
Pel ilaku Kat Jepang at mengundang kerarmar dunia: dari 


Gi tanggal 18 September, masyarakat China memper- 


Chang menyebutkan, sekitar 
"pesta 


Sea PAI 
sebut. Penulis Ame kap Pearl Bu Mang kali menuliskan 
karya yang isinya simpati kepada China yang dibelah kolonial 
Eropa dan Jepang. 

Dalam buku Memoir Ang Jang Goan, pendiri Rumah Sakit 
Jang Seng Te (kini Rumah Sakit Husada, Jakarta) yang di- 
terbitkan Yayasan Nation Building, diceritakan betapa Ang Jang 
Goan dan kawan-kawan di Palang Merah Jang Seng Te me- 
ngumpulkan dana kemanusiaan untuk membantu China meng- 
hadapi agresi fasisme militer Jepang. 

Sejarawan Didi Kwartanada mengatakan, sesudah Insiden 
Mukden, solidaritas warga Tionghoa dan Peranakan di Hindia- 
Belanda untuk melawan Jepang semakin kuat. Tahun 1937, 
Dokter Tjipto Mangunkusumo pun berulang kali mengecam 

me Jepang yang menjadi bahaya di Pasi 

Ingatan terhadap kekejaman dan kek: 
tersebut terus terbawa hingga kir hina telah memiliki 
kekuatan ekonomi dan militer besar, Itu sebabnya emosi masih 
mudah mendidih dalam setiap konflik dengan Jepang, seperti 
dalam sengketa Kepulauan Diaoyu atau Senkaku sepekan ter- 
akhir, (IWAN SANTOSA) 


me Jepang 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


7. Dalam bukunya, The Rape of' 


Polisi paramiliter menyusun pagar b: 


dnauiscreme 


terkait pendudukan Jepang di masa perang dan pembelian pulau sengketa oleh Pemerintah Jepang meluas sepekan terakhir. 


Xi: Beli Pulau ibarat Lelucon 


Kehadiran AS di Asia Pasifik Tidak Bermaksud Menjegal China 


BEIJING, RABU — Wakil Presiden China Xi Jin- 
ping, Rabu (19/9), di Beijing, mengolok pembelian 
pulau sengketa di Laut China Timur oleh Jepang 
sebagai lelucon. Dia juga mengimbau Tokyo agar 
”mengendalikan perilaku” serta menghentikan kata 
dan tindakan yang melemahkan integritas China. 


Pernyataan Wapres China itu 
terjadi saat rakyat menghentikan 
protes anti-Jepang di seluruh pe- 
losok negeri, yang mencapai pun- 
cak sehari sebelumnya. Pada hari 
Selasa itu, China juga memper- 
ingati pendudukan Jepang yang 
dimulai tahun 1931, 
ardua raksasa eko- 
itu retak berat, jatuh 
ke posisi terendah, dalam be- 
berapa dekade ini setelah mereka 
terlibat sengketa teritorial di 
Laut China Timur. Wilayah yang 
dipersengketakan adalah gugus 


Kepulauan Diaoyu, menurut na- 
ma China, atau Senkaku, me- 
nurut nama yang diberikan Je- 
pang. 

"Jepang sebaiknya mengenda- 
likan perilaku, menghentikan ka- 
ta dan tindakan yang melemah- 
kan kedaulatan dan integritas 
teritorial China,” kata Xi dalam 
pertemuan dengan Menteri Per- 
tahanan Amerika Serikat Leon 
Panetta, seperti Kantor Berita 
Xinhua. 

Xi dipersiapkan sebagai Ketua 
Partai Komunis China menggan- 


len Hu Jintao, akhir 
Dia diproyeksikan ba- 
kal menjadi pemimpin masa de- 
pan China. Itu alasannya sehing- 
ga Panctta menyempatkan ber- 
temu Xi Jinping. 

Gubernur Tokyo yang nasi- 
onalis, Shintaro Ishihara, pekan 
lalu melayan 
ritas metropolitan itu membeli 
pulau sengketa. Hal itu mendo- 
rong Pemerintah Jepang mem- 
beli pulau tersebut, bukannya 
berupaya meredakan krii 

"Jika Jepang menyerahkan 
masalah ini kepada China, he- 
gemoni China di perairan 
akan terwujud dengan mudah,” 
kata Ishihara di depan Majelis 
Metropolitan Tokyo saat itu. 

Pembelian pulau sengketa oleh 
Tokyo itu telah menuai protes 
masif anti-Jepang di China sejak 
Jumat pekan lalu. Ratusan pabrik 
dan toko milik perusahaan dari 


"Negeri Sakura” di China tutup 
sementara. Pada hari Rabu, aksi 
massa itu pun menyurut dan 
ditutup dengan pernyataan Xi 
yang mengolok pembelian pulau 
itu sebagai lelucon Jepang, 


Bukan jegal China 

Kerisauan Chir ehadi 
an kekuatan AS di Pasifik 
diredam Panetta, Di depan mi- 
liter China di Beijing, Panetta 
mengatakan, kehadiran AS dan 
simbol-simbolnya di Asia Pasifik 
bukan untuk menjegal China. 

Panctta menegaskan, pemba- 
ngunan pangkalan dan penem- 
patan kapal perang adalah bagian 
dari upaya untuk melibatkan 
China dan memperluas perannya 
di Pasifik, serta membangun mo- 
del hubungan baru kedua ne- 
gara 

"Ini adalah upaya untuk me- 
libatkan China dan memperluas 


Ap pita B HOSHIKO 


ja di depan Konsulat Jenderal Jepang di Shanghai, China, Rabu (19/9). Kondisi China berangsur normal setelah protes anti-Jepang 


perannya di Pasifik. Ini terkait 
upaya menciptakan model baru 
dalam hubungan kedua kekuatan 
Pasifik," kata Panetta. 

Para petinggi militer China da- 
lam pertemuan dengan Panetta 
juga memintanya agar Washing- 
ton tidak memihak Beijing atau 
Tokyo dalam sengketa Kepulau- 
an Diaoyu atau Senkaku. Hal itu 
juga diulangi Menteri Pertahan- 
an China Liang Guanglie dalam 
jumpa pers bersama Panctta. "AS 
agar teguh memegang jar ak 
berpihak" terkait sengketa itu. 

Pertemuan dengan Panetta 
adalah kemunculan pertama Xi 
di depan publik setelah absen 
tanpa kejelasan selama hampir 
dua pekan. Xi terlihat tersenyum 
saat duduk di samping Panetta, 
Xi mengatakan melihat pe 
Amerika "mengingatkan 
saat berkunjung ke AS” ida Pebu 
ruari, (RBUTERS/AP/AFP/CAL) 


KILAS LUAR NEGERI 


Indonesia Bantu Perempuan dan Anak-anak Korut 


Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) memberikan donasi senilai 2 juta dollar AS, 
setara Rp 19 miliar, kepada Korea Utara, Donasi itu diberi 
melalui Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangs 
(WFP) untuk membeli 1465 metrik ton mir ur. Selain 
itu, donasi juga akan digunakan untuk mem i pengadi 
akanan bergizi khusus lainnya, seperti sereal super dan bis 
kuit berfortikasi, cukup untuk menjamin kesediaan pangan bagi 
satu juta anak di Korut selama lebih dari enam bulan. "WFP 
berterima kasih atas donasi Pemerintah Indonesia melalui 
pelaksana operasional kami di Korut,” kata Coco Ushiyama, 
Perwakilan WFP Indonesia, dalam rilis WFP yang diterima 
Kompas, Rabu (9/9). WEP, lembaga kemanusiaan untuk me- 
merangi kelaparan, mendapat akses mengawasi pelaksanaan 
bantuan pangan di Korut. Upaya mereka adalah memerangi 
kelaparan dan gizi buruk di kalangan anak-anak dan perem- 
puan, serta memulihkan mata pencaharian mereka. (CAL) 


NATO-Afganistan Kurangi Operasi Gabungan 


NATO mengurangi operasi gabungan antara tentara Afganistan 
dan NATO, Rabu (19/9). Diduga ini merupakan upaya NATO 
untuk mengurangi ketergantungan tentara Afganistan sekaligus 
membangun kemandirian mereka menjelang penarikan tentara 
NATO pada tahun 2014. Sebelumnya, tentara NATO kerap 
bergabung dengan tentara Afganistan dalam kelompok kecil 
saat menggelar patroli di daerah pinggiran. Namun, banyak 
den serangan terhadap tentara NATO yang dilakukan polisi 
an, Dalam setahun terakhir, sedikitnya 51 
agai serangan terhadap mereka, 
Sementara itu, Presiden Afganistan Hamid Karzai menyerukan 
perdamaian di Afganistan. Saat memperingati wafatnya mantan 
presiden Burhanuddin Rahbani, Hamid mengatakan, seluruh 
rakyat tidak boleh menyerah mengupayakan perdamaian se- 
perti semangat Rabbani. Rabbani tewas oleh bom bunuh diri 
saat berupaya berunding dengan kelompok Taliban, tahun lalu. 
(AP/MHF) 


Kebakaran Fasilitas Gas Alam Meksiko, 26 Tewas 


Ledakan dan kebakaran yang terjadi di fasilitas gas alam Mek- 
siko dekat perbatasan Amerika Serikat, Rabu (19/9), menyebab- 
kan sedikitnya 26 orang tewas, 28 orang cedera, dan 7 orang 
hilang dalam salah satu kecelakaan terburuk perusahaan energi 
pemerintah Pemex, dua tahun terakhir. Laporan televisi mem- 
perlihatkan lidah api menjilat tinggi ke langit dalam kebakaran 
di pangkalan kompresi gas dekat kota Reynosa di Negara 
Bagian Tamaulipas yang berseberangan dengan kota MCAllen, 
Texas, AS. Ini kebakaran ketiga dalam lima pekan di instalasi 
Pemex itu. Perusahaan tersebut mengatakan, jumlah korban 
tewas 26 orang, yaitu 4 karyawan Pemex dan 22 kontraktor, 28 
orang dirawat di rumah sakit, dan 7 orang hilang. Penyebab 
kebakaran masih belum jelas. Pemex mengatakan masih me- 
nyelidiki setelah petugas pemadam kebakaran menguasai api 
Selasa sore. “Tidak ada bukti bahwa ledakan itu disengaja, ini 
merupakan kecelakaan,” kata CEO Pemex Juan Jose Suarez 
Coppel. Tamaulipas adalah ajang perebutan dua kartel narkoba 
sehingga timbul kabar angin kebakaran disebabkan perang 
kartel, (AFP/REUTERS/DI) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Berangkat ke Afganistan 


AP PHOTO/IESSICA HILL 


Sersan Satu Lisa Young dari Kompi Transportasi Garda Nasional Amerika Serikat di Bristol, 
Connecticut, menoleh mencari keluarganya saat upacara pelepasan di pangkalan militer William A 
@'Neill di Hartford, Connecticut, Selasa (18/9). Sekitar 230 personel Garda Nasional Connecticut 
dikirim ke Afganistan untuk membantu transportasi pasukan dan suplai lewat darat dan udara. 


1 EKSTR 


Rusia ea Blokir YouTube 


MOSKWA, SELASA — Peme- 
rintah Rusia, Selasa (18/9), meng- 
ancam akan memblokir akses ke 
YouTube di semua wilayah di 
negara itu jika situs berbagi video 
tersebut tidak menghapus film 
Innocence of Muslims yang meng- 
hina Islam. 

”Karena video (film) ini, You- 
Tube bisa diblokir di semua wi- 
layah Rusia,” tulis Menteri Ko- 
munikasi Rusia Nikolai Nikiforov 
di akun Twitter-nya. 

Pemblokiran akses ke You- 
Tube itu dimungkinkan setelah 
sebuah undang-undang baru di- 
sahkan, 1 November. Berdasar- 
kan UU baru itu, situs-situs in- 
ternet yang berisi hal terlarang di 
Rusia akan dimasukkan ke daftar 
khusus dan diblokir. 

Sebelumnya, pihak Kejaksaan 
Agung Rusia telah menetapkan 
film Innocence of Muslims se- 
bagai film ekstremis yang berisi 
sejumlah gagasan ekstremis. Ju- 
ru bicara Kejagung Rusia, Senin, 
mengatakan, pihaknya telah me- 


minta pengadilan menetapkan 
film itu dilarang di Rusia. 

Pengadilan punya waktu lima 
hari untuk mengambil keputusan 
permintaan kejaksaan ter- 
sebut. Namun, pengadilan di Ru- 
sia biasanya sepakat dengan ke- 
jaksaan. 

"Jika mereka (YouTube) me- 
matuhi keputusan pengadilan 
dan menghapus video itu, tak ada 
yang perlu menutup mereka. 
Apakah kita harus menunggu 
sampai gelombang kekerasan 
sampai ke sini?” tutur Ruslan 
Gattarov, anggota parlemen dari 
Partai Rusia Bersatu, yang per- 
ti ali mengusulkan pelarang- 
an film itu ke pihak kejaksaan. 

Film yang menghina Islam ter- 
sebut telah memicu gelombang 
aksi protes anti-AS di sejumlah 
negara berpenduduk mayoritas 
Muslim, termasuk Indonesia. Di 
beberapa tempat, protes berubah 
rusuh, bahkan menelan korban 
jiwa, termasuk empat diplomat 
'AS yang tewas di kantor Konsulat 


Jenderal AS di Benghazi, Libya. 

Google Inc, yang memiliki 
YouTube, telah menolak permin- 
taan Gedung Putih untuk meng- 
hapus video tersebut. 

Menurut kantor berita RIA 
Novosti, Rabu (19/9), salah satu 
perusahaan telekomunikasi ter- 
besar di Rusia, Rostelecom, me- 
nutup akses ke YouTube di Ka- 
wasan Omsk, Rusia selatan. Ke- 
putusan itu diambil atas per- 
mintaan jaksa wilayah yang kha- 
watir film itu akan menyebarkan 
ide ekstremis. 

Di Jakarta, aktivis HAM, 
Usman Hamid, mengatakan, Pe- 
merintah AS sepantasnya me- 
ninjau kembali kebijakan kebe- 
basan berekspresi di negara itu, 
yang memungkinkan film itu di- 
buat dan disebarluaskan. Para 
artis film Indonesia yang ter- 
gabung dalam — International 
Peace Ambassadors juga memin- 
ta Google dan YouTube meng- 
hapus film tersebut. 

(REUTERS/DHF) 


POLITIK RUS 


Dituduh Ikut Campur, 
USAID Diusir 


MOSKWA, RABU — Pemerin- 
tah Rusia memerintahkan Badan 
untuk Pembangunan Internasi- 
onal Amerika S 
menghentikan operas 
dan angkat kaki dari negara 
itu paling lambat pada 1 Ok- 
tober, 

Dalam keterangan resmi yang 
mpaikan kepada Pemerintah 
AS, Rusia mengatakan telah tum- 
buh menjadi negara donor dan 
tidak lagi membutuhkan bantuan 
dari negara lain, 

Namun, dalam pernyataan 
resmi di Moskwa, Rabu (19/9), 
Kementerian Luar Negeri Rusia 
menyebutkan, alasan utama 
penghentian operasi USAID ada- 
lah karena organisasi itu telah 
turut campur dalam politik da- 
lam negeri Rusia, 

"Keputusan ini diambil ter- 
utama karena para petugas badan 
itu sering melakukan hal yang 
jauh dari tugas resminya di bi- 
dang pembangunan dan kerja 
sama kemanusiaan,” ungkap per- 
nyataan, yang juga menyebut ba- 
tas waktu 1 Oktober bagi USAID 
untuk keluar dari Rusia. 

Menurut juru bicara Kemlu 
Rusia, Alexander Lukashevich, 
dana hibah yang disalurkan me- 
lalui USAID digunakan untuk 
memengaruhi sejumlah proses 
politik di Rusia. 

”Ada sejumlah upaya melalui 
penyaluran dana hibah untuk 
memengaruhi arah berbagai pro- 
ses politik, termasuk pemilu di 
beberapa tingkat dan institu: 
stitusi masyarakat madani,” 
Lukashev 

USAID telah banyak meng- 
gelontorkan bantuan kepada ma- 
syarakat Rusia selama 20 tahun 
beroperasi di negara itu. Tahun 
ini, anggaran USAID di Rusia 
mencapai 50 juta dollar AS (se- 
kitar Rp 475 miliar). 

Lebih dari separuh dana ter- 
sebut diperuntukkan bagi kegi- 
atan yang berorientasi pada de- 
mokrasi, hak asasi manusia, dan 
kesehatan. Sisanya, sekitar 40 
persen, disumbangkan langsung 
kepada lembaga-lembaga swada- 
ya masyarakat (LSM) di Rusia. 


ujar 


Keputusan Pemerintah Rusia 


reka terancam seret. 


Mengekang 


Arseny Roginsky, Kepala Me- 
morial, lembaga yang aktif meng- 
ampanyekan hak-hak 
nusia dan pelestarian 
seluruh Rusia, mengatakan, pe- 
nutupan USAID merupakan upa- 
ya Pemerintah Rusia melanjut- 
kan kebijakan mengekang. 

Keputusan pengusiran USAID 
i setelah Pre- 
Vladimir Putin me- 
nandatangani — undang-undang 
tentang LSM. Rusia mengharus- 
kan para LSM yang menerima 
dana dari pihak asing mendaftar 
sebagai agen asing. 

Lilia Shibanova, Direktur 
Golos, lembaga independen 
pemantau pemilu, menggambar- 
kan penutupan USAID di Rusia 
sebagai "ujian berat”. Pasalnya, 
14 Oktober nanti Rusia meng- 
gelar pemilu lokal dan pada saat 
itu dibutuhkan banyak dana 
untuk mengawasi jalannya pe- 
milu. 

Para pengamat menilai kepu- 
tusan Pemerintah Rusia ini sarat 
motif politik. Matthew Rojansky 
dari lembaga pemikir Carnegie 
Endowment for International 
Peace menambahkan, keputusan 
tersebut juga untuk membantah 
tudingan bahwa Rusia dikenda- 
likan pihak asing melalui LSM- 
LSM yang didanai AS. 

Langkah itu juga dipandang 
sebagai bentuk ketidaksetujuan 
Rusia terhadap AS dalam hal 
pembangunan demokrasi di Ti- 
mur Tengah. 

Senator AS John McCain 
mengatakan, keputusan Rusia 
tersebut ibarat mencolok mata 
pemerintahan Presiden Barack 
Obama. Keputusan itu, kata Mc- 
Cain, merupakan upaya pening- 
katkan pemerintahan otokrasi 
Rusia. 

Pengusiran USAID oleh Rusia 
ini diduga akan memicu kete- 
gangan diplomatik baru dengan 
AS. (REUTERS/AFP/MHE) 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


1 


KEKAYAAN 


Jutawan 
Asia Pasifik 
Terbanyak 
di Dunia 


SINGAPURA, RABU — Jum- 
lah orang kaya di Asia Pasifik 
telah melewati jumlah orang ka- 
ya di Amerika Utara untuk per- 
tama kali, didorong meningka 
nya jumlah orang kaya di China 
dan Jepang. Dalam laporan yang 
dikeluarkan pada Rabu (49/9) itu 
disebutkan, kekayaan di Indo- 
nesia meningkat pe 

Kawasan Asia Pasifik memiliki 
3,87 juta orang kaya yang disebut 
sebagai high net worth individuals 
(HINWI) pada tahun 2011 diban- 
dingkan dengan Amerika Utara 
dengan 83,35 juta orang, menurut 
kajian yang diterbitkan per 
haan konsultan Capgemini dan 
RBC Wealth Management. 


Eropa memiliki 3,17 juta 
HNWI, yang didefin eba- 


gai orang yang memiliki aset 1 
juta dollar AS atau lebih untuk 
diinvestasikan. Kel an itu tak 
termasuk tempat tinggal utama 
mereka dan harta mewah, ter- 
k benda seri 
ia Pasifik kini menjadi tem- 
pat lebih banyak HNWT diban- 


dari RBC pada konferensi pers di 
Singapura. 
Asia Pasifi 


ser Eropa 
kedua. 
lam popu- 


tahun 2010 dari 
Pertumbuhan kuat d 


lasi jutawan—terutama di Jepang 
dan China—ditambah turunnya 
Amerika 


jumlah orang kaya di 
a membuat kaw 
k mengambil tempat per- 
tama, kata Janssens. 

Jepang  merupa tempat 
54,1 persen HNWI di kawasan 
itu, disusul China dangan. 16,7 
persen dan Austr 

Walau memili 


hal jumlah kekayaan. Kekayaan 
HNWI Asia Pasifik dengan 10,7 
triliun dollar AS lebih sedikit 
ipada 14 triliun dollar AS 
yang dimiliki HNWI Amerika 
Utara, 
Kekayaan menurun paling 
i tahun lalu di Hongkong 
sen) dan India (18 per- 
aan bertumbuh 
ling kuat di Thailand (0,3 persen) 
dan Indonesi 
nyak ora Pasifik 
memperoleh kekayaannya mel 
lui bisnis keluarga dan prope 
(AFP/REUTERS/DI) 


Unjuk Rasa Pensiunan 


ia 


KINI 


HK “.0, 


ra 


Pensiunan 
militer 
berunjuk rasa 
di luar gedung 
parlemen 
Yunani di 
Athena, Rabu 
AYI, 
menentang 
program 
penghematan 
anggaran baru, 
termasuk di 
dalamnya 
pemotongan 
pensiun. 


IME Ancam Argentina 


Kualitas Data Ekonomi Tak Kunjung Diperbaiki 


WASHINGTON, SELASA 


— Dana Moneter Inter- 


nasional (IMF), Selasa (18/9), memperingatkan, Ar- 
gentina kemungkinan akan mendapatkan sanksi 
pada bulan Desember jika tidak memberikan data 
ekonomi yang akurat. Argentina dicurigai menyem- 
bunyikan data perekonomian yang sebenarnya. 


Enam bulan setelah peringat- 
an terakhir, Dewan Eksekutif 
ayangkan tidak ada 
i Argen- 
tina untuk memperbaiki akurasi 
data ckonomi mereka. 
Juli 2011, IMF memberikan 
waktu kepada Pemerintah Ar- 
gentina selama 180 hari untuk 
meningkatkan kualitas statistik- 
nya, Saat batas waktu itu terle- 
wati, Februari 2012, dan tak ada 
perkembangan berarti, IMF bu- 
kannya menghukum, melainkan 
malah memberikan perpanjang- 
an waktu 180 hari untuk per- 
baikan. 
IMF menyat 


akan, Buenos Ai- 
tampaknya tak berupaya ke- 
memberikan data perekono- 
mian dengan lengkap. "Dewan 
member tatan dari dialog 
yang terus terjadi antara IMF 


dan otoritas mengenai lang- 
kah-langkah yang akan diambil. 
Dewan menyerukan kepada Ar- 
gentina untuk mengimplemen- 
tasikan langkah tersebut tanpa 
ditunda lagi,” demikian pernya- 
taan IMF di Washington. 

IMF memberikan perpanjang- 
an waktu kepada Buenos Air 
untuk memenuhi p 
but hingga 17 De 
t itu, IMF 
aji lagi pencapaian Argen- 
. IMF mempertimbangkan 


an respons dari 
kah tersebut se- 
jalan dengan prosedur IMF. 
Argentina merupakan negara 
pertama yang diperingatkan IMF 
soal dana ekonomi yang tidak 
akurat walaupun ketegasan IMF 
baru bisa diharapkan pada De- 


sember 2012. Kegagalan meme- 
nuhi peraturan IMF dapat me- 
nyebabkan s 


Pemberian 
sanksi ini sangat jarang terjadi 
dan Argentina dapat menjadi ne- 


hak 


batalan 


suara, 


gara anggota kelompok 20 negara 
dengan perekonomian terbesar 
dunia (G-20) pertama yang di- 
jatuhi sanksi seperti ini, 


Kecilkan data 


IMF dan Argentina selalu ber- 
selisih tentang data yang dibe 
kan, seperti data inflasi dan data 
produk domestik bruto. Sejak ta- 
hun lalu, Argentina dicurigai ti- 
dak memberikan data akurat. Pa- 
ra pebisnis menuduh pemerintah 
mengecilkan angka inflasi. Pekan 
lalu, pemerintah mengumumkan 
laju inflasi tahunan hingga Agus- 
tus sebesar 10 persen. Namun, 
sekelompok  pebisni swasta 
memperkirakan inflasi sudah 
mencapai 24 persen. 

Senin — lalu, pemeringkat 
Moody's menurunkan prospek 
utang Argentina dari stabil men- 
jadi negatif. Artinya, tidak tertu- 
tup kemungkinan peringkat kre- 
dit Argentina yang sekarang B3 


diturunkan lagi. Moody's menya- 
takan, Buenos Aires mendapa 
kan keuntungan dari pengecilan 
data tersebut karena lebih dai 
persen utang luar negerinya di- 
kaitkan dengan inf' 
Paulo Nogueria Batista, wakil 
IMF dari Brasil, mengatakan, ti- 
dak semua senang terhadap pe- 
ringatan IMF itu. "Saya lebih 
suka pada perr n agar tetap 
fokus pada langkah Pemerintah 
Argentina untuk melakukan re- 
komenda: " katanya. 
Hubungan IMF dan Argentina 
naik dan turun. Pemerintahan 
baru menyalahkan IMF karena 
perekonomian yang morat-marit 
dan kesulitan negara itu meng- 
akses pasar utang internasional. 
Pada Januari 2006, pemerintah 
memi utang kepada IM 
besar 95 miliar dollar AS se- 
kaligus memutuskan hubungan. 
Sejak saat itu, Argentina men- 
jadi satu-satunya negara G-20 
yang tidak memperbolehkan ka- 
jian ekonomi tahunan dari IMF. 
Namun, akhir tahun 2010, IMF 
diundang lagi untuk membantu 
pengumpulan dan formulasi data 
ekonomi, yang mel 
sekarang ini. (AFP/J 


KILASA 


KAWAT SEDUNIA 


@ Minneapolis —. # Maisach 


“& Bluffton 


Bluffton 


Demi mempertahankan 
ayam, Stephanie Stewart 
(41) dari Bluffton nekat ke 
pengadilan. Stewart maju 
ke pengadilan untuk 
mempertahankan penda- 
patnya bahwa keluarganya 
berhak memelihara ayam 
karena ayam adalah he- 
wan peliharaan, bukan he- 
wan pertanian, seperti 

ang ditetapkan peraturan 
daerah setempat. Stewart 
mengakui tak memiliki 
pemerintah kota atau 
asi pemilik rumah ke- 
tika keluarganya menga- 
dopsi Smartie, seekor 
ayam, Tetapi, dia maju ke pengadilan negeri Bluffton untuk 
meyakinkan bahwa ayam itu hewan peliharaan keluarga, bukan 
hewan pertanian yang dilarang dipelihara di rumah. "Saya 
di Indiana. ang namanya hewan pertanian 
lah sapi dan kuda, ak akan membuat peternakan, 
Smartie tidur di tempat tidur anjing di gar: 
nya yang berusia 8 tahun sangat menyayangi ayam tersebut. 
Pelihara ayam kok repot sekali... 


Maisach 

Kalau ayah dan anak bertengl kibatnya bisa mahal. Seorang 
lelaki Jerman berusia 88 tahun sepakat membayar denda 2.610 
dollar AS (Rp 24,5 juta) karena memukul anak lelakinya yang 
berusia 65 tahun dengan sapu. Kedua orang itu tinggal dalam 
satu rumah di Maisach. Awal pekan lalu, keduanya hadir di 
depan hakim Mich: Welnhofer, Ibu hakim sampai dua kali 
memperingatkan agar kedua orang itu tidak bertengkar di 

ruang sidang. Sang ayah, yang terbukti melakukan kesalahan, 
diperintahkan membayar denda Desember, Dia berkilah, bukan 
niatnya memukul si anak, melainkan mendorongnya dengan 
sapu karena hendak mempertahankan diri, Tetapi, kemudian 
dia bersedia membayar denda tanpa banyak cingcong. "Saya sih 
malu datang lagi ke pengadilan dengan omong kosong seperti 
ini,” kata hakim Welnhofer kepada mei Lb 


Minneapolis 


Niatnya berpromosi melalui pesan layanan singkat (SMS), 
tetapi ternyata jatuh ke target pasar yang salah. Seorang pe- 
rempuan dari Minneapolis, Najileh Cekoc Sengbloh (24), dijerat 
pasal kepemilikan ganj h seorang polisi menerima SMS 
Japatkar ahu jika Anda memerlu- 
but. Rupanya perempuan 
aci ngan po i 
hijau aa atukode ntuk ganja. Polisi melayani SMS tersebut 
dengan pura-pura memesan ganja senilai 100 dollar AS atau Rp 
940.000. Mereka lalu berjanji untuk melakukan tr: Ke- 
ika pembeli gadungan dan penjual itu bertemu, der mudah 
menangkap Sengbloh. Bukannya untung, Sengbloh malah 
akhirnya mendekam di penjara. (UPI/JOE) 


ASEAN 
Ketegangan 


JAKARTA, KOMPAS — Kon- 
flik geopolitik yang terjadi akhir- 
akhir ini di Asia Tenggara belum 
berdampak signifikan pada ber- 
bagai kesepakatan yang telah di- 
capai, baik antarnegara ASEAN 
maupun antara ASEAN dan ne- 
gara mitr aan itu menge- 
muka dalam simposium Komu- 
nitas Ekonomi ASEAN atau AEC 
di Sekretariat ASEAN, Jakarta, 
Rabu (19/9). 

Berbicara dalam sesi pembuka 
adalah Wakil Sekretaris Jenderal 
ASEAN Lim Hong Hin dan Di- 
rektur Jenderal Kes ima Pe 
dagangan Internasional, Kemen- 
terian Perdagangan Indonesia, 
Iman Pambagyo. 

"Setelah pertemuan antar- 
menteri luar negeri ASEAN 
(AMM) Juli lalu, pertemuan se- 
rupa antarmenteri perekonomi- 
an di 
berj 
terpengaruh dengan persoala 
yang muncul,” ujar Iman. 


AMM ke-45 di Phnom Penh 
itu menemui jalan buntu terkait 
isu Laut Chi 
kangan, bany 
hal itu bisa memicu perpecahan 
di dalam ASEAN. 

"Kerja sama ekonomi terus 
berlangsung. Negara di luar ka- 
wasan, asal Amerika Latin atau 
, tetap datang dan menya- 
minat berinvestasi di 
|,” kata Iman. 

Keyakinan senada disampai- 
at ini ASEAN tengah 
kemungkinan melun- 


menjaj 
curkan , yang 
akan men epakat- 
an perdagangan bebas dengan 
negara mitra N 

”Kami melihat peluang me- 
luncurkan kesepakatan — baru 
akhir tahun ini, yang berfungsi 
memayungi sejumlah kerja sama 
yang sudah ada sebelumnya, an- 
tara ASEAN dan China, Jepang, 
Korea Selatan, Australia, Selan- 
dia Baru, serta India. Pada prin- 


semua sudah sesuai ja- 
ujar Lim. 

Sementara itu, Wakil Tetap RI 

di ASEAN Ngurah Sw: 
benarkan persoalan dari ketiga 
pilar pembentukan Komunitas 
ASEAN 2015 akan saling me- 
mengaruhi. Namun, kondisi itu 
tidak serta-merta terjadi sehing- 
ga mengganggu atau menghenti- 
kan satu sama lain. 
a lihat sendiri, ada ketidak- 
sepakatan terkait satu isu di la- 
pangan. Namun, yak kerja 
ra dan dialog n 
jalan, Tidak lan 
masalah, lalu semua terhenti. Pa- 
ling tidak, kerja sama ekonomi 
itu menjadi pertimbangan semua 
negara bertikai agar tidak me- 
rusak pencapaian yang berhasil 
didapat,” kata Ngurah. 


Ajang investasi 


Dalam sesi berikutnya, CEO 
Malaysian Investment Develop- 
ment Authority (MIDA) Datuk 


Tak Pengaruhi Kerja Sama Ekonomi 


Noharuddin 
kan, si 


Nurdin mengata- 
lah satu Talun Masya- 


Menurut dia aliran dana inves. 
tasi langsung ke ASBAN semakin 
mendekati aliran ke China. 


ra, penerima inv 
langsung hanya didominas 
negara, Singapura, yakni 
persen dari total investasi 


499 


ke 


a mengkritisi cara tiap 
yang mempromosikan 
bagai tujuan inve' 
yang dipromosikan 
masing-masing negara, 


adalah 
bukan kawas: 


keseluruhan, 


Pada kenyataannya, saya mem- 
promosikan ia, bukan 
ASEAN, Berapa banyak orang 
yang mempromosikan ASEA 
kata Nurdin. (DWA/JOE) 


Ekonomi Jen Tomat 


Seorang pria duduk di atas tumpukan ke 
Rabu (19/9). Menteri Keuangan Kamboja Keat Chhon, Juli lalu, mengatakan, perekonomian 
negeri itu diperkirakan tumbuh 69 pers 


Kamboja, 


— 


Maca 


AEP/TANG CHHIN SOTHY 


jang yang memenuhi becak di jalan kota Phnom Penh, 


n tahun 2012, sedikit turun dari perki 


an sebelumnya 


7 persen karena penurunan ekspor sektor garmen. 


TN 


heavenly 11) ppt 


TDANUTAAN II AR 


OT 
$ 


DRESS CODE 
HALLOWEEN 


evar 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


yg All 


26" OCTOBER 2012 


16:90 PM » ONWARDS 


Pumpkin Carvina Competition 


27" October 2012, 16 


Bi 
Halloween Costume Contest, Party Food, 
Entertainment, Games & Prizes 


- Alam Suter 


PM 


Onwa 
Group ( max3 pe 


Is, at Plaza Flavor Bliss 
son) 


STYLE COMMUNITY 


Kids Halloween Party 
28" October 2012, 16.00 PM- Onwards y 
at Ring-O Flavor Bliss 


LANGKAN 


Esemka Punya 
Pangsa Pasar Sendiri 


Produsen mobil Esemka tidak 
gentar terhadap persaingan 
mobil murah. Dengan spesifi- 
kasi berbeda, Esemka yakin 
memiliki pangsa pasar tersen- 
diri. Saat ini, beberapa agen 
tunggal pemegang merek yang 
menguasai pasar dalam negeri 
akan mengeluarkan produk 
mobil murah, Wakil Wali Kota 
Solo FX Hadi Rudyatmo di So- 
lo, Rabu (19/9), yakin, mobil 
Esemka akan tetap dipilih kon- 
sumen karena memiliki spesi- 
fikasi tersendiri. Mobil Esemka 
telah lulus uji emisi dan uji 
kelaikan jalan, dan saat ini 
tengah menanti keluarnya se- 
rtifikat uji tipe dari Kemente- 
rian Perhubungan. "Sertifikat 
ini sebagai salah satu syarat 
produksi massal,” kata Direktur 
Pelayanan dan Pengembangan 
Solo Techno Park Gampang 
Sarwono. (EK) 


62 Siswa SD Ikuti 
Festival Sains Indonesia 


Sebanyak 62 siswa dan 31 guru 
tingkat sekolah dasar yang me- 
miliki karya terbaik di bidang 
matematika dan ilmu pengeta- 
huan alam mengikuti Festival 
Sains Indonesia (Indonesia 
Science Festival Tingkat 
SD/ISF), 18-23 September 
2012, di Jakarta. "Matematika 
dan sains selama ini dianggap 
menakutkan. Perlu cara krea' 
untuk membuat sains dan ma 
tematika itu menyenangkan, 
Guru juga harus kreatif dan 
inovatif mengembangkan pem- 
belajaran sains dan matemati- 
ka,” kata Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Mohammad 
Nuh seusai membuka acara itu, 
Rabu (19/9), di Jakarta. (LUK) 


Lomba Kompetensi 
Siswa SMK Se-Jateng 


Lomba kompetensi siswa (LKS) 
tingkat SMK se-Jawa Tengah 
digelar serentak di lima kota, 
yaitu Kota Semarang, Kendal, 
Jepara, Salatiga, dan Solo. 
”Lomba dimulai Senin (17/9) 
dan akan berlangsung hingga 
Kamis,” kata Sodig, ketua pa- 
nitia LKS di SMKN 2 Salatiga. 
(UTP) 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


INK 


Pengunjung 
melihat 
koleksi kain 
tenun pada 
pameran 
kain tenun 
Sulawesi 
bertajuk 
”Untannun 
Kameloan” 
di Museum 
Tekstil, 
Jakarta, 
Rabu (19/9). 
Pameran 
tenun 
tradisional 
dari Toraja, 
Mamasa, 
Mamuju, dan 
Rongkong ini 
berlangsung 
hingga 30 
September. 


KAIN TRADISIONAL 


Pelestarian Tenun Toraja 
Terkendala Bahan Baku 


JAKARTA, KOMPAS — Te- 
nun Toraja sangat unik dan khas, 
tetapi pemasarannya belum bisa 
menyaingi tenun dari Nusa 
Tenggara Timur, Nusa Tenggara 
Barat, dan sejumlah daerah di 
Sumatera. Ini disebabkan perajin 
tenun Toraja menghadapi banyak 
persoalan, terutama kesulitan 
mendapatkan bahan baku. 
"Ketersediaan benang masih 
menjadi kendala yang belum ter- 
selesaikan,” kata Dinny Jusuf, pe- 
milik rumah produksi dan Pe- 
mimpin Yayasan Toraja Melo, 
yang bergerak dalam pelestarian 
tenun khas Toraja, Rabu (19/9). 
Untuk memperkenalkan tenun 
Toraja sekaligus membuka akses 
pasar, Dinny mengadakan pa- 
meran kain tenun Toraja di Mu- 
seum Tekstil, 21-30 September. 
Pameran ini memamerkan 
beragam koleksi tenun kuno To- 
raja. Toraja adalah suku di wi- 


layah pegunungan bagian utara 
Sulawesi Selatan. Populasinya di- 
perkirakan 1 juta orang. 

Tenun Toraja kini terancam 
punah. Menurut Dinny, sekarang 
ini hanya ada 100-150 petenun 
yang tinggal terpencar-pencar. 
Yayasan Toraja Melo baru mam- 
pu mengajak kerja sama sekitar 
40 petenun. 

Menteri Pariwisata dan Eko- 
nomi Kreatif Mari Elka Pangestu 
mengungkapkan, bahan baku 
memang masih menjadi masalah 
bagi petenun. Hal ini disebabkan 
pabrik benang atau tekstil tidak 
menjual produknya dalam jum- 
lah kecil, seperti yangdibutuhkan 
petenun, 

Untuk mengatasi itu, kata Ma- 
ri, petenun atau pelaku industri 
kreatif lai baiknya memben- 
tuk asosiasi atau koperasi se- 
hingga bisa bersama-sama mem- 
beli bahan baku ke pabrik. (IND) 


urikulum Baru 


iuji Publik Awal 2013 


Jam Belajar dan Jumlah Pelajaran Dievaluasi 


JAKARTA, KOMPAS — Penyusunan kurikulum 
pendidikan nasional yang baru diharapkan rampung 
pada Februari 2013. Sebelum disahkan dan 
diaplikasikan, pemerintah akan melakukan uji 
publik terhadap rancangan kurikulum itu untuk 
memperoleh kritik dan masukan dari masyarakat, 


Menteri Pendidikan dan Kc 
budayaan Mohammad Nuh, R: 
bu (19/9), di Jakarta, menga- 
takan, dua tim sudah dibentuk 
dan sedang bekerja. "Hasil kerja 
dua tim penyusun kurikulum 
akan diuji publik sebelum Febru- 
ari 2013. Fase ini tak boleh di- 
lupakan. Pasti akan ada perbe- 
daan pendapat nanti,” ujarnya. 

Pelaksana Tugas Direktur Jei 
deral Pendidikan Dasar Kemdi! 
bud Suyanto menambahkan, tim 


pertama bertugas menyusun ku- 
rikulum pendidikan dasar dan 
menengah. Adapun tim kedua 
bertugas menyusun kurikulum 
pendidikan tinggi. 

"Anggota tim terdiri dari Kem- 
dikbud, Badan Standar Nasional 
Pendidikan, dan tokoh-tokoh 
pendidikan. Para tokoh itu yang 
tahu masalah dan tantangan 
bangsa ke depan,” kata Suyanto. 

Tim penyusun juga meng- 
evaluasi kurikulum yang berlaku 


isalnya, soal banyaknya 
mata pelajaran yang harus di- 
jam sekolah, hing- 
ga mencari penyebab mengapa 
sering terjadi tawuran siswa, ren- 
dahnya kemampuan siswa ber- 
bahasa asing, serta berbagai per- 
lan lain. 
Sampai saat ini, tim sedang 
membahas penentuan kompe- 
tensi lulusan siswa di setiap jen- 
ng pendidikan. "Akan diper- 
jelas juga karakter spesifik apa 
ang hendak dibentuk, misalnya 
nilai-nilai kejujuran dan ke- 
disiplinan,” katanya. 


Racikan sendiri 

Agar bisa menyelesaikan ma- 
salah yang dihadapi bangsa, ku- 
rikulum yang d n pun harus 
lai dengan identitas Indone- 
sia. Hal ini, kata Nuh, berarti 


kurikulum yang baru tidak akan 
berkiblat pada kurikulum negara 
tertentu. Meski begitu, tim pe- 
nyusun kurikulum — diminta 
mempelajari kurikulum nej 
lain, terutama anggota Organisasi 
untuk Kerja Sama dan Pemba- 
ngunan Ekonomi (OECD), an- 
tara lain Amerika Serikat, Je 
man, Inggris, Jepang, Korea & 
latan, Australia, dan Finlandia, 
Kita tidak berkiblat pada ne- 
gara mana pun, tetapi kita pel- 
ajari semuanya, termasuk negara 
yang gigih terhadap pendidikan 
karakter kebangsaan, seperti 
Korea dan Jepang, yang terma- 
suk negara maju tetapi identitas 
dirinya sangat kuat. Intinya, tidak 
serta-merta yang ada di luar itu 
kita fotokopi. Semua kita pelajari 
dan ramu, papar Nuh. 
(LUK/ATO) 


UU SISDIKNAS 


Revisi Didukung dengan 
Sejumlah Syarat 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
inginan DPR merevisi Un- 
dang-Undang — No 20/2008 
tentang Sistem Pendidikan Na- 
sional disambut baik, Namun, re- 
visi itu agar diarahkan mem 
kan terciptanya sistem pendidik- 
an nasional berkualitas dan ber- 
karakter keindonesiaan, bukan 
kepentingan politis dan pengu- 
asa. 

”Hal-hal baik dalam UU 
Sisdiknas dipertahankan, Seba- 
liknya, — yang mengkhianati 
kebangsaan dihapuskan,” kata 
Soedijarto, Ketua Dewan Pem- 
bina Ikatan ana Pendidikan 
Indonesia, di Jakarta, Rabu 
(49/9). 

Hal-hal baik itu misalnya ten- 
tang sekolah sebagai pusat pem- 
budayaan dan setiap warga ne- 
gara dijamin memperoleh pen- 
didikan bermutu. Perlu juga me- 
mastikan wajib belajar dengan 
makna sesungguhnya. 

”Di mana pun, wajib belajar 
ditanggung penuh negara, Harus 
dipastikan semua anak usia 


wajib belajar bersekolah. Kenya- 
taannya, masih ada putus sekolah 
di SD dan SMP," kata Soedijarto, 

juga Ketua Tim Revisi 
nas yang dibentuk 
ian Hukum — dan 


Menurut Ketua Umum Peng- 
urus Besar Persatuan Guru Re- 
publik Indonesia Sulistiyo, PGRI 
mendorong beberapa perbaikan. 
harus membawa arah 
perbaikan pendid nasional 
menjadi jelas. Saat ini, arah 
pendidikan salah, menyiapkan 
orang yang tak sesuai kebutuhan 
untuk membangun Indonesia, 
Karakternya tak 
dengan kebutuhan Indones 
ujarnya. 

Sementara Koordinator Koa- 
lisi Pendidikan Lody Paat menga- 
takan, niat DPR dan pemerintah 
merevisi UU Sisdiknas perlu di- 
pastikan benar. "Tak perlu ba- 
nyak UU pendidikan, yang pen- 
ting pelaksanaannya membawa 
kesejahteraan dan kemajuan ne- 
geri ini,” tuturnya. (ELN) 


PRODUK TRANSGENIK 


Kementan Setuju, KLH Ingatkan Dampak 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
teri Pertanian Suswono mene- 
gaskan, pihaknya mendukung pe- 
nan atau pro- 
i gen (t 
nik) di dalam negeri. D' 
Kementerian Lingkungan Hidup 
mengingatkan perlunya antisipasi 
dampak lingkungan. 

Komisi Keamanan Hayati Pro- 
duk Rekayasa Genetik, awal Sep- 
tember, mengeluarkan rekomen- 
dasi keamanan pakan untuk ja- 
gung Bt dan RR. Kedua jagung itu 
hasil modifikasi gen (GMO) yang 
dikembangkan Monsanto, per- 
usahaan benih asal AS, 

"Menjadikan bibit transgenik 


yang lolos Komisi Keamanan Hz 
yati (KKH) di perkebunan wajib 
mengurus analis mengenai 
dampak lingkungan (amdal), se- 
perti prosedur permohonan us 
ha pada umumnya,” kata Imam 
Hendargo Abu Ismoyo, Deputi 
Tata Lingkungan KLH, di Ja- 
karta, Rabu (19/9). 

Pihak KLH tidak menyoal re- 
komendasi KKH karena berang 
gotakan banyak ahli, seperti ahli 
pertanian, protein, peternakan, 
dan kesehatan. Namun, ia meng- 
ingatkan, uji KKH masih skala 
laboratorium. 

Untuk penerapan skala luas di 
lapangan, ada berbagai faktor 


LINGKUNGAN & KE 


EHATAN 


yang patut dipertimbangkan, di 
antaranya persebaran hama, pe- 
nyakit, dan gulma serta per- 
ubahan kesuburan tanah akibat 
penggunaan pestisida/herbisida. 
In itu, lanjut Imam, po- 
tensi konflik sosial dan penyebar- 
an penyakit endemik juga ada. 
Semua faktor itu dil 
penyusunan amdal jika hendak 
ditanam berskala luas, 


Dana penelitian 


Selasa lalu, Mentan Suswono 
menyatakan, pemerintah tak 
mau hanya jadi pasar benih atau 
produk GMO negara lain. Untuk 
mendukung pengembangan pro- 


duk transgenik, Kementan me- 
nambah dana penelitian. 

"Tahun 2013, kami mengalo- 
kasikan anggaran Badan Pene- 
litiim dan Pengembangan Per- 
tanian Rp 1,8 triliun. Salah sa- 
tunya untuk pengembangan pro- 
duk transgenik, yang juga ada 
peningkatan anggaran,” ujarnya. 

Di tengah kondisi itu, peneliti 
Departemen Proteksi Tanaman 
IPB, Hermanu Triwidodo, meng- 
ingatkan soal potensi konflik so- 
sial penerapan tanaman transge- 
nik. Ketergantungan petani pada 
bibit dan produk ikutan, seperti 
herbisida, mencabut kedaulatan 
petani, (ICH/MAS) 


DIABETES MELITUS 


Penderita Telat Dideteksi 


JAKARTA, KOMPAS — Pen- 
ita diabetes melitus di In- 
dan negara-negara lain 
ata terlambat dideteks 
lama 5-10 tahun. Akibatnya, saat 
terdeteksi, komplikasinya sudah 
banyak sehingga memperumit 
terapi, 

Demikian Ketua Perkumpulan 
Endokrinologi Indonesia Ahmad 
Rudijanto, yang juga Guru Besar 
Ilmu Penyakit Dalam Fakultas 
Kedokteran Universitas Brawi- 
jaya, Malang, Rabu (19/9), di Ja- 
karta. Keterlambatan deteksi, 
menurut dia, akibat rendahnya 
pengetahuan masyarakat tentang 
faktor risiko diabetes. 

Mereka yang gemuk, kurang 
beraktivitas fisik, keturunan pen- 
derita diabetes, pernah melahir- 
kan bayi dengan berat di atas 4 
kilogram, dan menderita hiper- 
tensi perlu mewaspadai terjadi- 
nya diabetes. 

"Segera mengubah pola hidup 
dan diet dapat mencegah pen- 
derita pradiabetes berlanjut 
menjadi diabetes,” ujarnya. 

Pradiabetes, disebut juga to- 
leransi glukosa terganggu, terjadi 
ketika kadar glukosa dalam darah 
sesudah dua jam makan men- 
capai 140 miligram per desiliter 
(mg/dl) hingga 200 mg/dl. Di 


bawah nilai itu dianggap tidak 
mengidap diabetes dan lebih dari 
itu mengidap diabetes. 

Riset Kesehatan Dasar 2007 
menyebut, prevalensi penderita 
pradiabetes mencapai 102 per- 
sen dan pengidap diabetes di per- 
kotaan 5,7 persen, Tahun 2080 
diperkirakan ada 21,3 juta pen- 
derita diabetes di Indon 

Keberhasilan deteksi dini sa- 
ngat terkait dengan kesadaran 
masyarakat memeriksakan kese- 
hatan secara rutin dan kemam- 
puan diagnosis dokter. Masalah- 
nya, masyarakat tak terbiasa 
mengecek kesehatan berkala. 

Direktur Jenderal Pengenda- 
lian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan Kementerian Kese- 
hatan Tjandra Yoga Aditama me- 
nyatakan, semua dokter umum di 
Indonesia mampu mendiagnosis 
dan mengobati diabetes. 

Kemarin, Tjandra meresmikan 
Sosialisasi Kemitraan Pemerii 
tah dan Swasta dalam Pengen- 
dalian Diabetes Melitus di In- 
donesia. Salah satu bentuk ke- 
mitraan berupa pelatihan bagi 
500 dokter spesialis penyakit 
dalam dan 5.000 dokter umum 
untuk memperbarui pengetahu- 
an mereka tentang diabetes. 

(MZW) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KEBENCANAAN 


Peralatan Penanganan 
Bencana Masih Diimpor 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
bagian besar peralatan dan in- 
strumen pencegahan dan pena- 
nganan bencana masih diimpor. 
Dalam jangka panjang, pena- 
nganan bencana terkendala, 

"Mulai perahu karet, tenda, 
hingga peralatan deteksi dini 
diimpor dari Jerman, Jepang, 
Australia, dan negara-negara la- 
in,” kata Kepala Pusat Data, 
Informasi, dan Humas Badan 
Nasional Penanggulangan Ben- 
cana (BNPB) Sutopo Purwo Nu- 
groho, Rabu (19/9), di Jakarta. 
Sejauh ini, produksi dalam negeri 
belum sesuai dengan standar 
bencana. 

Hal ini diungkapkan Sutopo 
ketika bersama Ketua Umum 
Platform Nasional Pengurangan 
Risiko Bencana Avianto Muhtadi 
memberikan penjelasan terkait 
Asian Ministerial Conference on 


Disaster Risk Reduction 
Ke-5 pada 22-25 Oktober 2012 di 
Yogyakarta. 


Saat ini, BNPB telah bekerja 
sama dengan Kementerian Riset 
dan Teknologi mengupayakan 
berbagai penerapan teknologi ke- 
bencanaan dari dalam negeri. 


Selama ini, ketika berbagai 
peralatan antisipasi atau pena- 
nganan kebencanaan rusak, pe- 
nanganannya butuh waktu 3-6 
bulan. Untuk suku cadang impor 
bahkan butuh petugas pabrikan 
produsen untuk memasang. 

Menurut Sutopo, miliaran ru- 
piah dihabiskan sejumlah instan- 
si untuk membeli peralatan pe- 
nanganan bencana, Dana itu bisa 
dihemat jika peralatan itu bisa 
diproduksi di dalam negeri. 

Sementara itu, Avianto Muh- 
tadi mengatakan, Indonesia me- 
rupakan laboratorium penelitian 
bencana alam. Namun, sebagian 
besar isu kebencanaan yang di- 
kembangkan adalah respons, pe- 
nanggulangan, dan rehabilitasi 
bencana, 

Dalam hal antisipasi, lanjut- 
nya, belum banyak yang dikem- 
bangkan. Karena itulah, Indone- 
sia menjalin aliansi dan jaringan 
negara-negara Asia Pasifik. 

Salah satu yang dipelajari dan 
hendak ditularkan ke negara lain 
adalah kemandirian masyarakat 
Yogyakarta saat menghadapi 
gempa dan letusan Gunung Me- 
rapi. (ICH) 


BAHAYA ROKOK 


WTA Jadi Bukti Indonesia Dimanfaatkan 


JAKARTA, KOMPAS — L 
mahnya regulasi di Indonesia d 
lam pengendalian konsumsi ro- 
kok dimanfaatkan pelaku indus- 
tri. Penyelenggaraan World To- 
bacco Asia 2012 di Jakarta Con- 
vention Center, Rabu-Jumat 
(49-21/9), menjadi bukti Indo- 
nesia adalah target pasar utama 
rokok dunia. 

Ajang internasional pertemu- 
an pelaku industri rokok itu di- 
protes sejumlah elemen masy 
rakat yang tergabung dalam M: 
syarakat Anti World Tobacco Asia 
Exhibition (MATA). Mereka me- 
nuntut World Tobacco Asia 
(WTA) dibubarkan, 

Sejumlah pendemo sempat 
menggembok pintu gerbang uta- 
ma gedung Jakarta Convention 
Center, tempat pertemuan ber- 
langsung, sehingga peserta pa- 
meran tidak bisa masuk. 

Para pendemo menilai, penye- 
lenggaraan WTA untuk kedua 
kalinya di Indonesia merupakan 
pelecehan dan kegagalan negara 
melindungi rakyat dari bahaya 
rokok. Pemerintah dianggap ti- 
dak memedulikan bahaya kes 
hatan yang mengancam rakyat. 

Kepada pers, Koordinator 
MATA Tubagus Haryo Karbyan- 
to mengatakan, WTA 2012 me- 


negaskan, industri rokok inter- 
sional menargetkan rakyat In- 
donesia sebagai obyek bisnis de- 
mi keuntungan semata. 

Dalam situs resmi 
http://www.worldtobacco.co.uk/ 
sia/, disebutkan, Indonesia me- 
rupakan pasar yang berkembang 
paling pesat dan termasuk lima 
besar pasar rokok di dunia, In- 
donesia disebut pasar ramah ro- 
kok karena tidak ada larangan 
merokok dan regulasi ketat. "En- 
sure you take advantage of this 
growing market by exhibiting at 
World Tobacco Asia 2012,” de- 
mikian tulisan di situs, 

Indonesia juga dianggap lokasi 
tepat untuk merayakan peringat- 
an 40 tahun pengorganisasian 
ajang tembakau internasional. 
WTA 2012 menjadi forum je- 
jaring dan mendemonstrasikan 
produk serta pelayanan industri 
rokok kepada pasar Indonesia, 
Asia Pasifik, dan Australia, 

Pada kesempatan sama, ahli 
kesehatan masyarakat Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Univer- 
sitas Indonesia, Widyastuti Suro- 
yo, mendesak pemerintah meng- 
aksesi Kerangka Kerja Konvensi 
Pengendalian Tembakau (FCTC) 
dan Presiden segera menanda- 
tangani Rancangan Peraturan 


WTA, 


Pemerintah tentang — Peng- 
amanan Bahan yang Mengan- 
dung Zat Adiktif Berupa Produk 
Tembakau bagi Kesehatan. 

Berdasarkan Globar Adult 
Tobacco Survey 2011, jumlah pe- 
rokok laki-laki memprihatinkan, 
yakni 67 persen. Hal ini ber- 
dampak pada kesehatan perem- 
puan dan anak yang menjadi pe- 
rokok pasif. 


Ditolak masuk 


Mary Assunta, Director Inter- 
national Tobacco Control Project 
Cancer Council Australia, ditolak 
masuk sebagai peserta dalam 
WTA 2012. Padahal, ia mendaftar 
jauh hari dan menerima nomor 
$ peserta. Namun, ia ti- 
dak diizinkan masuk. "Mereka 
tidak memberi alasan jelas ten- 
tang penolakan,” katanya. Peno- 
lakan itu menegaskan bahwa ke- 
pentingan WTA bertentangan 
dengan kesehatan masyarakat. 

Dalam program acara yang di- 
dapat Assunta, pembicara dari 
berbagai industri akan memba- 
has teknologi menjaga kualitas 
produk dalam kemasan, dampak 
tembakau terhadap pertumbuh- 
an ekonomi, teknologi filter, dan 
rekoneksi generasi baru temba- 
kau. INE) 


INVITATION 


or : 
SMA & UNIVERSITY STUDENTS 
FREE SEMINAR & INFO SHARING 


Sunday, September 
0 - 5:00 pm 
Shangri-La Hotel (Maluku Room) 


4 


aa, 


Study & Work in SWITZERLAND 


Hotel Institute 
Montreux 


PROGRAM 
“ SWISS HIGHER DIPLOMA & BBA Hospitality, Hospitality Business, 


» POSTGRADUATE DIPLOMA Hotel Management 


» KERJA PRAKTEK DENGAN GAJI Min. Rp. 20 Jt./bulan 


021 572 1018 - 2555 8501 
DUCATON . HOTLINE 7049 5555 


a division of Anindo Dutabhuana BB pin : 22402306 | www.sekolahperhotelan.net 


Limited Seat, RSVP : 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


13 


ADVERTORIAL 


Tampak dalam gambar (ki-ka) : Johnny Darmawan-Presdir TAM, Y.Funo-Execu tive VP TMC Japan, Mohamad S. Hidayat-Menteri Perindustrian, Prijono Sug iarto-Presdir Al, Gita Wirjawan-Menteri 
Perdagangan, K-Ina-Presiden DMC Japan, Sudirman MR-Presdir ADM saat mengumumkan program kolaborasi ketiga Astra —Toyota -Daihatsu pada hari Rab u, 19 September 2012 di Jakarta. 


Di tengah upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan 
bakar minyak (BBM), produk mobil dengan harga terjangkau 
tetapi ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) 
merupakan salah satu solusi alternatif. 


P7 cbijakan LCGC yang akan 
| £ Sipayungi emisi karbon rendah 

€ tersebut sebenarnya sudah 
menjadi wacana yang berembus 
ejak dua tahun lalu. Meski hingga 
kini peraturan yang terkait sarana transportasi 
dengan harga terjangkau, memenuhi aspek 
ramah lingkungan dan hemat energi tersebut 
masih disiapkan. 

Sebagai respons ata 
LCGC, Astra International dalam hal ini Toyota 
dan Da bekerja sama merealisas 
konsep LCGC lewat Astra Toyota AGYA dan 
Astra Daihatsu AYLA. 


rencana kebijakan 


“Jilid tiga" 

Astra Toyota AGYA dan Astra Daihatsu 
AYLA adalah hasil kerja sama terbaru antara 
Toyota Motor Corporation (Toyota), PT Astra 
International Tbk (Astra), dan Daihatsu Motor 
Company (Daihatsu), yang kerja sama tersebut 
dikukuhkan pada Rabu (19/9). Diposisikan 
sebagai new entry family car, kedua mobil 
tersebut “dipamerkan dalam — Indonesia 
International Motor Show (IIMS) 2012. 

Dalam proyek kerja sama tersebut, 
Toyota Group menunjuk Daihatsu untuk 
memproduksi LCGC. Dengan demikian, 
Daihatsu berperan dalam hal pengembangan, 
dan produksi, baik untuk Toyota AGYA 
maupun Daihatsu AYLA. 

Sementara Toyota sebagai pemain otomotif 
global yang sudah puluhan tahun merebut 
hati masyarakat di Indonesia, dikenal dengan 
produk dan layanan yang berkua tinggi, 
tangguh, sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
Indonesia, dan terbaik di kelasnya. Salah satu 
produk Toyota yang lekat di hati masyarakat 
ialah Toyota Kijang, yang telah mendapat 
tempat di hati pelanggan selama lebih dari 30 
tahun di Indonesia. 

Sedangkan ASTRA sebagai salah satu 
entitas bisnis yang terdiri dari 6 lini usaha, 
yaitu: Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat 
& Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur 
& Logistik, dan Teknologi Informasi dengan 
lebih dari 1.000 jaringan outlet yang tersebar 
luas di seluruh Indonesia dan telah melayani 
lebih dari 10 juta pelanggan, selalu ikut serta 
mengambil bagian dalam perkembangan 
ekonomi dan sosial di negeri ini. Di bidang 
otomotif, Astra memiliki pengalaman dalam 
distribusi kendaraan yang meliputi pelayanan 
pembelian, perawatan, penggantian suku 
cadang dan pelayanan purnajual. 

Astra Toyota AGYA dan Astra 2 
AYLA yang merupakan kerjasama “jilid ketiga” 
setelah Avanza - Xenia dan Rush - Terios, akan 
diproduksi di pabrik baru PT Astra Daihatsu 
Motor (ADM) di kawasan industri Suryacipta, 
Karawang Timur. Di sinilah fasilitas produksi 
Daihatsu yang baru berada. 

Pabrik baru ADM ini menurut rencana 


Sebagai menteri yang mempelopori, 
program LCGC ini bagaikan bayi 
saya sendiri . Kalau ditanya kapan 

bayi ini akan lahir, bisa saya katakan 

ibarat wanita yang sedang hamil tua, 
bayi ini akan segera dilahirkan. 

Selamat kepada Toyota dan Daihatsu, 

saya sangat bangga dan menghargai 
upaya yang dilakukan dalam 

menyiapkan produk kendaraan yang 

ramah lingkungan dengan harga 
terjangkau 


Mohamad S. Hidayat S3 
Menteri Perindustrian #4 


akan selesai pembangunannya pada Oktober 
2012 dengan kapasitas produksi secara 
bertahap akan mencapai 100.000 unit per 
tahun bila sudah berjalan penuh. Pabrik 
baru ini akan menjadi 
karena selain memiliki 
akan dilengkapi dengan f 
Development (R&D). 

Berkomentar tentang kerja sama tersebut, 
Vice President of Toyota Motor Corporation 
Yukitoshi Funo mengatakan, “kolaborasi 
antara Toyota dan Daihatsu sudah dilakukan 
sejak tahun 2008 ketika membuat model 
Avanza - Xenia dan Rush - Terios. Banyak 
orang di Indonesia yang telah menikmati 
pengalaman berkendara yang menyenangkan 
dengan mobil tersebut, yang hal ini bisa 
menjadi indikator kesuksesan bagi Toyota dan 
Daihatsu.” 

Lebih lanjut, Yukitoshi mengungkapkan 
optimismenya bahwa Astra Daihatsu AYLA 
dan Astra Toyota AGYA akan bisa diterima dan 
memberi pengalaman baru berkendara yang 
menyenangkan untuk setiap orang. 

Hal lain yang tak kalah membanggakan 
adalah bahwa desain awal mobil ini dibuat 
oleh Mark Widjaja seorang staf pada Divisi 
R&D ADM. Inilah mobil compact yang 
didesain khusus sesuai keinginan masyarakat 
Indonesia, stylist, dan modern, irit, lega dan 
mempunyai “highgroundelearance” mengingat 
kondisi jalan-jalan di Indonesia banyak yang 
berlubang dan kerap banjir di musim hujan. 

Lebih jauh, sebagaimana kerja sama 
yang sebelumnya pernah dilakukan, proyek 
ini dinilai akan memberikan dampak positif 
bagi masyarakat luas, khususnya dalam hal 
penyediaan transportasi yang hemat bahan 
bakar dan terjangkau. 


$ Research & 


Koichi Ina, President Daihatsu Motor 
Company — dalam — sambutannya — saat 
pemunculan Astra Daihatsu AYLA dan Astra 
Toyota AGYA mengatakan bahwa produk hasil 
kerja sama ini adalah jawaban untuk program 
LCGC yang saat ini tengah dipertimbangkan 
oleh pemerintah Indonesia. 

la mengatakan bahwa model baru ini 
mem ruang interior luas yang nyaman 
bagi lima penumpang dewasa. Kendaraan ini 
juga memiliki tingkat efisiensi bahan bakar 
tinggi, harga terjangkau, desain yang stylish, 
dan diseuaikan dengan karakter konsumen di 


Indonesia. 
“Tentu kami telah berupaya untuk 
meningkatkan komponen lokal — untuk 


model ini. Sebagai hasilnya, kendaraa 
dihasilkan di Indonesia, untuk Indone 
sesuai kebutuhan Indonesi 


yang 
dan 


Potensi besar 

Baik Toyota maupun Daihatsu optimis 
portofolio terbaru mereka akan mendominasi 
pasarotomotif di Indonesia. 

Keyakinan tersebut tentu bukan tanpa 
sebab. Seperti dikatakan Presiden Direktur 
PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto 
dalam sambutannya, pertumbuhan ekonomi 
yang menunjukkan tren yang terus membaik 
dalam beberapa tahun membuat pendapatan 


pasardi Indonesia, Prijono memaparkan, 
bila melihat data statistik, baru sekitar 
enam persen dari 245 juta penduduk 
Indonesia saat ini yang mampu membeli 
mobil. 

Jika semua UIO (unit in operation) 
mobil di Indonesia yang ada 
dibandingkan jumlah penduduk, maka 
itu sama dengan satu mobil berbanding 
22 orang. Coba sandingkan dengan 
Malaysia yang satu mobil berbanding 
tiga orang atau Thailand yang satu 
mobil berbanding enam orang, bis: 
dibayangkan betapa besar potensi pasar 
otomotif di Tanah Air. 

“Salah satu penyebab — masih 
rendahnya tingkat kepemilkikan mobil 
di Indon dalah karena harga mobil 
yang relatif tinggi dibandingkan dengan 
motor. Dibutuhkan kendaraan yang 
berkualitas dengan harga terjangkau bagi 


pengguna motor, kendaraan umum, atau 
mobil bekas yang ingin naik kelas dengan 
memiliki kendaraan baru,” kata Prijono. 

Ia menuturkan harapannya bahwa 
apa yang telah dirintis oleh Astra, 
Daihatsu, dan Toyota dengan sejumlah 
inovasi yang telah dilakukan dapat terus 
dilanjutkan sebagai bentuk tanggung 
jawab industri otomot 
Air bagi kemajuan dan kes 
bangsa. 

Padasisi lain, kami berharap kiranya 
pemerintah dapat segera mengeluarkan 
peraturan terkait dan memfasilitasinya 
agar pengembangan industri otomotif 
nasional ini dapat segera dilakukan 
untuk kepentingan bangsa yang lebih 
besar,” pungkas Prijono. (ASPI 


Tanah 
hteraan 


per kapi sia saat ini mencapai 3.800 
dolar AS. sebut sekaligus melahirkan 
kelas menengah baru sekitar 30 juta orang. 
PI 
&& 


Dengan potensi akumulasi GDP 
Indonesia yang sangat besar, 18 
tahun ke depan, diperkirakan 
akumulasi GDP Indonesia mencapai 
60 triliun dolar AS, 50 persennya 
merupakan konsumsi domestik. Saya 
percaya peluncuran produk Astra 
Toyota AGYA dan Astra Daihatsu 
AYLA ini sangat tepat untuk 
menjangkau potensi konsumen kelas 
menengah Indonesia. Selamat untuk 
Toyota, Daihatsu dan Astra. Sebagai 
menteri saya akan mendukung agar 
kebijakan pemerintah tentang LCGC 
bisa segera dikeluarkan 


Gita Wirjawan 
Menteri Perdagangan 


Hal senada dilontarkan Executive Vice 
President Toyota Motor Corporation Yukitoshi 
Funo yang melihat pertumbuhan kendaraan 
bermotor di Indonesia menunjukkan sesuatu 
yang amat positif. Berada di Asia yang 
menjadi second mother base bagi Toyota, Funo 
menambahkan bahwa Indonesia dip 
sebagai regional R&D serta menjadi basis 
produksi dan supply untuk model-model mobil 
di negara berkembang. 

Sementara, berkomentar tentang potensi 


Desain grille AYLA terkesan sangat dinamis dan modern. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Grille AGYA konsisten mengikuti garis desain Toyota. 


N 


DOK KOMPAS. COMBULKIFLI BJ 


asih ingat IIMS tahun lalu? Saat itu Daihatsu memperkenalkan 
1 'A-Concept, sebuah mobil konsep yang merupakan cikal bakal Astra 
V IL Daihatsu AYLA dan Astra Toyota AGYA. A-concept merupakan karya 


anak bangsa, Mark Wijaya, seorang staf R&D PT Astra Daihatsu Motor (ADM). 

Kemunculan A-Concept saat itu banyak mendapat perhatian dari kalangan 
media dan pemerhati otomotif karena tampilan eksteriornya nampak keren, 
cocok dengan selera kaum muda Indonesia. A-Concept bahkan mendapatkan 
penghargaan sebagai pemenang favorit pilihan redaksi dari Majalah Autobild 


pada IIMS 2011 lalu. 


Alumni ITS Surabaya Angkatan 1997 ini mengaku mendapatkan ide desain 
tersebut antara lain terinspirasi dari ulir api tugu Monas yang kemudian 
diaplikasikan pada bagian-bagian tertentu A-Concept. Mark tak menduga hahwa 
hasil desainnya yang dipilih di antara sejumlah desainer mancanegara dari 


Jepang, Italia, dan Perancis.. 


“Saya bangga dan puas. Ini bukan karya saya sendiri. Dalam mendesain 
mobil ini saya dibantu 8 orang tim. Senang sekali 7096 masyarakat Indonesia 
yang disurvei memilih desain ini sebagai kendaraan idaman mereka pada survei 
pertama. Dan, yanglebih membanggakan lagi padasurvei kedua,di manadesainer 
global turut berpartisipasi, desain kami tetap menjadi favorit dibandingkan karya 
desainer Italia, Perancis, dan Jepang,” kata Mark dengan mata berbinar. 

Inilah tonggak penting dalam industri otomotif Tanah Air. Untuk pertama 
kalinya dalam sejarah otomotif Indonesia, sebuah desain karya anak bangsi 
dipakai sebagai basis desain mobil yang akan diproduksi secara massal. 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


IL 


LAUT ES ARKTIK 


Adakah Masa Depan Bumi... 


U PEN 


ETAHUAN & TEKNOLOGI 


Peran laut es Arktik di kutub utara kurang mendapat 
perhatian dari pusat pusaran isu perubahan iklim. 
Selama ini, yang menjadi pusat pembicaraan adalah 
laut es Antartika. Model yang dibuat Panel 
Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim 
dipandang kurang memadai. 


Oleh BRIGITTA ISWORO LAKSMT 


engamatan di lapangan 
Pessssuian hasil yang 
berbeda dari model yang 
dibuat para ahli yang tergabung 
dalam Panel Antar-pemerintah 
tentang Perubahan Iklim 
(IPCC). Kesimpulan tersebut 
dimuat dalam Journal of Geo- 
physical Research volume 116, 
COODO7, 17 PP, 2011, yang 
diunggah dalam situs 
http://www.agu.org/pubs/cross- 
ref/201/201JCO0710.shtml. 

Model tersebut tidak mem- 
beri bobot cukup pada kecepat- 
an penipisan lapisan es dan pe- 
ningkatan kinematika es (kece- 
patan dan tingkat perubahan 
bentuk). Padahal, kedua faktor 
tersebut menyebabkan muncul- 
nya umpan balik positif. Ter- 
nyata di lapangan, pengecilan 
luasan es lebih cepat dari per- 
kiraan semula, 

Proses mencairnya es di ku- 
tub bukan semata-mata akibat 
dari pemanasan global. Sebagai 
sebuah fenomena pemanasan 
global, mencairnya es di kutub 
menghasilkan proses umpan ba- 
lik positif. Sejumlah aspek dari 
sistem itu sebaliknya juga di- 
pengaruhi perubahan iklim. 

Umpan balik positif me- 
nyebabkan terjadinya siklus ber- 
kelanjutan dan percepatan men- 
cairnya es. Tutupan es di dunia 
meliputi N persen luas laut se- 
luruhnya. Permukaan laut es 
memengaruhi pemantulan radi- 
asi panas matahari, salinitas 
(kadar garam laut), serta per- 
tukaran panas laut-atmosfer, 


Rekor minimum bentangan 


Kantor The National Snow 
and Ice Data Center (NSIDC) 
University of Colorado Boulder, 
AS, Senin (17/9), menerbitkan 
analisis bahwa tahun ini ben- 
tangan laut es di Arktik telah 
melewati kondisi minimum 
yang terjadi pada tahun 2007. 
Lembaga NSIDC yang merupa- 
kan bagian dari Cooperative In- 
stitute for Research in Environ- 
mental Sciences, University of' 
Colorado Boulder, tersebut di- 
dukung Badan Atmosfer dan 
Ruang Angkasa Nasional 
(NASA) dalam pendataannya. 

Bentangan es di Laut Arktik 
pada tanggal 17 September 2012 
adalah 341 juta kilometer per- 
segi. Kondisi minimum ini su- 
dah melampaui luas minimum 
lapisan es di Arktik yang terjadi 
18 September 2007, yaitu seluas 
4,17 juta kilometer persegi. Per- 
bedaan luas es tersebut men- 
capai 760.000 kilometer persegi, 
Perbedaan luas itu sebanding 
dengan 1,5 kali lipat luas 
Pulau Kalimantan secara utuh. 

Berkurangnya luasan es dari 


tahun ke tahun telah terjadi se- 
jak tahun 1979, Luasan mini- 
mum tahun 1979 tersebut ter- 
deteksi melalui citra satelit Era. 

Ilmuwan dari NSIDC, Walt 
Meier, mengatakan, "Ttu hanya- 
lah angka yang suatu waktu 
akan berhenti naik-turun se- 
hingga kita bisa menetapkan re- 
kor (minimum). Namun, dalam 
konteks apa yang terjadi bebe- 
rapa tahun terakhir, dari rekam- 
an satelit, angka ini menjadi in- 
dikasi bahwa tutupan es Laut 
Arktik sudah berubah secara 
mendasar.” 

Luas tutupan es di Laut 
Arktik berubah dari waktu ke 
waktu sesuai siklus musim pa- 
nas-musim dingin. Es mencair 
pada musim panas dan mem- 
beku kembali pada musim di- 
ngin. Pembekuan mencapai 
puncaknya pada bulan Maret. 
Normalnya pencairan es di 
Arktik berhenti bulan Agustus. 
Saat itu, di ujung utara mulai 
berlangsung musim gugur, 


Kecepatan penurunan 
luas lapisan es di Arktik 
terjadi lebih cepat 
dari proyeksi yang 
dibuat para ahli lima 
tahun lalu. 


Musim panas di Arktik akan 
berakhir dua-tiga minggu lagi. 
Kepala Institut Meteorologi 
Denmark (DMI) Nicolai Kim 
menyebutkan, es Arktik seka- 
rang lebih rentan, lebih mudah 
mencair, karena kini jumlah la- 
pisan es yang keras dan bisa 
tahan lebih dari setahun sema- 
kin sedikit. 

”Tutupan es pada Maret 2012 
amat luas, tetapi yang bisa ber- 
tahan lama amat sedikit jum- 
lahnya. Jadi, es ini sekarang 
amat cepat mencair," kata Kim, 

Kecepatan penurunan luas 
lapisan es di Arktik terjadi lebih 
cepat dari proyeksi yang dibuat 
para ahli lima tahun lalu. "Tni 
akibat perubahan iklim," ujar 
Kim. 


Aktivitas meningkat 

Semakin kecilnya luasan es 
di Arktik akan menimbulkan 
umpan balik positif yang lebih 
besar. Pemanasan global sudah 
diyakini terjadi akibat aktivitas 
manusia yang melepaskan emisi 
gas rumah kaca. 

Perairan Arktik yang semakin 
terbuka telah membuka jalur 


pelayaran baru yang menghu- 
bungkan Laut Atlantik dan Laut 
Pasifik. Pekan ini, kapal China 
telah melalui jalur tersebut un- 
tuk pertama kalinya. 

"China mempunyai berbagai 
kepentingan, yaitu bisnis, ilmu 
pengetahuan, dan geopolitik,” 
ungkap Direktur Norwegian 
Polar Institute Jan Gunnar 
Winther, 

Aktivitas di kawasan yang 
kaya akan sumber daya minyak 
dan gas ini akan meningkat se- 
iring terbukanya laut es Arktik. 
Aktivitas manusia dengan emisi 
gas rumah kaca tingi, misalnya 
transportasi dan pengeboran 
minyak, itu akan menjadi um- 
pan balik positif bagi pemanas- 
an global, 

Seperti diberitakan kantor 
berita Reuters, berdasarkan 
kondisi saat ini dan berbagai ke- 
mungkinan ikutannya, para ahli 
memproyeksikan bahwa es di 
Arktik akan lenyap seluruhnya 
dalam beberapa dekade menda- 


tang 

Bukan hanya kemungkinan 
naiknya permukaan laut yang 
akan mengancam kelangsungan 
bumi, dampak ikutan yang luar 
biasa akan segera menyusul. 
Dampak-dampak tersebut anta- 
ra lain berubahnya lingkungan 
fisik, termasuk hilangnya es, 
berkurangnya permafrost (lapis- 
an kerak bumi yang membeku), 
dan sistem hidrologi yang ter- 
ganggu. 

Hilangnya permafrost dan es 
akan menyebabkan penyerapan 
radiasi panas matahari oleh per- 
mukaan laut meningkat. Akibat- 
nya, habitat laut terganggu, yang 
berakibat pada rantai makanan 
dan kekayaan biota. Semua itu 
pada akhirnya akan berdampak 
pada kehidupan manusia secara 
ekonomi dan sosial. 

Fenomena perubahan iklim 
sungguh sarat dengan umpan 
balik positif. Masihkah bumi ki- 
ta dan kehidupan di atasnya pu- 
nya masa depan? 


“ 
LUAS ES LAUT. 
17 September 2012 - 


3,41 


1» Luas Es Laut Arktik 


(Samudra dengan area es terkecil 158) 


Juta kilometer persegi 


7 
— Rata-rata 1979-2000 
Standar deviasi 4 2 
2 L 4 
Juni Juli Agustus 


x 


a 


- da 
| Luas tahun 1979-2000” September Oktober 


Sumber: http://nsidic.oro/areticsesicenows/ ANDI 


KILAS IPTEK 


Kurang Tidur Pengaruhi Pubertas Anak 

Kadar hormon luteinizing atau lutropin meningkat drastis 
sebelum masa puber. Keberadaan hormon ini memicu ovulasi 
(pelepasan sel telur dari indung telur) pada anak perempuan 
dan menstimulasi produksi testosteron (hormon yang me- 
nimbulkan ciri seks sekunder) pada anak laki-laki, Penelitian 
pada sembilan anak umur 10 -15 tahun di Rumah Sakit Umum 
Massachusetts, Boston, Amerika Serikat, menunjukkan, 52 per- 
sen lonjakan kadar hormon ini terjadi saat anak tidur nyenyak, 
tidur yang membuat mereka sulit dibangunkan. Penelitian ini 
mengindikasikan, pola tidur semasa anak-anak akan menen- 
tukan kapan mereka memasuki masa puber. "Temuan ini me- 
ningkatkan kekhawatiran bahwa pengaturan atau pembatasan 
jam tidur pada remaja akan mengganggu perkembangan 
pubertas normal mereka,” kata para peneliti, seperti dikutip 
My Health News Daily, Kamis (13/9). Penelitian yang akan 
dipublikasikan pada Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism ini dilakukan dengan meminta para responden 
tidur malam di laboratorium. Contoh darah mereka dikum- 
pulkan melalui kateter setiap 10 menit. Tingkat hormon 
luteinizing dari contoh darah itu kemudian dianalisis. Para 
peserta rata-rata mengalami 4-6 kali lonjakan hormon lu- 
teinizing dalam semalam, (MYHEALTHNEWSDAILY/MZW) 


Keanekaragaman Kupu-kupu di Guantanamo 
Guantanamo, area militer Amerika Serikat seluas 12 kilometer 
persegi di tenggara Kuba, selama ini digunakan untuk me- 
menjarakan serta menginterogasi para teroris AS, Ternyata 
wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Hal itu 
terlihat dari 51 jenis kupu-kupu yang ditemukan di area Teluk 
Guantanamo. Daerah ini masuk wilayah AS sejak tahun 1903 
dan sebagian besar tidak disentuh pembangunan, "Karena area 
ini merupakan pangkalan militer, orang-orang tidak mem- 
buldoser, memasuki dengan sesuka hati, atau membangun 
selama lebih dari 100 tahun,” kata Roger Portell, pengurus 
Museum Florida, seperti dikutip Livescience, Kamis (6/9). 
Peneliti mengumpulkan 1.100 spesimen yang terdiri dari 192 
spesies ngengat dan 41 spesies kupu-kupu selama bulan Ja- 
nuari. Spesies kupu-kupu meliputi Electrostrymon angelia, 
Papilio demoleus, dan Junonia evarete zonalis. Kajian sebe- 
lumnya menemukan 10 jenis kupu-kupu di Teluk Guantanamo. 
Temuan ini, sebagaimana dilaporkan dalam Bulletin of the 
Allyn, merupakan kelanjutan dari penelitian biodiversitas Gu- 
antanamo. Sebagaimana diketahui, kupu-kupu sangat sensitif 
terhadap lingkungan dan perubahan iklim. (LIVESCIENCE/ICH) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


2 


Y 


/METROdept " " @METROdept 
"TERMS & CONDITIONS APPLY, IN FORM OF REBATE VOUCHER 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


Eksekusi Butuh Waktu 


Hak Terpidana Narkoba Lakukan Upaya Hukum 


JAKARTA, KOMPAS — Jaksa Agung Basrief Arief 
mengatakan, eksekusi terhadap terpidana mati, 
termasuk dalam kasus narkoba, memerlukan waktu 
lama. Kejaksaan harus memperhatikan prosedur dan 
upaya hukum yang menjadi hak terpidana. 


"Masalah eksekusi ada keten- 
tuannya. Kita harus melihat, apa- 
kah ia (terpidana) sudah meng- 
gunakan upaya hukum seluas-lu- 
asnya sesuai haknya? Hal itu ha- 
rus dilihat juga. Upaya hukum itu 
mulai dari banding, kasasi, penin- 
jauan kembali, hingga pengajuan 
grasi. Itu memakan waktu," kata 
Basrief, Rabu (19/9), di Jakarta. 

Peredaran narkoba yang kian 
marak di daerah, terutama dari 
dalam penjara, salah satunya di- 
duga karena terpidana mati per- 
kara narkoba belum dieksekusi 

Kasus terakhir adalah Adam 
Wilson (42), terpidana mati per- 
kara narkoba di Lembaga Pe- 
masyarakatan Kembangkuning, 
Nusakambangan, Kabupaten 
lacap, Jawa Tengah, yang pekan 
lalu ditangkap Badan Narkotika 


Nasional (BNN). Ia diduga me- 
ngendalikan bisnis sabu seberat 
87 kilogram senilai Rp 174 mi- 
liar, Adam menjalankan bisnis itu 
karena tak ada beban, setelah 10 
tahun sejak dijatuhi hukuman 
mati, tetapi ia belum dieksekusi 
juga (Kompas, 19/9). 

Kepala Humas BNN Sumirat 
Dwiyanto menuturkan, ada 64 
terpidana mati perkara narkoba 
yang hingga kini belum diekse- 
kusi. 

Basrief mengatakan, kejaksaan 
harus memperhatikan tahapan 
dan aturan yang harus dipenuhi 
untuk melaksanakan eksekusi pi- 
dana mati, Aturan itu merupakan 
hak terpidana. 

Secara terpisah, Wakil Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Denny Indrayana mengakui, ke- 


menteriannya masih berusaha 
menekan peredaran narkoba dari 
dan di dalam penjara. Hal itu, 
antara lain, karena terpidana me- 
miliki telepon seluler dan me- 
makainya dari dalam penjara. 

”Pembenahan di penjara ma- 
sih terus dilakukan, Sekarang s 
ya sedang berkeliling ke enam 
wilayah untuk mengkaji lagi tata 
tertib pelaksanaan tugas di LP” 
katanya, 

Menurut Denny, Kementerian 
Hukum dan HAM tengah me- 
rancang perbaikan tata tertib di 
LP, Perbaikan akan dirumuskan 
dan ditetapkan dalam peraturan 
Menteri Hukum dan HAM. 

"Jika ada pelanggaran, terma- 
suk pemakaian handphone dalam 
penjara, harus diklasifikasikan, 
misalnya dalam pelanggaran be- 
rat. Jika pelanggaran berat, mi- 
salnya, tidak mendapat remisi. 
Ini masih draf tata tertib yang 
masih akan dirumuskan lagi,” 
ujarnya. 

Denny mengakui, dalam per- 
aturan yang berlaku saat ini, pe- 
makaian telepon seluler tak ter- 


masuk pelanggaran berat. De- 
ngan demikian, terpidana diang- 
gap tetap berkelakuan baik dan 
berhak mendapatkan remisi. Tak 
hanya berkelahi, seperti saat ini, 
dirancang pula kepemilikan nar- 
koba, berjudi, mengonsumsi mi- 
numan keras di penjara, dan me- 
miliki senjata dimasukkan ke pe- 
langgaran berat. Pengaturan baru 
itu juga ditujukan untuk petugas 
LP dan rumah tahanan, 


Bali rawan 

Dari Denpasar, Rabu, Kepala 
BNN Provinsi Bali T Gusti Ketut 
Budiartha menuturkan, Bali se- 
bagai daerah tujuan wisata dunia 
turut memengaruhi kerawanan 
peredaran narkobaddi wilayah itu. 
Kuantitas peredaran narkoba di 
Bali pun diduga meningkat. 

Data Polda Bali menunjukkan, 
jumlah kasus narkoba di provinsi 
itu tahun 2012 hingga bulan 
Agustus adalah 512 kasus, dengan 
melibatkan 536 tersangka. Tahun 
lalu jumlah kasus narkoba di Bali 
tercatat ada 545 kasus, dengan 
577 tersangka, (WHY/COK) 


Kami Ingin jdi Tanpa Henti 


(Sambungan dari halaman 1) 


Jelajah Sepeda Bali-Komodo su- 
dah 20 orang, Rata-rata mereka 
adalah anak muda, 


Sering sakit 

Semangat tinggi juga ditun- 
jukkan Lilik Subagyo, pensiunan 
PT Telkom, Umurnya mengin- 
jak 57 tahun dan sudah sering 
kali mencari kacamatanya yang 
ternyata masih tertempel di da- 
hi. Soal gowes, Lilik tak pernah 
lupa, apalagi ketinggalan sepeda. 
ik setiap pagi bersepeda 
sejauh hampir 50 kilometer, Ja- 
lur jauh seperti Bandung-Sura- 
baya sejauh 757 kilometer juga 
pernah ia jalani, Tur ke sejum- 
lah kota, seperti Bandung sam- 
pai Jombang, Jawa Timur, atau 
Malang hingga Blitar dan Pa- 
mekasan ke Surabaya pun ia si- 

kat habis. Kalau tak bersepeda, 
badan Lilik justru pegal-pegal, 

Sebelum rajin menggowes, ia 
mengaku sering 
"Sakit pegal, meriang, & 
kumat, pokoknya gampang sa- 
kit” ujarnya. Namun, setelah ra- 
jin menggowes, badannya j 
lebih fit. Penyakit asam uratnya 
jarang kumat. Ia pun kecanduan 
bersepeda. 

Sepeda juga menjadi identitas 
bagi Djoko Edi Santoso (57). 

Wii asta asal Jakarta ini me- 
miliki nama populer Djoko Mer- 
lin karena ke mana-mana mem- 
bawa sepeda merek Merlin. "Ji- 
ka ada sepeda Merlin, berarti 
ada Djoko, Begitu cara teman- 
teman mengetahui keberadaan 
saya," katanya. 

Seperti halnya penggowes lan- 
jut usia lainnya, ia juga tetap 
rajin bersepeda dan ikut tur. Ke- 
banggaan dan kebahagiaan ter- 
besarnya adalah bisa mengajak 

la sepeda 
adi penggemar sepeda. 

Soal gowes-menggowes, Djo- 
ko mengakui tak selalu bisa suk- 
ses menaklukkan jalur. T: 


ring kali penggowes, terutama 


$ 3. Mea i 
X eh 


« 


Fx ON Yaa 


IJAYANTO 


Peserta Jelajah Sepeda Bali-Komodo melalui jalanan berbukit di kawasan Poto Tano, Sumbawa Barat, 


menuju garis finis etape kedua di Alas, Sumbawa, Nusa Tenge 
kemarin, peserta menempuh jarak 112 kilometer yang dimul. 


yang muda, suka gengsi jika di- 
dorong atau dievakuasi. "Kadang 
saat ngobrol dengan teman, ka- 
mi atur napas dulu. Jadi, tidak 
kelihatan ngos-ngosan. Ada pula 
yang pura-pura benerin rem 
atau berfoto, Padahal, sebenar- 
nya hanya ingin ambil napas 


canda Djoko, 


Bali-Komodo 
Di Jelajah Sepeda Bali-Komo- 


do yang berlangsung 18-24 Sep- 
tember, para veteran ini berga- 


bung dengan penggowes yang le- 
bih muda, Jarak yang ditempuh 
mencapai 620 kilometer, menye- 
berangi lima pulau, dan melin- 
tasi padang savana. Jauhnya per- 
jalanan, lamanya waktu berlayar, 
dan keringnya cuaca ternyata 
sama sekali tak melunturkan se- 
mangat mereka. 

Sebagian dari mereka meru- 
pakan peserta Kompas Bali Bike. 


Meski interval kedua acara itu 
hanya sehari, mereka tetap ne- 
kat bergabung dan bersemangat 
ingin segera menggowes lagi. 
Bagi mereka, perjalanan jelajah 
sepeda dari Bali menuju Pulau 
Komodo adalah perjalanan yang 
menantang, menyentuh hati, 
dan memberi arti. 

Daeng akan mengenang per- 
jalanan ke Pulau Komodo seba- 
gai petualangan yang melekat di 
hati karena mungkin takkan ter- 
ulang lagi. Di setiap momen, ia 
selalu menyempatkan diri 
mengambil foto diri, foto teman, 
bahkan foto warga di kampung 
yang dilaluinya. 

Sejak perjalanan awal, Lilik 
juga mengaku sudah mendapat- 
kan sesuatu yang berharga, yak- 
ni pertemanan. "Saat sampai di 
sini saya tidak kenal siapa-siapa. 
Namun, kini saya bisa akrab de- 
ngan siapa saja, bisa janji gowes 
ke mana-mana, bahkan menja- 


a Barat, 
dari Senggigi, Lombok. 


u (19/9), Pada etape 


lin relasi, Tidak sekadar sehat di 
badan,” katanya. 

Kedekatan pesepeda dengan 
masyarakat dan budayanya pun 
kian kuat. Ikut menjadi tim je- 
lajah sepeda, Djoko bisa melihat 
masih banyak daerah yang ter- 
belakang. Saat bersepeda ke Ma- 
lingping, Banten, misalnya, ia 
ku melihat listrik di ka- 
wasan itu baru masuk tahun 
1990. Seolah daerah itu baru sa- 
ja menikmati kemerdekaan ke- 
tika tiang listrik dipancangkan. 

i Jelajah Sepeda Bali-Komodo, 
ia juga melihat bagaimana pem- 
bangunan tak merata. Semakin 
ke timur, infrastruktur dan 
sumber daya manusia semakin 
tertinggal. 

Dari bersepeda, mereka tak 
hanya mendapatkan kesenangan 
dan kesehatan, tetapi juga bisa 
melihat lain Indonesia. Bah- 
kan, mungkin membangun per- 
adaban baru, (NIT/SEM/JAN) 


Bayi Sempat Didekap Sebelum Diculik 


(Sambungan dari halaman 1) 


dengan telepon seluler, Satu foto 
sudah diserahkan kepada Komisi 
Nasional Perlindungan Anak saat 
melaporkan kasus ini. "Masya- 
rakat yang mengetahui bayi de- 
ngan cii seperti foto ini agar 
segera menghubungi polisi,” ha- 
rap Jaja. 
Diculik 

Penculikan ini terjadi ketika 
Syifa bersiap-siap pulang me- 
ninggalkan Ruang 10 RSIA pada 
Sabtu siang pekan lalu. 

Pembayaran biaya persalinan 
bedah caesar, perawatan, dan 
pengobatan senilai Rp 74 juta 
sudah dilunasi Jaja pada Jumat 
malam. 

Saat hendak pulang, Syifa 
mendadak ingin ke toilet. Karena 
sulit menahan buang air, Syifa 


menitipkan bayinya kepada Ny 
Ucin, ibu yang ia kenal dan se- 
dang menunggui anaknya ber- 
salin. Syifa ke toilet selama se- 
kitar lima menit. 

Namun, ketika kembali untuk 
mengambil bayinya, Syifa terke- 
jut karena bayinya tidak lagi ber- 
sama Ny Ucin. Dari pengakuan 
Ny Ucin, bayi Syifa diambil dan 
dibawa seorang perempuan ber- 
kerudung dan berpakaian putih 
yang mengaku perawat untuk di- 
periksa dokter di ruang pera- 
watan bayi. 

Ketika dicek di ruang pera- 
watan bayi, Cello juga tidak di- 
temukan. Sejak itulah Syifa tidak 
bisa lagi melihat bayinya. 

Hal itu kemudian menimbul- 
kan kepanikan di RSIA. Keluarga 
dan RSIA melaporkan kasus ini 
kepada Kepolisian Sektor Tam- 
bun yang berkantor di samping 


rumah sakit dan diteru: 
Polres Kabupaten Bekasi. 

Kepala Satuan Reserse Kri- 
minal Polres Kabupaten Bekasi 
Komisaris Dedy Murti Haryadi, 
yang dikonfirmasi secara terpi- 
sah, mengatakan, penyidik telah 
menyelesaikan sketsa perempu- 
an yang disangka menculik Cello 
dan akan segera menyebarluas- 
kannya. 

Sketsa dihasilkan atas kete- 
rangan dua saksi, salah satunya 
adalah Ny Ucin. Penyidik sempat 
kesulitan membuat sketsa sebab 
Ny Ucin tidak terlalu hafal ga- 
ris-garis wajah perempuan yang 
dimaksud. 

Sketsa diselesaikan dengan 
bantuan saksi lain dan tenaga ahli 
dari Pusat Indonesia Automatic 
Fingerprint Identification Sys- 
tem (Inafis) Badan Reserse Kri- 
minal. 


Polisi juga telah meminta ke- 
terangan dari orangtua, s 
saksi, pengelola, dan pegawz 
RSIA. Peristiwa itu telah dire- 
konstruksi dalam 16 adegan yang 
melibatkan sembilan saksi. Na- 
mun, penyidik belum bisa me- 
nentukan tersangka. 

Setelah kejadian ini, RSIA juga 
meningkatkan pengamanan. Di 
salah satu lorong, seorang lelaki 
sedang memasang kamera pe- 
mantau (CCTV). "CCTV dipa- 
sang di 8 titik untuk mening- 
katkan keamanan,” kata Direktur 
RSIA dr Nurul. 

Pada saat Cello hilang, RSIA 
tidak dilengkapi kamera peman- 
tau. RSIA juga hanya dijaga oleh 
seorang petugas keamanan. Ru- 
ang perawatan bayi ketika itu 
dijaga seorang perawat. Kasus ini 
perlu jadi pelajaran bagi semua. 

(AMBROSIUS HARTO) 


KoLoM 
Apa Gunanya Olahraga bagi Kita? 


Oleh YUNAS SANTHANI AZIS 


raga Nasional Riau 2012 akan mengenang aksi 

mereka di gelanggang itu sepanjang hayat 
mereka. Sebagian dari mereka akan benar-benar 
menjadikan ajang olahraga prestasi itu sebagai satu 
momen megah dalam hidup. 

Kemudian, sebelum predikat olahragawan nasio- 
nal tergapai, mereka akan menggantung raket, 
menyimpan sepatu kets, menyisihkan bola mereka. 
Alasan umum yang sangat manusiawi adalah tak 
ada masa depan bagi atlet prestasi di negeri ini. 
Mereka akan mengikuti arus besar kehidupan, 
bersekolah, mencari kerja, menjadi karyawan, 

Berbeda dari kelompok itu, puluhan persen dari 
alumni Riau 2012 akan terus menjalani kehidupan 
spartan sebagai atlet, Mengejar prestasi terbaik di 
kancah lebih tinggi. Terkadang berhasil, adakalanya 
gagal. 

Semua berakhir hingga pada suatu ketika mereka 
tersadar, tangan tak lagi mampu memukul cukup 
kuat, kaki tak lagi bisa mengayun cukup cepat. 
Banyak yang harus lama terlunta-lunta. Banyak 
pula yang sukses meniti karier dan mencari nafkah 
dengan berusaha. 

Namun, semua diawali dengan cerita yang sama, 
cerita yang pernah dituturkan mantan juara dunia 
bulu tangkis, Hariyanto Arbi dan Hendrawan, Ma- 
lam telah larut, malam pertama dengan status yang 
baru, mantan atlet. 

Di tengah tidur yang gelisah, mereka terbangun 
tiba-tiba. Dalam duduk terpekur di atas kasur, 
keringat membasahi dahi, Jantung berdegup cepat. 
Tak ada yang salah dengan kamar tidur di rumah 
Hendrawan atau Hariyanto. 

Kamar mereka berpendingin suhu ruangan. Ker- 
janya baik. Angin berembus sejuk. "Benar-benar 
blank (kosong). Saya tidak tahu harus berbuat apa 
besok.” Begitu kekhawatiran Hariyanto tentang 
hari-harinya ke depan dalam sebuah perbincangan 
dua tahun silam. 

Latihan dan pertandingan memang tak meng- 
ajarkan atlet tentang bisnis, tentang ilmu manaje- 
men, tentang banyak hal. Akhirnya, toh, Hariyanto, 
Yayuk Basuki, dan banyak mantan atlet lainnya bisa 
lebih dari menyintas di kehidupan normal. Hari- 
yanto, misalnya, kini menjadi pengusaha yang 
memproduksi peralatan olahraga, seperti sepatu, 
kaus, dan raket. 

Modal utama mereka bukan uang, melainkan 
karakter yang mengental, warisan yang dibawa dari 
pemusatan latihan nasional. Mantan atlet seperti 
Hariyanto itu tertempa untuk tidak pernah me- 
nyerah, tidak pernah berhenti berusaha hingga 
menjadi juara, mampu bekerja dalam waktu yang 
lama tanpa kenal lelah, terbiasa bangkit dari ke- 
alan, dan punya komitmen yang bulat terhadap 
a-cita, 

Dalam berbagai kadarnya, semua dari 7000 atlet 
yang berlaga di Riau 2012 memilikinya. Semua, tak 


S ekitar 7.000 atlet yang berlaga di Pekan Olah- 


peduli apakah mereka akan pensiun dalam bebera- 
pa bulan ke depan atau 10 tahun mendatang. 

Namun, olahraga bukan hanya untuk 7000 orang 
yang berlaga di 24 arena di Riau. Olahraga adalah 
untuk sebuah bangsa, harus juga bermanfaat bagi 
sekitar 240 juta manusia yang ada di negara kita. 

Saat menuliskan kalimat di atas, kembali teringat 
apa yang disampaikan pengajar ilmu keolahragaan 
di Universitas Negeri Jakarta, Syarifudin, dalam 
sebuah perbincangan sekitar delapan tahun lalu, 

Saat itu dia menggugat, begitu besar dana dialo- 
kasikan, ratusan miliar rupiah dalam setahun bagi 
ribuan atlet prestasi. Sebaliknya, hanya secuil ang- 
garan yang diperuntukkan bagi keolahragaan ma- 
syarakat, yang jumlahnya ratusan juta kepala. 

Gugatan itu tentu bukanlah untuk memben- 
turkan mana yang lebih penting, mana yang lebih 
utama, Kerisauan itu mungkin bisa lebih konkret 
jika mengacu pada gambaran SEA Games 2011. 

Untuk menggelarnya, pemerintah merogoh ko- 
cek sekitar Rp 2 triliun. Sekitar 870 atlet "Merah 
Putih” membawa Indonesia menjadi juara. Lalu, 
ratusan juta penduduk negeri ini bersorak begitu 
bangga. Sehari, sepekan, setelah itu semuanya hi- 
lang di tengah gelapnya malam. 

Yang kemudian terjadi, kita kembali tenggelam 
dalam gelombang kehidupan. Korupsi tak pernah 
hilang dari berita. Uang negara sudah pasti lenyap 
menyisakan kerugian tak berujung pangkal, Na- 
mun, sudah menjadi makanan sehari-hari pula, 
banyak yang disidik, banyak yang jadi tersangka, 
sangat sedikit yang tervonis sebagai koruptor: 

Kekerasan tetap menjadi warna kehidupan ha- 
rian. Tawuran antarkelompok, kelompok yang satu 
mengintimi dan menganiaya yang lain. Di ja- 
lanan, peraturan tak lagi diindahkan. 

Di mana sisa dana olahraga yang Rp 2 triliun 
untuk bangsa kita? Tak ada jejak dari esensi olah- 
raga bagi kita. Esensi yang berupa karakter yang 
dijiwai prinsip sportmanship: menghargai sesama, 
taat pada peraturan, kejujuran, dan tanggung jawab 
yang keluar dari nurani, 

Mari kita ulangi berita yang membosankan se- 
bagai contoh yang lain. Pemerintah berjuang agar 
SEA Games 2011 dan PON Riau 2012 tetap bisa 
digelar meski harus melanggar peraturan negara 
ini. Sudah jelas, penggunaan dana untuk pembelian 
barang atau penggunaan yang melebihi Rp 50 
juta haruslah lewat mekanisme lelang. 

Namun, karena waktu telah mepet, dibuatlah 
revisi agar tak perlu lelang, Cukup penunjukan 
ing meski dana yang keluar puluhan miliar 
ng olahraga, yang seharusnya dibangun 
s prinsip ketaatan pada aturan, diusung lewat 
ra yang melanggar peraturan. Kita menolak 
mengakui kekalahan dan dengan berbagai cara 
berjuang untuk tetap menggapai kemenangan, 

Jadi, Bapak Presiden serta Menteri Pemuda dan 
Olahraga, untuk apa olahraga sebenarnya bagi kita? 
Kepada 7000 atlet, beribu maaf, nilai yang hendak 
kalian tebarkan belum merasuk ke jiwa bangsa. 


KPU Antisipasi Kecurangan 


(Sambungan dari halaman 1) 


mereka memberikan suara. 


Mengendalikan massa 


informasi berisi imbauan kepada 
masyarakat agar mendukung ter- 
laksananya pilkada damai. Yang 
terdaftar sebagai pei 


negaskan, pihaknya terus ber- 
upaya mengawasi penyelenggara 
pilkada, tim sukses, para pen- 


dukung calon pemimpin, serta 


ilih agar 


Di Kantor Presiden, Menteri 
Koordinator Politik, Hukum, dan 
Keamanan Djoko Suyanto ber- 
harap, warga DKI Jakarta me- 
manfaatkan dengan baik hak 
lih mereka pada hari pemilihan 
gubernur-wakil gubernur. De- 
ngan cara itu, legitimasi pasangan 
yang terpilih pun menjadi kuat. 

”Saya berharap masyarakat 
DKI Jakarta sepenuhnya dan se- 
maksimal mungkin mengguna- 
kan hak suara mereka sehingga 
nanti siapa pun yang terpilih dari 
Pilkada DKI Jakarta mendapat 
itimasi yang kuat dari warga 
,” kata Djoko Suyanto di 
Kantor Presiden, 

Ia juga mengimbau ketua tim 
pendukung Fauzi Bowo (Foke) 
dan Joko Widodo Jokowi) untuk 
mengendalikan mi pendu- 
kung masing-masing. "Pelihara 
ketertiban dan keamanan, Hin- 
dari perselisihan dan tinda- 
kan-tindakan kekerasan sehingga 
kita bisa melaksanakan proses 
demokrasi di Jakarta dengan ba- 
ik,” ujar Djoko. 

Djoko yakin, aparat keamanan 
sudah memiliki rencana penga- 
manan Pilkada DKI Jakarta. Na- 
mun, hal yang paling penting ada- 
lah jangan hanya membebankan 
urusan keamanan kepada aparat. 

”Masyarakat juga harus me- 
miliki ketahanan sendiri untuk 
tidak terprovokasi melakukan 
kerusuhan dan kekerasan. Ma- 
syarakat juga jangan mau diajak 
tidak memilih,” ujar Djoko. 

Seruan serupa dilontarkan Gu- 
bernur DKI Fauzi Bowo saat me- 
mimpin apel peringatan Rapat 
Ikada di Monumen Nasional. 
“Golput bukan pilihan. Gunakan 
hak pilih sebaik-baiknya, apalagi 
ini menyangkut nasib Jakarta li- 
ma tahun ke depan,” katanya. 

Bagian Humas Pemprov DKI 
Jakarta melalui pemerintah kota 
di enam wilayah menyebarkan 


menggunakan hak pilihnya. Im- 
bauan tersebut juga disebarkan 
melalui media sosial, seperti di 
akun Twitter @jakartagoid. 


Antisipasi 


Dalam apel kesiapsiagaan di 
Lapangan Parkir Stadion Mana- 
han Solo, Jawa Tengah, kemarin, 
Kepala Polres Kota Surakarta Ko- 
misaris Besar Asdjima'in memim- 
pin apel siaga gabungan yang ter- 
diri dari TNI/Polri, angs 
mas, satpol PP, dan unsur 
Penyiapan tim gabungan seba- 
nyak 1.800 personel ini 
untuk — mengantisipas m 
kemungkinan mening 
katnya eskalasi terks 
penyelenggaraan Pilka- 
da DKI Jakarta di Kota 
Solo, Jawa Tengah. 
Menurut Asdjima'in, 
jika eskalasi meningkat, pasukan 
isa ditingkatkan hingga 5.000 
personel dengan bantuan dari be- 
berapa elemen. "Langkah ini se- 
suai perintah pimpinan, baik Ka- 
polri maupun Kapolda, untuk 
menjaga perkembangan situasi. 
Namun, status kota tetap Normal, 
bukan Siaga Satu. Ini hanya untuk 
kesiagaan,” kata Asdjima'in. 
Berkenaan dengan persiapan 
pengamanan itu, Wali Kota Solo 
Joko Widodo mengapresiasinya. 
Joko Widodo berharap, Kota Solo 
dapat tetap tenang dan tidak ter- 
jadi hal buruk yang tidak dike- 
hendaki, 


Koordinasi keamanan 


Agar saat pilkada berlangsung 
lancar, Polres Metro Jakarta Se- 
latan dan Panwas Pilkada Jaksel 
terus berkoordinasi. Sepanjang 
Selasa hingga Rabu, lebih dari 80 
spanduk berbau suku, agama, ras, 
dan antargolongan (SARA) serta 
kampanye dicopot dari berbagai 
lokasi di Jaksel. 

Sebelumnya, Andi Maulana 
dari Panwas Pilkada Jaksel me- 


pasangan cagub-cawagub 
melaksanakan proses pilkada 
cara jujur, bersih, adil, transpar- 
an, dan demokratis. 

”Tak hanya TPS, tetapi juga 
pusat keramaian dan obyek vital 
dijaga polisi dan TNI. Polres Kota 
Depok juga membantu penga- 
manan selama pencoblosan ber- 
langsung, khususnya di kawasan 

el,” ujar Kepala Bagian Hu- 
mas Polres Jaksel Komisaris As 
win. 

Sementara di Jakarta Barat, 
kesibukan mendistribusikan ko- 

tak-kotak dan surat sua- 
TO) ra serta pendirian ten- 
da-tenda TPS berlang- 
ke sung hingga malam hari. 
Isnawa Aji dan Ali Mau- 
lana Hakim, Camat dan 
il Camat Tambora, 
sejak sore hingga malam 
kemarin mendatangi sejumlah 
kelurahan di lingkungan Tam- 
bora, seperti Kelurahan Kalia- 
nyar dan Angke. 

Kuswanto, Lurah Kalianyar di 
TPS 16 di lingkungan RT 06 RW 
03 Kalianyar, menjelaskan, pe- 
milik suara di Kalianyar pada 
putaran pertama — berjumlah 
21.642 orang, tetapi pada putaran 
kedua hari ini 21.999 orang. 

Ta mengakui, kepedulian war- 
ga di kelurahannya tergolong 
rendah. "Banyak yang sudah ti- 
dak tinggal di kelurahan ini, 
tetapi masih terus memperpan- 
jang KTP di sini. Mereka datang 
cuma untuk memperpanjang 
KTP dan kurang peduli terhadap 
pilkada,” tuturnya. 

Jumlah pemilih terbanyak di 
Jakarta Barat adalah warga Ke- 
camatan Cengkareng, terutama 
warga Kelurahan Kapuk. 

(EKI/FRO/NEL/ATO/WIN) 


7 Lihat Video Terkait 


"Persiapan TPS Pilkada” 
di vod.kompas.com/ 
tpspilkada 


KOMP. 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budi 
Satlu, Ferry Sani 


Cyprlanus Anto Sapta 


BANYUWANGI: Siwi Yunita Cahyaningr im, DENPASAI 


Shambazy, Mulyai 
Elok Dyah Messwati, Jolce Tauris Sar 
Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antontus Tomy Trinugroho, Amir-Sadikin, Evy 

9, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerudin, 
Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwl Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Pri 
Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi NurbiaJanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tharnas Pujo Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Agnes 
Gokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, Karnei 


In Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


“STAF REDAKSI: Banibang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Pleter P Gero, Sri Fitrisia Martisasi, Ml 
Harianto, Bre Redana, Maria Hartininasih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Ahun Sanda, Yes 

Gunawan Direda, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcena, Subur Tiahloha, Yovita Arika. Ida Setyorini, Nasrullah Nara, A. Maryoto, Jannes Eudes Wawa, N 
adjawane, Brigitta Isworo Laksi 
|, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Tri 
rnawati, Indira Permanasari 5., Gatot Widakda, Budi Suwarn 


'AW Subarkah, Soelast 
LA 


tri, Ratih P 
Susanta, Lusiana Indriasari, Sidik Prarnono, Nan 
Lasti Kurnia, M. Yunadihi Agung, Hamzirwan, Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Hermas Effendi Pr 
Ihmad Arif, Neli Trlana, Brigita Maria Lukita, Harya Damardeno, Ilham Khoiri, M. Zaid Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarne, Fransisca Rernana Ninik, Ambros 
imbado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Agnes Rita Sulistyawati, Agung Setyahadi, Wisnu Aji Dewabrata, Ihwan Susanto, Pxc Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahman, BANDUNG: Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sonya 
tta Pandia, LAMONGAN: Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Ir 
Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ay 


Warsono, Pepih Nugraha, Arbain Rarni 


Suprihadi, Myrna Ratna M., Jahnny T, Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Astonc 


Suhartono 
Tunggal, Susat 


hamad Subhan, Try Harijana, P Tri Agung Kristant 
sayas Oktavianus, Julian Sihombing, Agnes Aristlarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntarti, Ibrahimsyah Rahman, Frans Sartono, Elly Rosita, Atika Walujani, Anton Sanjayo, 
sru Alarn Azlz, Imam Prihadiyoko, Ad! Prinantyo, Daru Kusi 
lorna Simmanunakalit, C Windora A T, Rakaryan Sukarjaputra, Eddy Hasby, 

Susi Ivwaty, Marcellus Hernowa, Luki Aulia, 
i0wo, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, 


KASSAR: Asvwin Rizal Harai 


lunas Santhani Azlz, Johanes Waskita 
R. Adhi 
aro, Sita Dharmasaputra, Dahana Fitrianto, Gesit Arlyanto, Wisr 

Ali lehwan, Clara Wresti, Korana Nicolash LMS, P 
jan Setiyawan, Yulia Sapthia 
etyaningsih, Affan Adenensi Riza Fathon, 


Is Harto, Dermitrius Wi 


ati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri As 
», JAYAPURA: 8, Jasie Susila Hardianta, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, AMBON: 


putra, Rusdi Arral, Ac 
Nugraha, Maruli Tebing 


u Widlantoro, Aryo Wisanggen! Genthong, C 


ti, JEMBER: Syamsul Hadi 


MAKAS 
Antonlus Ponco Anggoro, MEDAN: Aufrida Wisni Warastri, M. Hilmi Fala, BANDA ACEH: Mohamad Burhanutin, PEKANBARU: Syahnan Rangkuti, BATAM: Kris Razianto Mata, PADANG: Ingki Rinaldi, JAMBI: Irma Tambunan, BANDARLAMPUNG: Yulvianus Harjono, BANJARMASIN: Defri Werdiono, PALANGKARAYA: Dwi Bayu Radius, BALIKPAPAN: Lukas Adi 


Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: Tony D. Widi 


tan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 7710/20/30, 530 2201 FAK: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): PO, BOX 4612 
us Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


KANTOR REDAK: 
M8/SK/Menpen/ 


Palmerah Se 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mrnke belum termasuk PPN 106 
MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1611 SENIN 5/D JUMAT OB. 
LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI 1948 Jakarta Kota Na. 14132806 # BRI Jakarta 


la 
SI UPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan 


pernbayaran di muka, Iklan dukacita untuk dimuat besok dapat diterima 
30:1600, SABTU 08.30-12.00, MINC 


U TUTUP 


'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nernar A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kompasigkompas.com 


'# Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 37/1955/11/8/2002 PERCETAKAN: PI Gramedia ISSN 0215 - 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagyo GM IKLAN: Ellv Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umum//display) BW Rp 105.100/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Ro 50.000/ mmk: mini (mnin 3brs, maks 12brs) Rp 45.000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 29.000/ mmk. Nusantara: 1 kolom Rp 58.300/mmk, rnini (min 

mpai pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: Jl. Palrmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 111419 TELEPON (LANGSUNG): 250 161 7-18 PABX: 260 1224 DAN 260 
ta No. 0019:01000168308 # Gira Pos: A 134/4 # BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No, 012-203521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 0123004679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http//www.kompas.cam 


PENERBIT: PT Kampas Media Nusantara 


369 9080 SENIN S/D JUMAT 08.30: 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
2074 ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


maks 12 bra) Rp 55.000/baris, 


100, SABTU 08.30-12.00, MINGGU 13.00-16.09, JL, GAJAH 
PESAWAT 1230 S/D 1239 FAX: 269 1622 


HARGA 


Mohammad Nur 


SOSOK 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


Lagu dan Cara 
Belajar Siswa PAUD 


Peralatan mengajar bagi anak usia dini tidak harus mewah 
dan mahal. Hanya menggunakan panca indera kita sebagai 
alat peraga justru akan lebih efektif dan efisien dalam 
pendidikan anak usia dini. Dari mata, telinga, jari kaki, 
hingga tangan, misalnya, anak bisa belajar membaca, 
menulis, dan menghitung atau calistung. Apalagi jika 
penyampaiannya diwujudkan lewat lagu. Anak biasanya 
menjadi bersemangat dan mudah mengingat. 


OLEH KHAERUL ANWAR 


nya saya sering mema- 
ai baju yang ada gambar 
a berwarna-warni. 
ikan alat peraga 
untuk mengajar” ujar Mohammad 
Nur, Kepala Sekolah Taman Kanak- 
kanak Mentari di Kelurahan Lampe, 
Kota Bima, Pulau Sumbawa, Nusa 
Tenggara Barat, 

Cara belajar sambil bermain itu 
dilakukan karena dia p: a bahwa 
dalam proses belajar adi wiraga 
(energi), wirama (gerakan), dan wira 
sa (nilai seni). Misalnya, dengan me- 
nyanyi, 

Hal 


adkan Nur, panggil- 


" 
PN 


annya, untuk membuang rasa bosan 
pada anak, Selain itu, dia juga berha- 
ak menjadi lebih gampang 
mata pelajaran 


yang diberikan. 


pendidikan anak usia dini (PAL 
kat dengan pendidi 
budi pekerti, memupuk 
as, dan disiplin. Hal-hal yang 

itanamkan kepada 


mestinya mulai 


timbangan itulah, Nur 
n media pembelajaran 
uh dari lingkungan alam 
rumah, dan kehi- 


Di lingkungan se 


lah, misalnya, 


gl 


KOMPAS/RIIAERUL ANWAR 


para siswa juga dibiasakan mengem- 
n alat peraga yang sudah digu- 
n ke tempat 
itu diterapkan pula di lingkungan ru- 
mah mereka, seperti "Peralatan ru- 
mah tangga yang semula berserakan 
di ruang tamu harus disimpan lagi di 
dapur,” 

S: 


memasuki ruang kelas, siswa 


ajib berjabat tangan dengan 
para tutor, Setiap Senin, para 


buku, pensil, atau alat 
tulis lain. 


Memantau teman 


Untuk menanamkan sc 


Kemudian, sembari menc: 
mengapa siswa yang be 
kutan tidak bersekolah, mereka 
demonstrasi” dengan menggelar per- 
mainan di halaman rumah siswa yang 
absen. Mi membentuk lingk: 


lalu berjalan memutar sambil bernya- 
nyi "naik kereta api, tut... tut... tut. 
Dengan lagu itu, mereka mengajak 
rekan yang absen untuk ikut serta 
dalam permainan. 
Mungkin karena 
hnya 'diserbu' anak-anak, bias 
nya justru orangtua yang kemud 
mengantar anaknya kembali ke seko- 
lah,” kata Nur, 

Alasan siswa mangkir bersekolah 
umumnya karena mere harus 
membantu orangtua bekerja di sawah 
atau ladang, Sebagian siswa lagi ter- 
paksa absen karena harus menunggui 
rumah, sementara orangtua mereka 
membantu tetangga yang mempunyai 
haji 8 

Di sini waktu belajar pun tak melulu 
di dalam kelas, tetapi Nur juga meng- 
ajak para siswa ke luar kelas, Dia sering 
kali mengajak para siswa berkeliling 
kampung, Mereka menyusuri sungai, 
sawah, kebun, dan sumber 

Dari kegiatan itu para siswa dididik 
kepekaannya terhadap alam yang me- 
miliki hubungan erat dengan kehi- 
dupan. Dalam perjalanan berkeliling 
kampung itu, p: wa biasanya me- 
nemukan kawanan sapi, kerbau, dan 
kambing yang tengah merumput. Me- 
reka lalu diminta menghitung jumlah 
setiap jenis hewan tersebut. 

Terkadang para siswa juga diajak- 
nya mampir ke masjid. Kemudian 
mereka diminta mengamati kubah, 
bentuk dan bahan atap, luas, tinggi 
dinding, serta barang-barang yang ada 
dalam ruangan tempat ibadah itu. 

Hajatan dan pernikahan warga pun 
tidak luput dari perhatian Nur, Atas 
n dari pemilik hajatan, para $ 
ni mereka bul 
, melainkan 
mengumpulkan bekas wa- 
dah minuman air mineral. 
etelah dihitung jumlah- 
h itu dipisahkan 
Isnya, botol atau 
gelas. Kemudian wadah be- 
kas itu dijual kepada pemu- 
lung dan has diguna- 
kan untuk kegiatan opet 
sional sekolah. 

"Sebenarnya bukan uang 
tujuan utamanya, tetapi mendidik 
anak-anak untuk terbiasa menjaga ke- 
bersihan lingkungan,” katanya. 


run 


Guru honorer 

Strategi mendidik dan mengajar ala 
Nur tersebut dia dapatkan dari aktivi- 
tasnya sebagai guru honorer sekolah 
dasar sejak 1 Januari 1987. Waktu itu, 
untuk mencapai tempatnya mengajar, 
Nur harus berjalan kaki dari rumah- 


nya. 

Pria yang diangkat menjadi pega- 
wai negeri sipil (PNS) tahun 2009 ini 
harus menempuh perjalanan naik-tu- 
run bukit dan di bawah sengatan 
matahari. Terkadang dia menginap di 
rumah wali murid untuk menghemat 
waktu perjalanan. 

Di dusun yang dilaluinya dalam 
perjalanan pergi-pulang mengajar, 
Nur melihat banyak anak balita (ba- 
wah lima tahun) yang bermain-main 
npir seharian. Kondisi itu masih 
ditambah terbatasnya akses informasi 
dan komunil a serta letak 
antardusun yang berjauhan, 3-4 ki- 
lometer. 

Realii 
kepada Dinas 


ial itu dia sampaikan 
Pendidikan, Pemuda, 
yang kemudian 
meresponsnya lewat pembentukan ke- 
lompok belajar. Ada 38 kelurahan yang 
mempunyai kelompok belajar, ma- 
sing-masing beranggotakan 20 siswa. 
Sementara para guru atau tutor 
berasal dari mereka yang telah lulus 
SMA dan perguruan tinggi. Mereka 
mendapat honor Rp 300.000 per bu- 
lain itu, dialokasikan pula ban- 
tuan operasional pendidikan (BOP) 
Rp 20.000-Rp 25.000 per sis- 
ahun. Penyediaan BOP itu bi 
menjawab keengganan wali murid 
untuk mengizinkan anaknya berga- 
bung pada PAUD. 

"Sebab, jika harus dipungut biaya 


MOHAMMAD NUR 


Lahir: Bima, Nusa Tenggara Barat, 

30 Juli 1966 

Istri: Agustinah 

Anak: Sakban Ramadhan 

Pekerjaan: Guru 

Pendidikan: 

- SDN Ko'do, Kota Bima, lulus 1980 

- SMPN 3 Bima, 1983 

- Sekolah Pendidikan Guru Negeri 
Bima, 1986 

- Sarjana pendidikan, 2009 

p Penghargaan: 

- Juara | Lomba Pengelola PAUD 
Tingkat Nasional tahun 2006 di 
Yogyakarta 

- Juara | Lomba Tutor PAUD Ting- 
kat Nasional tahun 2006 di Ma- 
lang 

- Juara | Lomba Tutor PAUD tahun 
2007 di Yogyakarta 


lagi, sebagian orangtua keberatan ka- 
rena kemampuan ekonomi mereka 
terbatas,” ujar warga Kelurahan Ko'do, 
Rasani Timur, Kota Bima, ini. 

Nur merasa senang melihat pesat- 
nya perkembangan PAUD yang d 
tai berubahnya pola pikir m: 
Anak-anak pun menikmati waktu 
yang mereka habiskan bersama 
di PAUD, 

"Dulu kami ah mencari siswa, 
sekarang justru orangtua yang men- 
cari PAUD,” katanya sambil berden- 
dang. 


| www.bankmandiri.co.id 


klik www.mandiri4nation.com 


Minggu, 7 Oktober 2012 


Ta, ne Tati 8 Belah 
ayo ikuti mandiri run for our nation 
dan mari membantu sesama 


Pendaftaran dan info selengkapnya 


mandiri | 


g mandiri at | 


IMPORTED FROM DETROIT”" 


SEE IT FIRST AT 2 
INDONESIA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2012 
20-30 SEPTEMBER 2012, HALL B JIEXPO KEMAYORAN 


24 Hours 


Roodride  ssistance 


Authorized Dealers : 
WARUNG BUNCIT (35) (021) 7883 2222. KELAPA GADING (021) 458 53111. SUNTER (3S) (021) 651 8000. PONDOK INDAH (021) 722 3111. SERPONG (021) 546 1441. BOGOR (3S) (025 
639. MEDAN (3S) (061) 664 0288. BANJARMASIN (3S) (0511) 327 0000. MAKASSAR (3S) (0411) 811 7300. BALI (3S) (0361) 237 00: 


O chrysler.co.id 


3. PALEMBANG (3S) (07 o0 200. 


GARANSINDO PEKANBARU (3S) (0761) 312 36. SURABAYA (35) ( 


IM chosier Indonesia — (MB Chrysler Indonesia 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONOMI 


KOMPAS KAMIS, 20 SEPTEMBER 


Nusantara: Pulau Berhala 
Terisolasi Lagi mz 


Santia Trikusuma: 
Tak Menunda Lagi uxzz 


PAMERAN IIMS 2012 


Ajang Pembelajaran 


elama 11 hari, pameran otomotif Indonesia International 
Motor Show Ke-20 digelar di Jakarta International Expo, 
Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, 20-30 September 

2012. Hampir semua prinsipal atau agen pemegang merek 

otomotif memandang pameran ini tidak diutamakan untuk 

mengejar target penjualan. 

Pameran ini perlu sebagai ajang pembelajaran tersendiri bagi 
industri otomotif. Mengapa? Ada kelebihan dari sisi eksterior, 
ada pula kelebihan dari sisi interior. Ada "perang” dari sisi 
teknologi permesinan dalam meningkatkan performa kendara- 
an, tetapi ada pula yang sekadar bertanding dalam kelengkapan 
aksesori dan audio-visual. Bukan cuma pembelajaran teknologi 
mobil, melainkan juga sepeda motor. 

Pembelajaran menjadi sangat signifikan walaupun waktu 
penyelenggaraannya terbilang pendek. Terlebih, belakangan ini 
semakin santer adanya keinginan pencapaian bangsa Indonesia 
dalam mengatasi ketertinggalan di bidang otomotif. 

Lihat saja mobil yang diciptakan sekolah menengah kejuru- 
an. Waktu bergulir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan 
Iskan malah mengusung mobil listrik karya anak bangsa. Kini, 

di depan mata, IIMS 2012 bisa men- 
jadi ajang pembelajaran. Sudah 
ekonomiskah menciptakan 
mobil listrik atau tekno- 
logi terkini lain? 

Sebagai contoh, mo- 
bil Honda Brio—ta- 
hun 2011 dipajang 
sebagai mobil kon- 
sep— kini mampu 
diproduksi massal. 

Tentu, ada perhi- 
tungan ekonomis be- 

saran investasi hingga 

kemampuan prinsipal 
menyediakan 
purnajual. Da 


Ajang pembelajaran bisa pula dilihat dari tema yang diusung 
dari tahun ke tahun. Pada ITMS 2011, tema besar adalah 
”Sustainable Green Technology”. Setidaknya, dalam empat ta- 
hun penyelenggaraan IIMS, industri otomotif dihadapkan pada 
tuntutan menciptakan produk yang ramah lingkungan, Tidak 
sedikit agen pemegang merek yang mengedepankan iritnya 
bahan bakar, 

Kini, IIMS 2012 mengusung tema "Eco-Mobility”. Ketua 
Penyelenggara TIMS 2012 Johnny Darmawan mengatakan, 
"Tema ini mewakili gaya hidup masyarakat perkotaan baru, 
mendukung cara cerdas bertransportasi, mengurangi keter- 
gantungan pada bahan bakar fosil, serta semangat mempri- 
oritaskan cara hidup yang mengutamakan kegiatan ramah ling- 
kungan serta konversi energi,” 

Pembelajaran secara konkret dapat ditemukan dalam 
teknologi permesinan yang diusung prinsipal otomotif, 
dari teknologi konvensional, sentuhan mesin yang bikin 
irit bahan bakar, hingga teknologi hibrida, 
menjadi ajang men: strik s 
belum banyak diciptakan dalam bentuk produksi ma 
sekadar mampu merakit satu-dua unit. 


(STEFANUS OSA) 


at 


Sejak awal KPR Anda akan mendapatkan perhitungan outing rate 
terendah berdasarkan BI Rute. bas penah! ntah pelunasan 
'kapangean dan banyak keuntungan lainnya. 


Footing Rote» BI Ante » 30m: 
Promo Ini berlaku hingga 1 Desember 2011 


o 


Intan or pat ep an 


Novi 515 ke d2 11 
Ketik: KPR PRONama 


#myatmora 


Produksi Tahu Berkurang 


2 
KOMPAS/REGINA RURMORINI 


Suasana di sebuah unit usaha produksi tahu di Desa Mejing, 
Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu 
9/9). Pada musim kemarau ini, sejumlah perajin tahu terpaksa 
mengurangi produksi tahu karena minimnya air yang tersedia. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Jakarta IHSG 

4400 424471 
4200 mma 
4.000 

3.800 


B oU Yy » 


Melindur 


hm 


masa depan 


lebi 


dah dan 


BNI mem ih 


Energi Terbarukan 


Hongkong HANG SENG 


22.000 20.841,91 
NN 
18.000 

16.000 


B XM yr 2 


1». 


199 


Minyak 


dollar AS per barrel 


23 95,01 
80,0 
700 

B 1 y 18 19/9 


» Premi ringan « Bebas biaya administrasi tahun pertama 


“ Hasil investasi bebas pajak 


« Hadiah langsung gadget untuk pembelian 


BLife Plan Multi Pro hingga 31 Desember 2012 


KOMP: 


Emas Kurs Rupiah 
dollar AS per tray ounce per dolar AS 
1.800 9.200 
1600 1.775,20 9.100 
2500 mmm enam, 
1400 Ta 
1200 9.800 
3 Mu y 1 19/9 B 1 y 18 199 
Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 
Blite plan multi pro 
Blife cash pro 


Ag 


BNI 


Petugas 
Chevron 
Geothermal 
Salak Ltd, 
Selasa (18/90), 
yang berada di 
antara 
Kabupaten 
Bogor dan 
Sukabumi, 
Jawa Barat, 
mengecek 
tekanan yang 
keluar dari 
sumur panas 
bumi. 
Pemerintah 
menargetkan 
porsi energi 
baru 
terbarukan 
dalam bauran 
energi 
nasional 
mencapai 17 
persen, 


AAS/ICUWAN SUSANTO 


aji 


Kenaikan Rasio Pajak Tahun Depan 0,8 Persen 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan 
akan membebaskan pajak atas penghasilan maksi- 
mal Rp 2 juta-Rp 2,5 juta per bulan. Kebijakan ini 
ditujukan agar perekonomian masyarakat tetap 
tumbuh di tengah krisis ekonomi global. Meski 
demikian, target pajak tahun depan tetap naik. 


Menteri Keuangan Agus DW 
Martowardojo seusai rapat kerja 
dengan Komisi XT Dewan Per- 
wakilan Rakyat, di Jakarta, Rabu 
(19/9), menyatakan, pemerintah 
sedang mempersiapkan menaik- 
kan penghasilan tidak kena pajak 
(PTKP). Tujuannya adalah me- 
ningkatkan kemampuan finan- 
sial rakyat. 

Kalau PTKP ditingkatkan, 
otomatis penerimaan pajak tu- 
run, tetapi bagi rakyat Indonesia 
akan meningkatkan kemampuan 
keuangannya sehingga bisa me- 
lakukan hal-hal produktif atau 
hal-hal yang bisa membangun 
perekonomian Indonesia,” kata 


Agus tanpa menyebut kapan PT- 
KP baru mulai diberlakukan. 

Saat ini, nilai PTKP adalah Rp 
154 juta per tahun atau 1,28 juta 
per bulan, Menurut Agus, pe- 
merintah sedianya akan menaik- 
kan jadi Rp 24juta-Rp 30 juta per 
tahun atau Rp 2 juta-Rp 2,5 juta 
per bulan, PTKP senilai Rp 2 juta 
per bulan berlaku untuk buruh 
belum menikah. Sementara un- 
tuk buruh yang sudah menikah 
atau punya anak, nilai PTKP-nya 
lebih besar, yakni maksimal Rp 
30 juta per tahun atau 2,5 juta 
per bulan. 

Sementara dampak krisis eko- 
nomi dunia, Agus melanjutkan, 


mulai tampak pada harga-harga 
komoditas dan volume ekspor. 
Pajak Penghasilan (PPh), misal- 
nya, mulai turun. 

Kebijakan meningkatkan PT- 
aimana disebutkan da- 
an pers Kementerian Ke- 
uangan per 10 Agustus, juga akan 
menyurutkan penerimaan nega- 
ra dari PPh senilai Rp 12 triliun, 

Meski demikian, mengacu pa- 
da pokok-pokok kebijakan fiskal 
RAPBN 2013, total penerimaan 
pajak diperkirakan akan tumbuh 
16 persen, dari Rp 1016 triliun 
pada tahun 2012 menjadi Rp 
1179 trliun pada tahun 2013. Per- 
hitungan ini mengasumsikan ra- 
sio pajak tahun depan sebesar 
12,7 persen atau tumbuh 0,8 per- 
sen dibandingkan dengan tahun 
ini, 

Sementara itu, rapat kerja an- 
tara Komisi XI DPR dan Menteri 
Keuangan, Kamis, memutuskan 
rasio pajak tahun 2018 12,75-13,5 
persen. Hal ini akan dibahas di 
Badan Anggaran DPR. 


Rp 2,5 Juta Bebas Pajak 


PENERIMAAN PERPAJAKAN 2012-2013 


2012 

Pajak 
Palak Dalam Negeri 968,3 
a Pajak Penghasilan 513,7 
- PPh Migas 67,9 
- PPh Nonmigas 445,7 
b. Pajak Pertambahan Nilai 3361 
& Pajak Bumi dan Bangunan 291 
d. Cukai 83,3 
& Pajak lainnya 56 
Pajak Perdagangan Internasional 479 
3. Bea masuk 24,7 
b. Bea keluar 23,2 
TOTAL 10162 
"Tax Ratio" 119 


Sumber: Litbang "Kompas'/INO, 
Postur RAPBN 2013, Kementeria 


ikan dari Pokok: 
angan 


”Kalau mau dipaksakan men- 
jadi 13,56 persen, hal itu akan 
memerlukan tambahan pajak Rp 
120 triliun. Ini, kalau dikenakan 
ke pengusaha atau perorangan, 
akan memberatkan,” kata Agus 
yang lebih optimistis dengan ra- 
sio pajak 12,75 persen. 

Harry Azhar Azis menyatakan, 
forum menyepakati, jika realisasi 


APBNP RAPBN 


2013 
(Triliun rupiah) 


pokok Kebijakan Fiskal dan 
GUNAWAN 


rasio pajak tahun 2013 di 
12,75 persen, hasil kelebihannya 
diprioritaskan ke daerah meng- 
gunakan skema dana alokasi 
khusus. Dana optimalisasi itu ju- 
ga bisa dialokasikan untuk be- 
lanja modal pada kementerian 
atau lembaga di pusat yang pe- 
nyerapan anggarannya di atas 95 
persen. (LAS) 


ANGGARAN 


Tambahan Kuota BBM Harus Dijaga 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
teri Keuangan Agus DW Marto- 
wardojo mengimbau semua pe- 
mangku kepentingan di peme- 
rintah untuk menjaga agar tam- 
bahan kuota subsidi bahan bakar 
minyak tahun 2012 sebanyak 
4-04 juta kiloliter tak serta-merta 
dihabiskan. Ia mengharapkan pe- 
nyerapannya maksimal 3,5 juta 
kiloliter. 

”Kuota BBM (bahan bakar mi- 
nyak) disetujui 4 juta kiloliter, 
Tentu arahan saya kepada sektor 
kalau bisa 3,5 juta kiloliter. Kalau 
kita punya anggaran 4 juta kilo- 
liter, itu tidak berarti harus di- 
habiskan. Kita ingin supaya sek- 
tor menjaga tidak sampai 4 juta 
kiloliter” kata Agus seusai rapat 
kerja dengan Komisi XI Dewan 
Perwakilan Rakyat, di Jakarta, 
Rabu 9/9). 

Kuota BBM bersubsidi tahun 
2012 awalnya dialokasikan se- 
banyak 40 juta kiloliter, Tam- 
bahan kuota sebanyak 4.04 juta 
kiloliter akan menimbulkan tam- 
bahan anggaran senilai Rp 15 
triliun-Rp 16 triliun. 

Dengan demikian, menurut 
Agus, jika kuota tambahan ter- 
serap semua, total subsidi energi 
yang awalnya Rp 2024 triliun 
akan menggelembung menjadi 
Rp 219 triliun. Sementara jika 


serapannya bisa dijaga sampai 3,5 
juta kiloliter, total subsidi energi 
menjadi Rp 216 triliun. 

Proses pembayaran kuota 
tambahan tersebut, Agus melan- 
jutkan, harus terlebih dahulu me- 
lalui audit Badan Pemeriksa Ke- 
uangan. Kemudian, pemerintah 
harus yakin ada anggarannya. 
Oleh sebab itu, kemungkinan 
anggarannya baru akan dimasuk- 
kan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) 2013 
atau APBN Perubahan 2013. 

”Sebetulnya koordinasi peme- 
rintah berjalan. Namun, setiap 
sektor memang harus menjaga. 
Kami menjaga dari sektor ke- 
uangan, Kalau bisa, kita jangan 
sampai overbudget yang terlalu 
tingi,” kata Agus. 

Elpiji sisa 

Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Jero Wacik menga- 
takan, kuota tahun ini yang se- 
banyak 44 juta kiloliter bakal 
ditambah menjadi 464 juta ki- 
loliter pada tahun 2013. Kuota 
elpiji, Jero mengungkapkan, di- 
perkirakan masih sisa hingga 
akhir tahun meskipun pihaknya 
tetap berencana menambah jum- 
lahnya pada tahun mendatang. 

Sementara itu, dalam kondisi 
normal, kuota penyaluran BBM 


untuk wilayah Jawa Timur, Bali 
dan Nusa Tenggara hingga Agus- 
tus mencapai 67 persen. Jadi, sisa 
kuota hingga Desember idealnya 
sekitar 33 persen dan, jika ke- 
kurangan, perlu penambahan 
atau pembatasan penggunaan 
BBM. 

Asisten Hubungan Pelanggan 
PT Pertamina Unit Pemasaran 
Jatim-Bali-Nusa Tenggara Rus- 
tam Aji, di Surabaya, mengata- 
kan, kuota Premium tahun 2012 
sebesar 3402.831 kiloliter dan 
penyaluran hingga Agustus men- 
capai 2.554.719 kiloliter, Semen- 
tara jatah solar sebanyak 
1.816.835 kiloliter dan sudah di- 
salurkan hingga Agustus seba- 
nyak 1.329.097 kiloliter. 

Untuk wilayah Bali, kuota Pre- 
mium 671.355 kiloliter dan sudah 
disalurkan hingga Agustus seba- 
nyak 510040 kiloliter, Solar se- 
banyak 214-742 kiloliter dan yang 
telah didistribusikan hingga 
Agustus sebanyak 148.672 kilo- 
liter. 

Dari Batam, Kepulauan Riau, 
dilaporkan, sebanyak 19 dari 30 
SPBU di Batam mengumumkan 
kehabisan solar. Akibatnya, an- 
trean panjang terbentuk di SPBU 
yang masih menyediakan solar 
pada awal pekan lalu. 

(LAS/ELD/ETA/RAZ/ABK) 


ENERGI 


Indonesia Tunda Ikut 
Pipa Gas Trans-ASEAN 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah Indonesia memutus- 
kan menunda ikut dalam ko- 
nektivitas jaringan pipa gas 
trans-ASEAN. Hal itu dilakukan 
sampai pembangunan  infra- 
struktur pipa gas yang meng- 
hubungkan seluruh wilayah di 
Indonesia selesai dikerjakan. 

Direktur Jenderal Minyak dan 
Gas Bumi Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Evita H Legowo, Rabu 
49/9), di Jakarta, menyatakan, 
saat ini pemerintah mendahu- 
lukan pembangunan infrastruk- 
tur gas di dalam negeri, terutama 
trans-Jawa dan trans-Sumatera. 

"Kami mendahulukan dalam 
negeri,” katanya. Pasalnya, ke- 
butuhan gas alam di pasar do- 
mestik terus meningkat, semen- 
tara pusat produksi gas alam jauh 
dari konsumen. Untuk memper- 
mudah akses konsumen terha- 
dap gas alam, infrastruktur gas 
perlu dibangun di seluruh wi- 
layah di Tanah Air. 

Wakil Menteri ESDM Rudi 
Rubiandini menambahkan, da- 
lam memenuhi kebutuhan do- 
mestik, pemerintah merencana- 
kan membangun fasilitas penam- 


punggas alam cair di Arun, Lhok- 
seumawe, Sumatera Selatan, dan 
Jawa Tengah. "Mungkin ke de- 
pan fasilitas penampung gas alam 
dibangun di Belawan, Medan, Ja- 
wa Timur, dan Bali,” katanya 
menegaskan. 

Pemerintah juga segera me- 
rampungkan pemasangan pipa 
gas alam Arun-Belawan, Sema- 
rang-Cirebon, — dan Sema- 
rang-Gresik sehingga terbentuk 
tulang punggung Sumatera-Jawa 
secara terkoneksi. Setelah jaring- 
an pipa terbangun, jaringan dis- 
tribusi segera dibangun. 

Dengan demikian, hasil pro- 
duksi gas dari Blok Natuna, Ka- 
limantan, Papua, Masela, dan Su- 
lawesi akan terkoneksi ke in- 
dustri-industri di Jawa dan Su- 
matera. Hal ini diharapkan dapat 
mengatasi kekurangan pasokan 
gas alam. 

Dalam pertemuan  mente- 
ri-menteri energi ASEAN, pekan 
lalu, salah satu isu yang dibahas 
adalah tidak adanya kemajuan 
dalam implementasi proyek pipa 
gas trans-ASEAN, yang merupa- 
kan interkoneksi bilateral di 
antara negara-negara anggota 
ASEAN. (EVY) 


Harga Gula Makin Turun 


EKONO 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


Harga lelang gula yang berlaku di pabrik gula di Jawa Timur 
terus mengalami penurunan sekitar 13 persen dibandingkan 
dengan Agustus lalu, Padahal, musim giling masih berlangsung 
hingga November sehingga petani khawatir harga semakin 
murah, apalagi gula mentah impor sudah mulai masuk. Se- 
kretaris Jenderal Ikatan Ahli Gula Indonesia Aris Toharisman 
di Surabaya, Rabu (19/9), mengatakan, penurunan harga gula 
kemungkinan karena produksi gula tahun ini mulai banyak dan 
harga gula di pasaran dunia juga cenderung turun. Hasil lelang 
di lingkungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI pada 
Rabu, kata General Manager Pemasaran PTPN XI Adig Su- 
wandi, adalah terhadap 9017 ton berkisar Rp 9.606 hingga Rp 
0125 per kilogram. Harga cenderung turun karena pasar jenuh, 
hal ini tecermin dari masih banyaknya gula yang sudah dibeli 
pedagang, tetapi masih dititipkan di gudang pabrik gula. 


(ETA/WHO) 


BI Tetap Beroperasi Seperti Biasa Hari Ini 


Kendati hari Kamis (20/9) ini berlangsung pemilihan gubernur 
dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua, Bank Indone- 


sia tetap beroper 


seperti biasa. Siaran pers BI yang dikutip 


Kompas, Selasa (18/9), menyebutkan, langkah itu untuk men- 
dukung kegiatan perekonomian. Selain itu, BI di Jakarta me- 
rupakan sentral bagi operasi BI-Real Time Gross Settlement 


(RTGS) dan 
sarana utama penyelesaian tran 


stem Kliring Nasional BI (SKN-BI), sebagai 


antarbank secara nasional, 


"Bank Indonesia tetap memberikan kesempatan kepada pega- 
wai untuk menggunakan hak pilih,” tulis siaran pers itu. G/IDR) 


Provinsi Saskatchewan Tingkatkan Ekspor ke RI 


Provin: 
sejumlah komoditas 
beberapa 


askatchewan di Kanada berniat meningkatkan ekspor 
sumber daya alamnya ke Indonesia dalam 
'ahun mendatang Selain itu, pemerintah provinsi 


tersebut juga menjajaki kemungkinan kerja sama di bidang 
teknologi batubara ramah lingkungan. Demikian diungkapkan 
Menteri Besar Saskatchewan Brad Wall dalam pertemuan de- 
ngan perwakilan kamar dagang Kanada dan Indonesia di Ja- 
karta, Se i 


8/9). Wall mengunjungi Indonesi 


a lebih dulu mengunjur 
ngapura, Menurut Wall, yang menjadi Menteri Besar 


sebagai bagian 
Asia. Sebelum 
i China, Hongkong, 


Saskatchewan pertama yang berkunjung ke Indonesia, provinsi 


yang ia pimpin menyumbangkan lebih dari 50 per 

Beberapa komoditas ekspor Sas 
ara lain, potas, gandum, bubur 
acangan, (DHE) 


ekspor Kanada ke Indon: 
katchewan ke Indonesia, ar 
kertas, dan kacang:-l 


KEHUTANAN 


Tenggat Sertifikat 
Minta Diundur 


JAKARTA, KOMPAS — Peng- 
usaha industri pengolahan kayu 
meminta pemerintah mengun- 
durkan tenggat pelaksanaan wa- 
jib Sertifikat Verifikasi Legalitas 
Kayu agar tak membebani dunia 
usaha, Pengusaha tetap mendu- 
kung program s legalitas 
kayu tersebut sepanjang peme- 
intah turut mendukung pem- 
biayaan dengan berbagai skema. 

Wakil Ketua Umum Asosiasi 
Pengusaha Hutan Indonesia (AP- 
III) Rahardjo Benyamin menga- 
takan ini di Jakarta, Rabu (19/9). 
APHI mengadakan penataran 
“Implementasi Pengelolaan Hu- 
tan Produksi Lestari (PHPL)-Ve- 


i perusahaan kehutanan. 

"Yang sangat dirasakan berat 
oleh anggota APHI itu, kita di- 
wajibkan Rencana Kerja Umum 


nyeluruh Berkala dengan bi 
cukup besar sampai Rp 1 mi 


per unit manajemen. Sekarang 
September sampai Desember 
2012 harus buat Rencana Kerji 
Umum berbasis Inventarisas 
Hutan Menyeluruh Berkala yang 
kalau ada sanksi, semakin banyak 
anggota kami berguguran,” kata 
Rahardjo, 

Dari sedikitnya 250 perusa- 
haan anggota API, baru 41 unit 
manajemen pemegang Izin Usa- 
ha Pemanfaatan Hasil Hutan Ka- 
yu TUPHHK) Hutan Alam dan 
22 IUPHHK Hutan Tanaman 
yang memperoleh sertifikat PH- 
PL skema wajib. Kondisi ini cu- 
kup mengkhawatirkan karena 
Kementerian Kehutanan telah 
menetapkan industri kehutanan 
primer harus menerapkan Serti- 


fikat Verifikasi Legalitas Kayu 
(SVLK) selambatnya Desember 
2012. 

Rahardjo meminta Kemhut ti- 
dak menjatuhkan sanksi bagi in- 
dustri primer yang belum me- 
nerapkan SVLK. Menurut Ra- 
hadjo, sulit bagi delapan lembaga 
penilai independen SVLK men- 
jalankan sertifikasi terhadap ra- 
tusan anggota APITI dalam waktu 
tiga bulan. 

"Masalahnya terkadang bukan 
di anggota APHT. Kendala itu 
adalah masalah biaya dan jumlah 
lembaga penilai independen yang 
terbatas,” kata Rahardjo, 

Industri primer 
'alahan menghadapi kenaikan 
ional akibat masalah 
bahan baku d: 
sial sehingga kesulitan meme- 
muhi kewajiban mereka. Kemhut 
telah mencabut izin 12 dari 70 
perusahaan yang tidak meme- 
nuhi standar kinerja. 


Terancam 

Saat ini ada 35 perusahaan lagi 
yang terancam kehilangan izi 
juga karena masalah kinerja. R: 
hardjo meminta pemerintah 
mempertimbangkan kondisi ini 
untuk mengundurkan SVLK. 

Namun, pemerintah justru 
memberi sinyal tetap berjalan 
sesuai tenggat yang ditetapkan. 
Direktur Jenderal Bina Usaha 
Kehutanan Kemhut Bambang 
Hendroyono. 

Direktur Bina Usaha Hutan 
Alam Kemhut Muhammad Awr- 
ya Ibrahim mengatakan, Kemhut 
akan membantu proses SVLK 
bagi 20 unit manajemen dengan 
anggaran Rp 600 juta per unit 
manajemen. (HAM) 


Seorang karyawan kantor di sekitar kawasan SCBD, Jakarta Pusat, memperhatikan sepeda yang 
Hingga saat ini, masih banyak warga, termasuk karyawan kantor, yang hobi bersepeda untuk mengis 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


al di Toko Euro Cycle, Rabu (19/9), 
akhir pekan mereka, 


Kuota Karet Efektif 


Stabilitas Pasar Penting supaya Petani Turut Menikmati Keuntungan 


YOGYAKARTA, KOMPAS — Pengendalian pasokan 
ekspor karet oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand 
terbukti efektif mendongkrak harga untuk menolong 
petani karet. Harga karet yang semula berada di titik 
terendah 2,5 dollar AS per kilogram mulai 
merangkak naik ke level 3 dollar AS per kilogram. 


"Sebagai negara produsen ka- 
ret, kita seharusnya menjadi pe- 
nentu harga. Jangan mau harga- 
nya ditentukan oleh pembeli. Ki- 
ta yang seharusnya mengenda- 
likan. Caranya lewat pengaturan 
pasokan ekspor,” kata Wakil 


Menteri Perdagangan Bayu Kris- 
r 


murthi, dalam Konferensi Na- 
ional Karet, di Yogyakarta, Rabu 


099). 
Bayu mengatakan, Indonesia 
bersama Malaysia dan Thailand 


sepakat mengurangi kuota eks- 
por hingga 300000 ton sampai 
dengan akhir Desember 2012, 
”Kuota tersebut dibagi ke tiga 
ra. Pengaturan seperti itu 
$ terus dipertahankan. Aso- 
harus mengambil banyak 
peranan. Kalau pengaturan pa- 
sokan tidak dilakukan serempak 
di negara produsen, akan sia-sia,” 
ujar Bayu. 


Pengaturan pasokan, lanjut- 
nya, tidak akan mengganggu pro- 
duksi karena aktivitas produksi 
di tingkat petani tetap jalan. 
”Yang harus menahan adalah 
eksportir dan pengusaha besar, 
Ke depan karet bisa menjadi ko- 
moditas yang masuk ke dalam 
sistem resi gudang. Jadi, 
gaturun, simpan dulu karetnya di 
resi gudang. Kalau harga naik, 
baru dilepa 
Bayu menambahkan, nilai eko- 
nomi karet selama ini hanya dili- 
hat dari aspek getahnya. Padahal, 
masih ada potensi lain, yakni 
aspek kayu dan kontribusinya 
terhadap pengurangan karbon. 
"Harus dihitung berapa ting- 
kat absorpsi karet terhadap kar- 
bon. Nilai lingkungan itu haru 
dikapitalisasi sehingga karet bisa 
masuk kategori produk ramah 
lingkungan, yang bisa mendapat- 


kan keringanan bea masuk,” ujar- 
nya lebih lanjut. 

Menurut Direktur Pusat Pe- 
nelitian Karet Chairil Anwar, se- 
kitar 10 persen hingga 15 persen 
tanaman karet saat ini harus di- 
an, Namun, praktikny 
an karet baru 
sen. "Masih banyak petani eny 
gan meremajakan karena khaw: 
tir kehilangan pendapatan sela- 
ma beberapa tahun. Padahal. 
yu karet yang ditebang memiliki 
potensi ekonomi Rp 50 juta-Rp 
60 juta per hektar,” kata Chairil. 

Selama ini sebanyak 84 persen 
produksi karet Indonesia masih 
diekspor dalam bentuk karet 
mentah, Konsumsi karet domes: 
tik baru 16 persen karena dipe 
lukan percepatan hil i 
dustri di dalam negeri, Dari total 
produksi karet dunia, sebanyak 
80 persen digunakan untuk 
membuat ban dan 5 persen un- 
tuk produk kesehatan. 


Produktivitas rendah 


Pengusaha Arifin Panigoro da- 
lam acara tersebut mengatakan, 
meski memiliki lahan lebih luas 
dibandingkan Thailand dan Ma- 
laysia, produktivitas karet Indo- 
nesia terendah. Produktivitas 


nya 934 kilogram per hektar, se- 
dangkan Thailand 1.705 kilogram 
per hektar dan Malaysia 1450 kg 
per hektar, 

Kenaikan harga karet yang di- 
rasakan tiga minggu terakhir cu- 
kup menggembirakan petani. 
Ramlah Hamid (60), petani karet 
di Desa Alur Buluh, Kota Langsa, 
Aceh, mengatakan, agen penge- 
pul sudah dua minggu terakhir 
membeli karet basah seharga Rp 
8.500 per kilogram. 

Beberapa hari menjelang Le- 
baran, harga karet anjlok menjadi 
Rp 7000 per kilogram, Kondisi 
ini cukup membuat petani me- 
rana karena sepekan sebelum bu- 
lan puasa, harga karet masih 
mencapai Rp 10000 per kilo- 
gram. 

Secara terpisah, Presiden Di- 
rektur Batanghari Group Asril 
Sutan Amir menjelaskan, penge- 
lolaan pasokan dan penurunan 
produksi karet sangat efektif me- 
ngemb: 


sen utama karet alam 
sangat penting menjaga kes 
bangan p agar petani tetap 
menikmati keuntungan dari har- 
ga karet alam. (ENY/HAM) 


INDUSTRI 


Penyerapan 
Garam 


Rakyat 
Rendah 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nyerapan hasil panen garam pe- 
tambak oleh perusahaan hingga 
kini masih rendah. Padahal, pe- 
merintah telah menginstruksi- 
kan perusahaan importir garam 
untuk menyerap garam rakyat 
selama berlangsungnya masa pa- 
nen, Juni-Desember 2012. 

Berdasarkan data yang dirilis 
Kementerian Kelautan dan Per- 
ikanan, hingga 14 September 
2012, jumlah produksi garam 
rakyat mencapai 693.676,31 ton. 
Namun, garam yang terserap ba- 
ru sebesar 28245742 ton atau 
40,71 persen. 

Pemerintah telah mengin- 
struksikan 12 perusahaan impor- 
tir garam untuk melakukan pe- 
nyerapan garam rakyat sebanyak 
965000 ton pada tahun 2012, 
Hal itu didasarkan asumsi panen 
garam yang berlangsung se- 
November 2012, 

stok impor ga 
ram di gudang milik 12 peri 
haan importir sampai 9 Agustu 
2012 sebanyak 119.900 ton. 

Menurut Menteri Kelautan 
dan Perikanan Sharif Cicip Sutar- 
djo, Rabu (19/9), rendahnya pe- 
nyerapan garam rakyat dipicu 
Gua hal, yakni mi: tersedianya 
stok garam dari sisa panen tahun 
201 dan masih berlangsung 
praktik permainan harga garam 
oleh pengepul sehingga menja- 
tuhkan harga garam. 

Selain itu, harga pembelian ga- 
ram rakyat masih sangat rendah, 
yakni di bawah harga patokan 
pemerintah (HPP). HPP garam 
ditetapkan untuk kualitas T Rp 
750 per kilogram, dan kualitas IT 
Rp 550 per kilogram. 

"Rendahnya harga jual garam 
mengakibatkan petambak belum 
mau menjual garamnya,” ujar Ci- 


cip, Hingga 9 Agustus 2012, stok 
garam hasil pembelian garam 


rakyat di gudang 12 perusahaan 
importir “tercatat — sebanyak 
90.000 ton. 

Sementara itu, sejumlah ma- 
hasiswa yang tergabung dalam 
Solidai Petani Garam Madura 
menggelar unjuk rasa di Kantor 
Kementerian Kelautan dan Per- 
ikanan, di Jakarta. Mereka mem- 
protes ketidakseriusan pemerin- 
tah untuk memperbaiki nasib pe- 
tani garam, 

Koordinator Aksi Solidaritas 
Petani Garam Madura Hamidi 
mengemukakan, harga petani ga- 
ram di sejumlah wilayah Indo- 
nesia kembali anjlok saat panen 
raya, Pemerintah dinilai gagal 
mengawal pelaksanaan HPP ga- 
ram, (LKT) 


PERUMAHAN 


1,25 Juta Rumah Tidak Layak Huni Dipugar 


KEBUMEN, KOMPAS — Ke- 
menterian Perumahan Rakyat 
menargetkan pemugaran sedikit- 
nya 1,25 juta unit rumah tidak 
layak huni hingga akhir tahun 
2014. Jumlah tersebut diakui ha- 
nya sekitar sepertiga dari seluruh 
rumah kategori tidak lay 
di seluruh Indonesia yang men- 
capai 4,8 juta unit. 

Hal itu disampaikan Menteri 
Perumahan Rakyat Djan Faridz, 
Rabu (19/9), di sela-sela penye- 
rahan bantuan senilai Rp 11,328 
miliar untuk pemugaran s 
nyak 1888 rumah tidak layak 
huni di Kabupaten Kebumen, Ja- 
wa Tengah. 


Dalam program pemugaran 
rumah tidak layak huni tersebut, 
pemerintah telah menganggar- 
kan dana sebesar Rp 1,7 triliun. 
Realisasinya untuk memugar se- 
kitar 250.000 rumah tidak layak 
huni pada 2012 serta masing-ma- 
sing 500.000 unit pada 2013 dan 
2014, 

Faridz menjelaskan, setiap 
rumah yang dipugar akan men- 
dapatkan dana bedah rumah se- 
besar Rp Gjuta. Kekurangan dana 
diserahkan kepada masyarakat 
untuk membantu merenovasi 
rumah. 

Selama ini, di setiap daerah, 
kemampuan dana masyarakat 


bervariasi mulai dari Rp 2 juta 
hingga Rp 9 juta. 

"Dana dari pemerintah p 
ini semestinya hanya menjad 


sat 


warga atau pemerintah daerah,” 
katanya. 

Pemugaran rumah juga diha- 
rapkan Faridz dapat menghemat 
biaya tukang dengan mengandz 


kan tenaga dari m: 
lebih, di tengah mas 
sih terbangun kesadaran 
tong-royong yang tinggi. 
Menurut Faridz, rumah warga 
miskin perkotaan sebagian besar 
berada di kawasan kumuh. Ada- 
pun di daerah, biasanya berada di 


kawasan pesisir serta pegunung- 
an kapur, seperti Kebumen. Kri- 
teria lain adalah rumah tersebut 
tidak memiliki jamban, tidak ada 
listrik dan air bersih, terbuat dari 
bambu atau kayu murah, beratap 
rumbia, sempit atau kurang dari 
8 meter persegi, serta lantai ter- 
buat dari tanah. 

Di Kalimantan Barat, Kemen- 
terian Perumahan Rakyat mem- 
berikan bantuan perbaikan un- 
tuk 2.592 rumah tidak layak huni 
di lima kota dan kabupaten di 
Provinsi Kalimantan Barat. Se- 
banyak 9 kabupaten lain masih 
melengkapi dokumen pengajuan 
perbaikan rumah sehingga ban- 


tuan belum bis 
Bantuan pel 
berikan sebesar Rp 6 juta untuk 
rumah yang rusak ringan dan Rp 
11 juta untuk rumah yang rusak 
berat. Wakil Gubernur Kaliman- 
tan Barat Christiandy Sanjaya 
mengungkapkan, total rumah tak 
layak huni di Kalimantan Barat 
saat ini sebanyak 54.940 unit. 
"Gubernur Kalimantan Barat 
sebetulnya mengusulkan sekitar 
9000 unit untuk mendapatkan 
bantuan, tetapi setelah diveri- 
fikasi ternyata tidak semuanya 
bisa langsung mendapat bantu- 
an,” kata Christiandy. 
(GRE/AHA/CHE) 


Jakarta Fashion Week 2013 


Sara idea Guk” (DG) ESEK MATAHARI Mb” 7 
E na G ! ar RE eng 


d Ranina CLEO KINI 


dm crz0 sei 


cd smiuu cte0 anu ceur 


"KOMPAS /IWAN SETIYAWAN 


Ketua Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia Taruna Kusmayadi, perwakilan PT Bank 
Rakyat Indonesia, MS Siregar, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian 
Perdagangan Gusmardi Bustami, dan Direktur Jakarta Fashion Week 2013 Lenny Tan (dari kiri ke 
kanan), menjelaskan rencana penyelenggaraan Jakarta Fashion Week 2013 di Kantor Kementerian 
Perdagangan di Jakarta, Rabu (19/9). 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SUBSIDI ENERGI 


Apindo Belum Diajak Bicara soal Tarif Listrik 


JAKARTA, KOMPAS — Aso- 
Pengusaha Indonesia belum 
jak berbicara soal rencana ke- 
naikan tarif tenaga listrik pada 
2013. Pemerintah seharusnya 
mengurangi subsidi bahan bakar 
ketimbang menaikkan tarif tena- 
ga listrik yang sangat dibutuhkan 
industri untuk berproduksi. 

» Kami sama sekali tidak diajak 
bicara, padahal listrik ini mem- 
buat industri produktif dan bisa 
menciptakan lapangan kerja. Da- 
ripada pemerintah menaikkan 
tarif listrik, lebih baik mengu- 
rangi subsidi bahan bakar mi- 
nyak yang selama ini hanya men- 
jadi asap?” kata Ketua Umum 
Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) Sofjan Wanandi, di Ja- 
karta, Rabu (19/9). 

Pemerintah memutuskan me- 
naikkan tarif tenaga listrik 15 
persen secara bertahap pada ta- 
hun 2013. 

Listrik menjadi kebutuhan 
utama dunia usaha. Industri gar- 


men, alas kaki, sampai manu- 
faktur yang padat karya sangat 
bergantung pada suplai listrik 
untuk berproduksi. 

Apindo sudah meminta peng- 
urus  asosiasi-asos industri 
menghitung tambahan beban bi- 
aya akibat kenaikan tarif tenaga 
listrik. "Bagi yang tidak tahan 
dengan kenaikan ini, akan tutup 
diam-diam,” ujar Sofjan, 

Sementara itu, pemerintah 
memutuskan bakal menaikkan 
tarif tenaga listrik hingga 15 per- 
sen untuk tahun depan sebagai 
upaya melayani 3,1 juta pelang- 
gan baru listrik. Salah satu skema 
yang dipertimbangkan ialah me- 
naikkan tarif secara bertahap. 

Menurut Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Jero Wa- 
cik, kenaikan itu bakal ditetapkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara 2013, Untuk se- 
mentara, kenaikan tarif hanya 
berlaku untuk rumah dengan da- 
ya 1300 watt ke atas, sementara 


rumah berdaya 900 watt tak akan 
terdampak kebijakan ini. 

”Masyarakat dan industri ha- 
rus mengerti karena kondisi eko- 
nomi sudah membaik seharus- 
nya kenaikan kecil seperti ini 
tidak terlalu bermasalah,” kata 
Jero di Bandung, Jawa Barat. 

Skema kenaikan tarif secara 
bertahap, ujar Jero, sangat di- 
mungkinkan. Salah satunya ada- 
lah naik tiap tiga bulan atau tiap 
bulan dengan persentase lebih 
kecil. Dengan harapan, kenaikan 
tarif tidak terlalu memengaruhi 
harga komoditas yang lain. 

Jero mengharapkan masyara- 
kat tidak terlalu riuh menanggapi 
rencana kenaikan tarif tenaga lis- 
trik dari pemerintah, begitu pula 
dengan kalangan industri. Me- 
nurutnya, perkembangan ekono- 
mi di Indonesia sudah membaik, 
terlihat dari tingkat konsumsi 
atas barang elektronik hingga 
kendaraan bermotor yang terus 
meningkat. Misalnya, 9 juta unit 


sepeda motor ataupun 1 juta unit 
mobil yang terjual tahun ini. 

Menteri Keuangan Agus DW 
Martowardojo mengimbau kepa- 
da pengusaha dan semua pe- 
mangku kepentingan agar mem- 
bicarakan dengan baik-baik soal 
rencana kenaikan tarif tenaga lis- 
trik pada 2013 tersebut. Tidak 
perlu sampai melakukan uji ma- 
teri (judicial review). 

”Kita bicara baik-baik. Ini ne- 
gara Indonesia, negara kita 
sama-sama. Mari dibicarakan 
dan jangan kemudian bikin tra- 
disi untuk mudah melakukan uji 
materi. Itu bisa kita jelaskan. 
Utamanya adalah untuk mem- 
bangun Indonesia dan membe- 
rikan kesejahteraan kepada rak- 
yat,” kata Agus. 

Subsidi listrik senilai Rp 93 
triliun tanpa skema kenaikan ta- 
rif, menurut Agus, terlalu besar, 
sementara masyarakat membu- 
tuhkan pembangunan infra- 
struktur. (HAM/ELD/LAS/EVY) 


mrioperkoran @ 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


19 


KOMPAS/SRI REJEKI 


Difabel-difabel melihat-lihat stan dalam Bursa Kerja Difabel yang diselenggarakan di Grha Wisata Niaga, Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/9). 
Meski ada undang-undang dan peraturan menteri yang mengamanatkan kuota kerja bagi difabel, masih ditemukan perusahaan yang tidak 
memberikan kesempatan kerja kepada difabel. 


Pasar Kerja Diperkuat 


Diluncurkan, Program Pekerjaan Layak untuk Indonesia 


JAKARTA, KOMPAS — Potensi ekonomi Indonesia 
dengan pasar domestik menjadi daya tarik utama 
bagi investor global. Globalisasi membuat persaingan 
di pasar kerja antarnegara semakin ketat dan 
meningkatkan tekanan terhadap pekerja domestik. 
Penguatan pasar kerja domestik pun jadi kebutuhan. 


Organisasi Buruh Tnternasio- 
nal (ILO) bersama Pemerintah 
Asosiasi Pengusaha 
(Apindo), serta pim- 
Ikat buruh meluncur- 
am Pekerjaan 
untuk — Indonesia — periode 
201 215 di Kementerian Tena- 
ga Kerja dan Transmigrasi, Ja- 
karta, Rabu (19/9). 

Sekretaris Jenderal Kemente- 
rian Ten: Kerja dan 1 
migrasi Muchtar Luthfie, Ketua 
Umum Apindo Sofjan Wanandi, 
dan Thetis Mangabas, pejabat 
ILO Kantor Asia Pasifik di Bang- 


pinan s 
kan Progi 


jatersebut. Pr 


kok, Thailand, menandatangani 
piagam peluncuran program ker 
iden Kontedei 
rja Indonesia $ 
den Konfeder 


Igbal, Pre: 
rikat Buruh Sejahtera Indones 
Mudhofir, dan Ketua Konfede- 
rasi Serikat Pekerja Seluruh In- 


donesia Mathias Tambing turut 
membubuhkan tanda tangan di 
piagam itu. 

Direktur Jenderal Pembina 
Pengawasan — Ketenagakerj 
Muji Handaya, Direktur ILO di 
Indonesia Peter van Rooij, serta 
Direktur kutif ILO untuk 


Dialog Sosial di Geneva, Swiss, 
Sandra Polaski turut hadir. 

Peter mengatakan, Indonesia 
kini semakin penting dalam per- 
caturan global. Untuk itu, prog- 
ram pekerjaan layak nasional 
yang memprioritaskan pencipta- 
an lapangan kerja inklusif, hu- 
bungan industrial yang harm 
nis, dan perlindungan sosial di- 
harapkan bisa terwujud. 

Program kerja ini merupakan 
kerangka ke angka menengah 
ILO di Indonesia yang melibat- 


kan unsur tripartit nasional. San- 
dra 


glo- 
gam tan- 
i di In- 


mengatakan bahwa 
si memicu bei 

n yang juga tei 
sia. 

Masalah upah, jaminan sosil 
dan outsourcing ini mas 
L. Indone 


lah uni- 
s meng- 
n solusi di 


kata Sandra, 
Dialog patut dikedepankan un- 
tuk mengatasi masalah ketenaga- 


kerjaan. Pengusaha dan serikat 
buruh harus mau bekerja sama 
membangun kepercayaan untuk 
menciptakan iklim ketenaga- 
kerjaan yang kondusif. 

Di Solo, Jawa Tengah, Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Muhaimin Iskandar  berjanj 
mengusahakan insentif bagi per- 
usahaan yang menerima penyan- 
dang cacat sebagai pekerja. Mu- 
haimin mengakui, pemerintah 
belum memiliki data pasti jum- 
lah perusahaan yang merekrut 
ja difabel. 


PT Langgeng Makmur Industri 
Tbk di Sidoarjo, Jawa Timur, mo- 
gok makan di depan Gedung Ne- 
gara Grahadi, Surabaya. Aksi ini 
merupakan wujud solidaritas 
pemutusan hubungan ke 
sepihak terhadap 850 buruh se- 


jak 16 Agustus 2012, 


(HAM/EKI/ETA) 


BURUH MIGRAN 


JAKARTA, KOMPAS — Sur- 
plus transfer berjalan semakin 
menipis turut memperdalam de- 
fisit transaksi berjalan. Mayoritas 
unsur dalam transfer berjalan 
berupa remitansi tenaga kerja. 
Data Bank Indonesia yang di- 
kutip Kompas, Rabu (19/9), me- 
nunjukkan, surplus transfer ber- 
jalan per triwulan 1I-2012 se- 
besar 836 juta dollar AS (Rp 79 
triliun), turun dari triwulan 
I-2012 yang sebesar 990 juta dol- 
lar AS (Rp 94 triliun). Arus pe- 
ngiriman remitansi tenaga kerja 
asing di Indonesia ke luar negeri 
cenderung meningkat. 
rplus remitansi tenaga kerj: 
juga merosot, dari 1146 miliar 
dollar AS pada triwulan T-2012 
menjadi 1095 miliar dollar AS 
pada triwulan 1I-2012. Hal itu 
disebabkan remitansi tenaga ker- 
ja Indonesia (TKI) yang masuk 
cenderung statis, sedangkan re- 
mitansi tenaga kerja asing (TKA) 
yang keluar dari Indonesia cen- 
derung meningkat. Akibatnya, 


selisih devisa tenaga kerja In- 
donesia yang masuk dari luar 
negeri dengan remitansi yang ke 
luar negeri semakin tipis. 

Pada triwulan 1I-2012, remi- 
tansi TKI sebesar 1,684 miliar 


dollar AS, sedangkan TKA se- 
besar 589 juta dollar AS. 
Direktur Statistik Ekonomi 


dan Moneter BI Dodi Zulverdi 
pernah menyampaikan, semakin 
tipisnya selisih remitansi TKI 
dan TKA antara lain akibat mo- 
ratorium pengiriman TKI ke luar 
negeri. Selisih pendapatan TKI 
dan TKA juga cukup besar, 

"Semakin banyak penanaman 
modal asing ke Indonesia, efek- 
nya tenaga kerj: ng semakin 
banyak,” ujar Dodi. 

Data BI per triwulan TI-2012, 
jumlah TKI sebanyak 3,982 juta 
orang, sedangkan TKA sekitar 
2.000 orang, Umumnya TKA di 


Indonesi peran mana- 
jerial, 3000-an orang 
sebagai tenaga — profesional, 


00-an orang sebagai direk- 


Remitansi Tenaga Kerja Asing Meningkat 


si/komisaris, 8000-an orang 
bagai supervisor, 12.000-an orang 
sebagai manajer, 3.000-an orang 
sebagai teknisi, dan 1000-an 
orang sebagai konsultan. 

si ini sebenarnya tidak 
s dari perlindungan pe- 


yang fleksibel telah menjebak pe- 
kerja Indonesia, yang sebagian 
besar berpendidikan rendah, di 
pekerjaan dengan upah kecil. De- 
mikian pula TKI. 

Direktur Eksekutif Migrant 
Care Anis Hidayah mengatakan, 
meski sebagian besar dari 6,5 juta 
TKI bekerja sebagai pekerja 
rumah tangga, mereka kompeten 
dan mengu: bahasa asing, Na- 
mun, TKI kerap diremehkan. 

"Kondisi ini sangat tidak 
menguntungkan karena TKI 
dak dihargai dengan semestinya. 
Hal ini tidak menjadi kepedulian 
pemerintah karena yang menjadi 
target adalah perluasan pasar, 
bukan kelayakan upah dan pe- 
kerjaan,” ujar Anis, (IDR/HAM) 


i- 


JAKARTA, KOMPAS — Sck- 
tor pariwisata melalui devisa 
yang dibawa masuk wisatawan 
mancanegara semestinya bisa 


memberi kontribusi dalam me- 
nekan defisit neraca transaksi 
lan, /' Namun, keunggulan 
m dan kultural yang dimiliki 
Indonesia serta pasar yang besar 
belum banyak dikelola sehingga 
belum membawa manfaat op- 
timal. 

Ketua Lembaga Pemberd: 
an Masyarakat Universitas Kato- 
lik Indonesia Atmaji akarta, 
Agustinus Pr yantoko, dalam 
keterangan pers acara The Se- 
cond International Business and 
yang digelar 
s Atma Jaya, di Jaka 
ta, Rabu (19/9), menyatakan, per- 
ekonomian Indonesia belakang- 
an menghadapi persoalan defisit 
neraca tra ji 

Defisit yang sempat terjadi pa- 
da semester I-2012 itu terutama 
disebabkan melambungnya har- 
ga dan volume impor minyak 
bumi, Usaha menekan defisit 


TRANSAKSI BERJALAN 


yang paling signifikan semestinya 
pada pengurangan konsumsi ba- 
han bakar minyak (BBM). Na- 
mun, alih-alih bisa menekan vo- 
lume konsumsi BBM, baru-baru 
ini pemerintah dan legislatif jus 
tru menetapkan tambahan kuota 
nyak 4,04 juta kiloliter, 

ariwisata dalam hal ini ada- 
lah salah satu sektor yang bisa 
dioptimalkan untuk membantu 
menekan atau setidaknya tak 
ikut memperlebar defisit nerac 
transaksi berjalan. Wisataw: 
mancanegara lebih bar 
suk ke Indonesia ber 
masuk juga semakin banyak, 


katanya. 
Prasetyantoko 


berpendapat, 


si de- 
mografi, kelas menengah ke atas 
terus tumbuh di kawasan Asia, 
termasuk Indonesia, Mereka 
yang termasuk golongan ekono- 
mi kaya dengan umur 81-45 ta- 
hun porsinya 88 persen atau ter- 
banyak. Kelompok ini memiliki 
kebutuhan tamasya tinggi. 


Pariwisata Punya Daya Tekan Defisit 


mengatakan, menyimpan uang 
dalam bentuk tunai dan deposito. 


au karakteristik demografi 
seperti itu, domestik kita harus 
siap menampung kebutuhan lei- 
sure dan belanja mereka,” kata 
Prasetyantok, 

lam k 
puti Pembanguna 
Kementerian Pariwisata 
Ekonomi Kreatif T Get 
menyatakan Indone 
kat ke-74 dari 139 negara dalam 
indeks daya saing par ta, Pa- 
dahal, sumber daya alam dan 
kebuda, ng di 
peringkat ke-17 dan ke-39, Hal ini 
disebabkan beberapa faktor, di 


empatan sama, De- 
Sumber Daya 
dan 


Sej Is global tidak 
berpengaruh pada industri pa- 
ndonesia, Namun, kami 
tetap mengantisipasi dengan cara 
fokus pada target pasar dan ka- 
wasan digarap,” katanya, (LAS) 


Industr 


Terusil 


makin berkibar? 


'... 


gerai penjualan. Kasus pencurian pulsa membuat pelanggan ringb 
(RBT) anjlok dari hampir 25 juta menjadi cuma 3 juta. Selain pembajakan, 
pengunduhan ilegal lagu lewat jalurinternet membuat industri lebih 
terpuruk. Nilainya triliunan rupiah. Strategi penjualan kini diubah, musik. 
digabung dengan ayam goreng. Mengapa industri tidak siap menghadapi 
gelombang musik digital via internet? Apa langkah pemerintah menahan 
kemerosotan industri musik Indonesia dari sisi regulasi, penindakan, maupun 
strategi pengembangannya? Bagaimana musik indie bisa bertahan, bahkan 


umat, 21 September 2012 


Meredupnya industri musik Indonesia tak terbendung lagi, Dalam 15 tahun 
terakhir produk rekaman musik merosot 80 persen dari angka puluhan juta 
menjadi belasan juta keping. Industri rekaman bertumbangan, begitu juga 


tone 


KompasiWawan Prabowo 


Simak ulasan lengkapnya pada FOKUS, 
Jumat, 21September 2012 


KOMPAS 


(u 


cam VOGUE SUITES | ONE 


Dgn “Naru Sar 


Kana Tag 


"bar 


Berlokasi tepat disebelah Mid Valley City dan 
hanya beberapa menit menuju Bandaraya Kuala 


Lumpur 


Total fasilitas lebih dari 90,000 m2 


Dilalul oleh beberapa jali 


lan utama dan terintegrasi 


dengan LRT, KTM dan rencana pengembangan 


MRT 


Promo selama Pameran 


Gratis 


Biaya 
Legal" 


bunga KPR 


B r of Distinction 
Setia 

P SETIA BHD GROUP 
INTERNATIONAL 


wwwk 


Promo 
Spesial 
Diskon 


INESIA) SDN WM 


www.spsetia.com.my 


ecocity.com.my 


Bwoodsulle 


Singapore 


Apartemen Hak Milik di Singapura 


2 menit jalan ke Stasiun MRT, 10 menit ke 


Orchard/Kota 


Dikelilingi dengan Sekolah-sekoah Lokal dan 


Internasional yang Terkenal 


Duplex Unit yang Ekslusif di desain untuk kelas atas 


nformasi lebih Ia 


0812 8668 2255 0812 8182 3838 


—. 


hubung 


EKONOMI 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN 
2320100 mani 2140,00 . 
223500 230575 | 201000 212177 
2150100 | 11880,00—! | 

Y y 8 199 B8 MY 7 18 199 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 


DATA RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


MAIN 
Mi 


DO Adaro Energy Tok 1380 1580 1590 1570 20 20420500 1018 
IMPI 1S Tbk 210 415 465 4/5 5 SBK32500 2633 
PLN Agung Podomoro ana TBK 335 350-330 345 10 22589500 — ls 
AKRA“AKR Corporindo Tok. 3925 3975 3825 3850 -7/5 957101024002.49 
ASRI Alam Sutera Reslty TER z0 Er ET on 
ANIM Aneka Tambang (Persero) Tbk, 1, Pa La1n 1360 1410 50 22507509 1413 
poLy “Asia Pacific Fibars Tbk 195-190 198 2 231000 —-D49 
ALI” Astra Agro Lestari Tbk. 2, Ea T2s00 22001 2200 100 1.470.500 17, 
Asi Astra International Tbk 350 1500 YADO 740050 22242.500 318 
AVIG —Asim Otoparts Tbk, 315 BEM 371 31 156 00 — 12.6 
BNER Bakrie & Brothers TB 50 50 “5 Ki 50 1093 
UNSp Bali Sumatra Plantrtan TBK MI 130 IA1 1509 276300 — &1Z 
ELIY ”— Bakrieland Development Tbk, 52 53 50 53 1 82639000 -IG21 
BBKP — Bank Bukopin Tbk. 620 62) GI) 620 6405500 0 
BBCA “Bank Central Asia Tok 1300 BNON 7.8 7.430 -50 7469500 109 
8 ank Danamon Indonesia TE 5.2006.i00 503696500 1406 
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tb ET aa aa 8.000 na an 12.08 
BRNi Bank Negara Indonesia 1 
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 0 Ci 50 -10 FN ur 6,29 
Aa Pen TOTO TO TO 242500 B5 
BBRI Bank Rakyat Indonesia. 1200 7.300 7.100 7,200 46.005.500 10.1 
BBIN— Bank Tabungan Negara 1200 1360 1200 1350 41496500 897 
BYAN — Bayan Resources Toe T2:900 12900 T2900 12.500 26,23 
BPI —enekat PetroamenergyTEK 17 UI 19 0-7 DIASD M4 
berak Coal Eneray Thi 197 225 197 220 214054000 10, 
BHIT — Bhakti Investama Tbk A05 — s0 MOO A05 40 233.517.000 04 
International To Da 
BORN BorneoLumbung Energik Metal 510” 51 SIO “580 70 138491500 1347 
BRMS — Bumi Resources Minerals Tbi 0 90 550 5/0 10 16301000 -836, 
BUMI — Bumi Resources Thi Ba 890 830 Han MO 19IR5A000 249 
mi Ser T 2 
BWPT BW Plantation Tole 1550 L560 1520 1551 26973500 0,37 
IGAR” Champion Pacifk Indonesia Tbk 445 450 4gh A0 -5 332.000 168 
(PIN haroen Polephand Indonesia 2 H a33 1201 2825 5807500 13,69 
T Ciputra Development Tbk. 630 -30 G9 1803 
CMP “Titi rga Nusaphala Persada 2. Tai 2 ta ID 2050 A7A35NI 966 
CEN — Clipan Unas ah2a aa Tbk. 405 410 at An 5 143050 443 
1 5.200 
DEWA Darma Ka Tbk 50 5 2 2 13838000 -10,21 
ta Dunia Wake” Ti 2 
ELSA“ kinusa Tbk, 1 15 Al 2110300 1215 
nerai Moga Po Ci Ta 
1, ajah Teng To T300 T325 T225 ITS 35 SALIM 133 
T z 
BMIR TE Me TNI 1920 1950 1520 195 279323 16,11 
CRM — Gudang Garam Tik TP:700 BO-70027-7O0 A.ADO “B00— 1404500 2197 
ar G3DO G30 630 6500 200 ILKAS.O10 632 
Bag aan as 8 —Holim in ai LE :725 “2102100 2125 ALS 20163 
ee ap RO,50 30 — 156130 5.49 
IWIP”—” Indocement Tunggal Prakasa 2 29 
WAE Indofarma Te 210 (415 205 210 1.559,2001.161,50 
INOF— Indofood sn ses Dara Tbk, 5450 5550 5,3: 500 M954500 
1 Internasional Z1 5 
ISAT Indosat Tole 6050 6100 6001 6050 2.498.000 -189,5 
DiLD— Intiland Development Tbk. 340 330 330 502300 18,83 
Wu Intraco Penta Tt 5 8: - 1.305 0,70 
4 Jap'a Comfaed Indonesia 3 1003 
P: Jasa Marga (Persero) Tbk. Er Zn Aan 50 5, ia G040.000 21,93 
naas pt Jaya Pari Steel To 200 G0 300 395 5 MS MOSO 5,16 
he 
KUA uns dist REA 25 B0 66.304.500 
LPCK Lippo Cikarang Tbk T125 A630 R30 95 — 465.1 
Malindo Fendi TS Lijama— 63 
TN 


T,300 T5a0 Ta 
OIL 


7 
Mita Adipsiasa To 


MC Modernland Realty Ltd TBK 


2275 2215 2205 275 2513000 151 
SI 9 A0 Aa) AN Ippo Ag 
3 20 AN A95 B6/000 LL, 


KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
1620,00 158966 | g0g00 aan 550,00 531,73 730,00 | al | 1120,00 1 
1.580,00 870,00 525,00 700,00 1080,00 | 
4 627 Bra 1.105,36 
1.510,00 | 810,00 500,00 67000 | 1.010,00 hi 
B U Y 18 199 y Y 8 199 138 14 17 18 199 B8 1 7 18 19/9 B UX Y » 199 
WISATA 


'KOMPAS/PRIYOMRODO 


Pekerja membersihkan lantai di antara mobil-mobil pajangan yang diselimuti kain dalam Indonesia International Motor Show Ke-20 di 
Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/9). 


Pasar Merespons Positif 


Mobil Murah Ramah Lingkungan Digelar di IIMS 2012 


JAKARTA, KOMPAS — Produsen otomotif 
optimistis mobil murah ramah lingkungan (low-cost 
green car) akan mendapat respons positif di 


Indonesia. Hal ini karena 


masih rendahnya 


penetrasi kendaraan bermotor di Indonesia serta 
meningkatnya warga kelas menengah di Indonesia. 


”Produk ini akan diluncurkan 
dengan harga yang tentunya me- 
madai segera setelah peraturan 
pemerintah yang terkait LCGC 
diumumkan,” kata Prijono. 

Dari catatan yang ada, kedua 
mobil ini dibekali mesin 3 
linder 1000 ce dengan konsumsi 
bahan bakar 22 kilometer per 


daraan bermotor roda dua dan 
empat terhadap kemacetan, Hi- 
dayat berpendapat bahwa pro- 
duksi tidak mungkin dihentikan 
atau diperkecil 

”Hanya saya menginginkan 
agar ekspor diperluas dan kita 
bantu pemerintah untuk mem- 
percepat pembangunan infra- 
struktur jalan,” kata Hidayat. Se- 
lain itu, perlu dipikirkan juga 
agar penjualan mobil tidak ter- 
konsentrasi hanya di wilayah Ja- 
karta, Bogor, Depok, Tangerang, 
dan Bekasi, tetapi juga ke seluruh 
Indonesia. 

Sementara itu, Yukitoshi Funo, 
Executive Vice President dan 
anggota Badan Pimpinan Toyota 
Motor Corporation, menegaskan, 
pihaknya akan mendorong pro- 
duksi LCGC ini. "Kami tidak me- 
minta fasilitas dari pemerintah 
untuk produksi mobil yang ra- 
mah lingkungan ini. Hanya di- 
harapkan ada kebijakan dari pe- 
merintah yang saling mengun- 
tungkan pemerintah dan industri 
otomotif,” ujar Funo, 

Menurut Funo, tenaga kerja di 
Indonesia sudah mampu meng- 
hasilkan mobil ramah lingkungan 
ini. Bahkan, mobil berteknologi 
hibrida seperti Prius juga sudah 
bisa dikerjakan. (CAS/PPG/ATO) 


Optimistis 
Industri 

Pariwisata 
Terus Naik 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
dustri pariwisata di Indonesia di- 
percaya akan terus meningkat, 
Hal ini karena pertumbuhan eko- 
nomi Indonesia termasuk dela- 
pan besar dunia. 

"Setiap kali ekonomi mem- 
baik, orang akan melakukan per- 
jalanan. Jika melakukan perja- 
lanan, orang butuh tiket dan ako- 
modasi. Jadi, perkembangan bis- 
nis pariwisata akan meningkat,” 
kata Kristian Kuntadi, Managing 
Director PHIM Hospitality dari 
Panorama Group, di Jakarta, Ra- 
bu (19/). 

Kuntadi menjelaskan, pertum- 
buhan ekonomi yang baik ini bisa 
memenuhi keingintahuan mere- 
ka dan keinginan untuk diakui 
bahwa dia pernah pergi ke suatu 
tempat. Untuk bisa melakukan 
perjalanan itu, tentu tidak harus 
mahal, 

"Maka, tumbuhlah penerbang- 
an murah dan hotel murah. De- 
ngan kondisi ini, industri pa- 
riwisata akan naik,” katanya. 

Sementara itu, Meity Monica, 
Managing Director Leisure Tour 
Management Panorama, menga- 
takan, jumlah penjualan paket 
wisata, tiket, atau hotel murah di 
Panorama cukup besar. Jumlah- 
nya 30 persen. Yang memakai 
harga normal masih 70 persen. 

”Sebenarnya permintaan lebih 
tinggi lagi, tetapi tidak bisa ter- 
penuhi karena ketersediaan pe- 
nerbangan murah juga tidak se- 
banyak penerbangan dengan har- 
ga normal,” kata Meity. 

Dalam jumpa pers itu, Meity 
menjelaskan, Panorama akan 
menggelar acara pameran tung- 
gal tahunan terbesar, The World 
of Panorama, pada 21-23 Sep- 
tember 2012. Pameran akan di- 
langsungkan di Plaza Senayan, 
Jakarta Pusat. Pameran ini di- 
lakukan untuk perjalanan wisata 
akhir tahun. 

Pameran yang diselenggara- 
kan dalam rangka 40 tahun Pa- 
norama itu akan memberikan ra- 
tusan pilihan paket pariwisata, 
baik yang menggunakan harga 
normal maupun yang mengguna- 
kan harga hemat. "Kami juga 
menyediakan penjualan paket ri- 
tel. Ini untuk menyediakan kon- 
sumen yang hanya ingin membeli 
item tertentu,” ujar Meity, 

Untuk tujuan wisata luar ne- 
geri per akhir tahun, wisatawan 
Indonesia paling banyak memilih 
Korea Selatan dan Jepang. Se- 
telah itu Turki, Hongkong, dan 
Australia. 

Jumlah warga Indonesia yang 
ke luar negeri pada semester 
II-2012 tercatat 1,89 juta orang, 
naik ketimbang 1,72 juta orang 
pada semester I-2012, (ARN) 


Pe ra ip HA —T sa $ "3 la APA Seng 
P Z1 2 "Salah satu penyebab rendah- juta orang, ini berarti satu ken- pemerintah, banderol harga Ayl 
BI in Financia Tb 3 101. 3 8 1 4 APA aa £ £ 
PA aan AN Sean nya penetrasi adalah harga mobil daraan dipakai 20 orang bisa ditekan di bawah Rp 80 juta 
Pp Pata Dea Ti —— 2 SE yang tak terjangkau masyarakat — Sebagai perbandingan, satu — dan Agya sekitar Rp 100 juta. 
Sip PP London SumatryIndones 2.373 2. 012,500 1375 luas di Indonesia. Untuk itulah kendaraan di Malaysia dipakai Menteri Perdagangan Gita 
Pe 19 1 In LCGC (low-cost green car) hadir,” tiga orang, sedangkan di Korea Wirjawan mengungkapkan bah- 
on Sampoerna Agro Tbk 350 2850 2775 2925 29 —LMIMO 1/3 kata Presiden Direktur PT Astra dipakai empat orang. Prediksi wa akumulasi GDP Indonesia da- 
Pe TUNDA MERE NP International Tbk Prijono Su- suksesnya produk LCGC di In- lam 18 tahun ke depan sekitar 60 
T Mulctareha TBK, 7 TI 5.33 giarto, di Jakarta, Rabu (19/9). donesia, ujar Prijono, juga di- triliun dollar AS dengan pene- 
SIAK pr pevohan ID: CO 106.300 W13,74 Pri 1 hal dasar! nafknya jurulah ke- :gakan SI sen dari GDP 
7 5 TI ijono menyampaikan lasari naiknya jumlah warga gakan 50-60 persen dari 
Ha — un meta Ban OK. hgg0 Ja tersebut saat memberi sambutan — las menengah di Indonesia, yang — tersebut untuk konsumsi domes- 
H1 uk an 5 
Tukty Telekomunikasi Indonesia : Be On De Bea pada acara peluncuran/penge- menurut Bank Dunia jumlahnya tik. : 
NN PRT: Me nalan Astra Toyota AGYA dan 40 juta orang. "Bayangkan berapa mobil yang 
AT aa eng EA AR tai — pe 4 Astra Daihatsu AYLA. Dua mobil —— Prijono menuturkan, pemilih- bisa dibeli dengan angka 30 tri- 
IRAMIradi Martime TB 800 BIO TON PO IO TOLOSA 00 31 i - " -— Ii i i 
Pan ea aa Waah on compact tergebuh akan dipamer: an tema Kebanggaan untuk In- liun “doll AS itu, Ini dengan 
UNIR United Tractors Tbk. 230 En 2230 2270 DU 220 1374 kan pada ajang Indonesia In- donesia' pada pengenalan kedua catatan jalanan ada, kata Gita, 
IN, Jln ae ia pt ai Ph PPA 200 250 29.943, - 18451. ternational Motor Show (IIMS) mobil berkonsep ramah ling- Oleh karena itu, hal ini harus 
aa LN IL 66 ai 2 Ka Ke-20 pada 21-30 September di kungan tersebut sangat tepat. dipadu dengan semangat dan 
JIExpo Kemayoran, Jakarta. Kesatu, untuk pertama kali, mo- upaya berinvestasi untuk kepen- 
Prijono mengatakan, dari hasil bil tersebut dapat menyandang  tingan infrastruktur, 
pengecekan dia dengan Gabung- nama Astra. Menteri Perindustrian Mo- 
KURS UANG KERTAS ASING an Industri Kendaraan Bermotor Kedua, desain mobil tersebut ' hammad $ Hidayat mengatakan, 
Bali Jual Indonesia, jumlah mobil yang dibuat putra Indonesia. Ketiga, regulasi pemerintah mengenai 
LI ja Li (Ss beroperasi di Indonesia saat ini — kandungan lokal produk tersebut LCGC diumumkan dalam waktu 
us$ 047,00 952500 1004700 955500 sekitar 11 juta unit. Dengan po- saat diluncurkan atau dikenalkan — dekat. Sehubungan dengan dam- 
Pound 169052 1SA75OO 1631934 1553000 pulasi Indonesia yang sekitar 245 — mencapai 84 persen. pak negatif laju produksi ken- 
most 2A18I8 asma 104na0n 10000 
smg 138470 11500 020240 7100 
SR 00 251500 90 29an 
pg 0m goa aan 312500 PROPERTI 
us 1116493 121000 129609 128000 .. . 
- Ta San — ina : | Perkantoran Hijau Kian Semarak 
taro “iaono0 14an 1106 1249000 
JAKARTA, KOMPAS — Pem- hanya diterapkan pada bahan bumi, Jawa Barat. 
bangunan gedung bertingkat material dan fungsinya, tetapi ju- Salah satu gedung perkantoran 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS yang menerapkan konsep ramah ga pengelolaannya," ujarnya. yang sedang dibangun dengan 
Bank (Ro/USD) AbulantW) —— Ibulan(i) —— Gbulangi) — A2 bulandi) lingkungan di Indonesia kian se- Penerapan bangunan hijau sa- ' mengadopsi konsep bangunan 
Bank Danamon 5258/0235 5807025 60/0285 6,00/025 marak. Dalam jangka panjang, at ini menjadi tren dunia, me- hijau adalah Graha Kirana Megah 
Bank BMI Rp 100 Juta) 425ib38— Astyo25—” 415/025 5007025 "bangunan hijau? itu dipastikan liputi semua jenis properti. Di Tower di kawasan TB Simatu- 
Ba Tn Ma aga imam aauo arn menghemat biaya operasional Indonesia, konsep bangunan hi- pang. Gedung yang dibangun PT 
an SE gedung dan memberikan ling- jau di Indonesia baru semarak Lestari Kirana Persada itu me- 
2 Sl sa 2 kungan kerja yang sehat serta dalam beberapa tahun terakhir miliki luas 31000 meter persegi 
Bank Mandi (Ro 100 Juta) npsIn25— M25025 — 475/023— SM/OSO nyaman bagi penghuninya, dengan perangkat penilaian ma- dan siap dioperasikan pada Juni 
Pakan 2g Jo dawM” SN SAS Salah satu pendiri Konsil Ba- sih terbatas pada gedung baru, 2013. 
MANA CIMB nda Ke Jah ATA BL 1. M2 ngunan Hijau Indonesia (GBCD), gedung yang telah terbangun, Di Indonesia, penentuan kri 
(itibank 375038 1100/035 400/075 4100/0853 Totok Sulistiyanto, di Jakarta, dan ruang interior, teria bangunan hijau meliputi 
Gank Pain ssmmas Sego 350075 sangs Rabu (19/9), mengemukakan, ki- — Menurut Totok, tahun ini ada” enam kategori yang terdiri atas 
Bk UOB Indonesa GRO OA) 350ma0— 3B0foeo 350060 350700 ni ada sekitar 70 gedung yang tiga gedung di Indonesia yang 101 poin. Kategori itu meliputi 
BKD LMMAMA MANIA) APA 4750 A75/ASO IMAN terdaftar di GBCI untuk mem- memperoleh sertifikasi platinum desain bangun di kawasan yang 
Bak sewaan SsarLo0”” 580700” SOLO peroleh sertifikasi bangunan hi- bangunan hijau dari GBCI, yakni sesuai, efisiensi energi dan kon- 
Peri man: asean aetpas oo ARURI8 AAS jau. Bangunan tersebut sedang gedung BCA Tower di Jakarta, servasi, konservasi air, kesehatan 
Na an To diverifikasi kelayakannya. Kementerian Pekerjaan Umum udara ruangan, serta manajemen 
Sh Sah YA, Sak "Konsep bangunan hijau tidak — di Jakarta, dan Dahana di Suka- gedung. LKT) 
Bank Intenasona Indonesia aamas0 A80/080 450080 50/6080 
Bank Chnatust Indonesia sanuo  S00/L00 500200 500/100 
Transaksi Mata Uang 
kate us av 1 w 10R ay wa 7) pp seo kaw 3) 1m 0 ei ca 
usp 1018 am 00 co an a on ami gate as aa era tar aa 1671 
nun oo am oo ami gai ons om one ara aw ana ost 106 121 15m 
m0 Ia 30m cie ema oane3 255 sana guns s3 as aza 0s 3328 ps Dsn 
ng 205 stan does oa oasas nga angan 15 aon aon 195 1s 200 nam zam 
0g 2553 esa Langen 1napons m3 BIO pen 29tu2 mam 353 2sown Basa asasa oo Daan Waras 
mas 235 1177 yan Oon Eu sa 18977 eneta6 0m 2006 28 us 1ng6e9 17 
ng 309 za a25 oeses oo Goo 2200 ora 2m amez aoi aon 320 35m asa 
1 12006 1200 0s angan oo ons ama one31 ons apain ooa2 a00 ama 18 en 
pup #5 0 Ea 075 aa asa Besa 240 2apga5 a73 1m iss tasan stan @pen 
sad 12206 1m asa a07 oo ons ama 107 ono oma on ons 1318 158 gas 
Kawi 111575 11615975 1303 new gineg urap awam saat ama sunan nyaa 2S8 Lan LA UK 
Two mau mem 31 oa Gama om gam 222m ani Bona onee3 oss ES ma ae 
mp ES 223m Ea os 0012 gan gn sung arm Ea 00016 1m B8 ap angan 
dr 9037 am au cap a01 Got aan ons 00023 oa ama on a05 127 1513 
zu oisas gap om ang a01 ang a22 os goni gen a07 one ono 207 1221 
ca os168 ae ass oma avi con azas oa Ooras osn as angin a02 ass35 ama 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PENERBANGAN 


AirAsia Incar Pasar 
Lion Air di Indonesia 


JAKARTA, KOMPAS — Mas- 
kapai AirAsia mengaku tidak pe- 
duli ekspansi maskapai Lion Air 
di Malaysia. Lion Air berpatung- 
an dengan National Aerospace 
and Defence Industries Malaysia 
mendirikan maskapai Malindo 
Airways yang mulai beroperasi 
Mei 2013, 

Demikian dikatakan Chief 
Executive Officer AirAsia Group 
Tony Fernandes, Rabu (19/9), ke- 
pada Kompas, di kantornya di 
Jakarta. "Saya justru akan me- 
rebut pasar Lion Air di Indo- 
nesia,” ujar Tony bersemangat. 

Justru akibat ekspansi Lion 
Air, kata Tony, dia berniat mem- 
beli 10-12 unit Airbus A820 per 
tahun. ”Pesawat-pesawat itu 
akan diterbangkan Indonesia 
AirAsia,” ujar Tony. 

Pada triwulan I-2012, mana- 
jemen Indonesia AirAsia meng- 
umumkan pada akhir tahun 2012 
akan menerbangkan 21 unit 
A320. Namun, Tony memastikan 
pihaknya akan menerbangkan 24 
unit A320, 

”Kalau Lion menerbangkan 
60-70 pesawat, Indonesia AirAsia 
juga akan menerbangkan 60 pe- 
sawat. Penetrasi kami ditambah 
Batavia Air juga akan mengim- 
bangi Lion Air” ujar Tony. Kini, 
penetrasi Lion Air di pasar do- 
'mestik mencapai 41 persen. 

Tony menambahkan, pesawat 
Indonesia AirAsia tak akan di- 
tempatkan di Jakarta. “Indonesia 
besar, kami akan taruh di banda- 
ra yang tidak penuh, seperti di 


Medan, Bali, dan Manado," ujar- 
nya. 

Direktur Umum Lion Air Ed- 
ward Sirait mengatakan, ekspan- 
si Lion Air di Malaysia lebih 
untuk pasar regional, bukan un- 
tuk Malaysia. "Kami tidak akan 
meninggalkan Indonesia,” ujar- 
nya. 

Dia menambahkan, Lion Air 
juga akan terus memasok pe- 
sawat baru untuk Lion Air dan 
Malindo Airways yang beroperasi 
dari Malaysia. 

Dalam 10 tahun ke depan, Ma- 
lindo Airways merencanakan 
mengoperasikan 100 pesawat, 
termasuk 5 unit Bocing 787 Dre- 
amliner. Boeing 787 ditargetkan 
datang tahun 2015 seiring de- 
ngan rencana Malindo Airways 
terbang ke Eropa. 

Edward menambahkan, ek- 
spansi Lion Air dengan Malindo 
Airways ke Malaysia bukan un- 
tuk bersaing langsung (he- 
ad-to-head) dengan maskapai pe- 
nerbangan lain. "Langkah bisnis 
itu untuk menghadapi kebijakan 
open sky ASEAN 2015, ujarnya. 

Tony berpendapat, maskapai 
yang masih menerapkan fidl se- 
rvice tidak akan pernah berhasil 
membangun maskapai berbiaya 
rendah. "Ini masalah kultur, Tak 
mudah untuk mengubah kultur," 
ujar Tony. 

“AirAsia tak pernah tawarkan 
lower fare, harga murah, tetapi 
lower cost, biaya rendah yang 
berujung pada harga murah. Ini 
hal berbeda,” ujar Tony. (RYO) 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


NUSANTARA 


Kebutuhan Air Bersih Saat Kemarau 


PEREDARAN NARKOBA 


Meraja dari Sel 
dengan “Ponsel” 


Telepon seluler atau 
ponsel bagi Adam Wilson 
(42), lelaki asal Nigeria, 
narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan 
Nusakambangan, 
Kabupaten Cilacap, Jawa 
Tengah, tak sekadar alat 
komunikasi. Dengan 
ponsel, dia bisa “lepas” 
dari sel yang mengekang 
fisiknya. 


engan ponsel, Adam bisa 
D "hadir? di tengah jaring- 

annya di luar Nusakam- 
bangan, bahkan di luar negeri, 
Ia bisa menjalankan bisnis per- 
edaran narkoba, khususnya sabu 


beromyet miliaran rupiah, pung, Sel 


aat ia ditangkap di Rumah res 
Sakit Umum Daerah (RSUD) sai 
Cilacap, pekan lalu, Badan Nar- mi 


BEBERAPA KASUS TE ONSEL DI PENJARA 


3 Apr 2009 Jet Lie Chandra alias Cece, terpidana mati kasus narkoba, 
mengendalikan transaksi narkoba dengan telepon seluler (ponsel) dari balik 
sel Pondok Bambu, Cece memiliki empat ponsel. 

28 Mar 2010 Terpidana kasus narkoba di LP Cipinang, Mohammad Yusuf 
alias Kebot, memiliki satu ponsel dengan sembilan kartu SIM, Dengan ponsel 
tersebut, Yusuf mengendalikan perdagangan narkoba bersama istrinya. 

28 Nov 2010 Karun, penghuni LP Kelas IIA Barelang, memiliki tiga ponsel. 
Ponsel itu digunakan untuk menghubungkan penjual sabu dari Malaysia 
dengan bandar sabu di Indonesia. 

16 Feb 2011 Hartoni Jaya Buana, napi kasus narkoba, bersama Cahyono, 
napi kasus pembunuhan, didapati sedang mengonsumsi sabu di dalam rumah 
yang berjarak 20 meter dari pagar LP Nusakambangan. Polisi juga 
menemukan 318 gram sabu berikut enam ponsel yang diduga merupakan 
alat komunikasi Hartoni dengan jaringannya di luar LP. 

23 Feb 2011 Kepala LP Jambi Bowo Nariwono menggelar operasi dadakan. 
Dari operasi tersebut, petugas menyita 155 ponsel serta ratusan "charger” 
dan "handset", 

14 Jul 201 Terpidana seumur hidup kewarganegaraan Nigeria, George 
Obina, ditangkap petugas BNN di LP Kelas I Cipinang karena mengimpor 
heroin langsung dari Nigeria, Saat kamar tahanannya di geledah, ditemukan 
tiga ponsel dan satu kartu SIM. 


Sumber: Litbang "Komps"/SJF diolah dari nembertaan "Kompas" 


(8/9). Kepala Pol- 
a Bandar Lampung Komi- 

s Besar M Nurochman 
engatakan, tengah menelusuri 


senilai Rp 250 juta. Sipir itu 
diduga menjadi kurir narkoba 

dari napi berinisial F Maret lalu, 
polisi menangkap enam tersang- 


GANATA INDRA RIATMOKO 


Rini (31) mengambil air dari mata air di Dusun Klumprit TI, Desa 
Wukirharjo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Rabu (19/9). Selama musim kemarau, warga dusun tersebut harus 
mengantre selama beberapa jam agar dapat memperoleh air untuk 
keperluan air minum, Untuk keperluan mandi dan mencuci 
pakaian, warga harus membeli air dengan harga Rp 1002000 per 
tangki dengan kapasitas 5.000 liter: 


CEK KOSONG 


Diduga Tipu Rp 6 Miliar, 
Apin Ditangkap Polisi 


BATAM, KOMPAS — Tjin 
Apin (38), warga Batam, Kepu- 
lauan Riau, ditangkap jajaran Ke- 
polisian Sektor Lubuk Baja, Ba- 
tam. Ia diduga menipu beberapa 
rekan bisnisnya hingga senilai 
Rp 6 mil 

Kepala Unit Reserse Kriminal 
Polsek Lubuk Baja Inspektur Sa- 
tu Hendrianto, Rabu (19/9), di 
Batam, mengutarakan, Apin ber- 
aksi tahun lalu dengan modus 
memberikan cek kosong. Cek itu 
untuk membayar pengembalian 
kepada mereka yang 
menitipkan modal, 

”Korban menitipkan modal ke 
ika TA yang menjual mo- 
aha itu berhenti. Apin pun 
diminta mengembalikan titipan 
modal itu,” ujar Hendrianto, 

Apin menyanggupi pengemba- 
lian titipan modal itu. Namun, ia 
hanya memberikan cek kosong, 
antara lain, kepada Aseng yang 
menitipkan Rp 730 juta dan Awi 
yang menitipkan Rp 2,057 miliar, 
”Tersangka pernah membuka re- 
kening giro dan mendapat buku 
cek. Rekening itu ditutup saat TA 
memberikan cek kepada korban," 
jelas Hendrianto lagi, 


Apin kemudian melarikan diri 
ke Barito Kuala, Kalimantan Se- 
latan, Januari 2012, Ta berdagang 
bahan bangunan sampai akhir- 
nya ditangkap Polsek Lubuk Baja, 
pekan lalu. Saat ditangkap, Apin 
berada di rumah sekaligus toko- 
nya, "Selain di Polsek, ada juga 
laporan dugaan penipuan di Pol- 
res Barelang untuk tersangka dan 
kasus yang sama,” ujarnya, 

Namun, Apin membantah me- 
nipu. Ia mengaku menerima ti 
tipan modal dari beberapa orang. 
Tidak ada perjanjian tertulis yang 
mengikat mereka, "Saya tak mau 
menipu. Namanya usaha, ada un- 
tung ada rugi. Setahun lalu usaha 

i,” ujarnya. 
Oleh karena usaha berhenti, ia 
kesulitan memberikan hasil pe- 
ngembangan investasi, Namun, 
ia tetap menyatakan kesanggu- 
pan mengembalikan modal rekan 
bisnisnya itu. Namun, ia hanya 
memberikan cek kosong. 

Apin juga membantah melari- 
kan diri dari Batam. Setelah 
usahanya bangkrut, ia pulang ke 
daerah asalnya, Barito Kuala, dan 
berusaha di sana. Ia mengatakan 
tengah mencari modal. (RAZ) 


kotika Nasional (BNN) men 
mukan tiga ponsel dengan be- 
berapa kartu perdana, Saat 
Adam digiring kembali ke selnya 
di Lembaga Pemasyarakatan 
(LP) Kembangkuning, Nu 
kambangan, petugas mendapati 
lagi lima ponsel, selain buku re- 
kening bank. 

Adam ditangkap karena ter- 
libat kasus peredaran sabu di 
sejumlah wilayah Nusantara, de- 
ngan total 8,7 kilogram (kg). Ni- 
lai transaksinya sekitar Rp 174 
miliar karena harga satu 1 gram 
sabu sekitar Rp 2 juta. 

Dari pemeriksaan BNN dan 
Badan Narkotika Kabupaten 
(BNK) Cilacap, Adam, yang ada- 
lah terpidana mati kasus nar- 
koba, mengaku mengandalkan 
ponsel dalam mengendalikan 
bisnisnya. Awalnya, ia mencari 
nomor kontak yang direkomen- 
lasikan koleganya yang bisa 
di kurir narkoba. 

Adam yang fasih berbahasa 
Indonesia, dengan ponselnya, 
merayu orang agar mau menjadi 
kurir, Itulah yang terjadi pada 
Lani, warga Ja ang ber- 
profesi sebagai penjual pulsa. 
Lani, yang ditangkap saat ber- 
sama Adam di RSUD Cilacap, 
mengaku Adam merayunya da- 
lam percakapan melalui ponsel. 

Kepala Flumas BNN Sumirat 
Dwiyanto menduga, Adam men- 
dekati Lani untuk menjadikan- 
nya kurir sabu. Narkoba itu di- 
datangkan dari India. Dengan 
ponsel itu, Adam juga memberi 
instruksi kepada kurir yang di- 
rekrutnya untuk mengambil sa- 
bu, memasukkannya ke Indone- 
sia melalui jalur darat Timor 
Leste. 

»ngendalian bisnis narkoba 
dari dalam penjara, tentu 
dengan memanfaatkan ponsel, 
juga ditemukan di Bandar Lam- 


peredaran narkoba yang meli- 
batkan JR (08), narapidana ka- 
sus narkotika yang kini berada 
di LP Way Hui, Lampung. Pe- 
nelusuran itu berangkat dari pe- 
nangkapan empat tersangka 
peredaran narkoba jenis sabu, 
pekan lalu, Polisi menyita 14,5 
gram sabu. 

"Seorang tersangka, Sisk: 
(28), mengaku diperintah me- 
ngirimkan barang itu oleh JR. Ta 
ternyata istri JR. Ia menjadi ku- 
rir dari JR,” ujar Nurochman, 

JR diduga mengendalikan 

isnis narkoba dari dalam pen- 
, dengan memakai ponsel. 
”Kenapa handphone bisa digu- 
nakan di LP? Inilah yang kami 
telus r Nurochman lagi. 

Dalam razia di LP dan rumah 
tahanan (rutan) di Jakarta, Ta- 
ngerang, dan daerah lain, baik 
yang dilakukan BNN, Wakil 
Menteri Hukum dan Hak A: 
Manusia Denny Indrayana, 
maupun Tim Direktorat Jende- 
syarakatan, ponsel 
hampi' lalu ditemukan dimi- 
liki napi atau tahanan. Kompas 
pun berulang kali menerima te- 
lepon atau layanan pesan sing- 
kat dari seseorang di dalam 
penjara. 


Ponsel terlarang 


Penggunaan ponsel dalam LP 
au rutan oleh napi/tahanan 
sesungguhnya adalah hal terla- 
rang, Hal itu juga diakui Kepala 
LP Mata Merah, Palembang, Il- 
ham Djaya. "Di LP Mata Merah, 
sembilan sipir harus menjaga le- 
bih dari 1.000 napi. Untuk men- 
cegah ponsel masuk, seharusnya 
kami juga dilengkapi pengacak 
sinyal,” katanya. 

Awal September lalu, Poltz 
bes Palembang menangkap 
LP Mata Merah, Arizal (30), ka- 
rena menyimpan sabu dan eks- 


KRIMINALITAS 


Bom di ATM Makassar Berdaya Ledak Rendah 


MAKASSAR, KOMPAS — Ke- 
polisian Daerah Sulawesi Selatan 
dan Barat memastikan bahwa le- 
dakan pada anjungan tunai man- 
diri Bank Mandiri di Jalan Ka- 
katua, Kota Makassar, Sulawesi 
Selatan, Rabu (19/9), pukul 0010 
Wita, berasal dari bom. Polisi 
memburu dua pelaku guna 
mengungkap motif pengeboman 
berdaya ledak rendah itu. 

"Dari hasil analisis Pusat La- 
boratorium Forensik (Labfor) 
Polri, kepulan asap putih setelah 
terjadi ledakan menunjukkan 
bom berdaya ledak rendah. Di 


sekitar anjungan tunai mandiri 
(ATM) juga ditemukan 
yang menandakan 
explosive bomb,” ungkap Kepala 
Polda Sulselbar Inspektur Jen- 
deral Mudji Waluyo, Rabu pe- 
tang. 

Berdasarkan hasil penyelidil 
an sementara, pelaku diduga ti- 
dak berencana merampok karena 
kondisi ATM tidak rusak sama 
sekali. Ledakan bom hanya mi 
nyebabkan kaca di keempat 
ruang ATM pecah. Langit-langit 
ruangan ATM juga hancur 
meskipun pendingin ruangan 


masih berfungsi normal. 

Di lokasi kejadian, polisi 
nemukan tutup botol pl 
yang tengahnya berlubang. Lu- 
bang itu diduga menjadi tempat 
sumbu api yang digunakan untuk 
menyulut ledakan. Juga ditemu- 
kan serpihan botol dan butiran 
gotri yang diduga menjadi bahan 
campuran dalam bom. 

Menurut Mudji, pihaknya ma- 
sih mendalami motif di balik pe- 
ngeboman tersebut. Labfor juga 
tengah memeriksa bahan-bahan 
peledak yang ditemukan di se- 
i ”Kalau dilihat dari 


rakitan bom, pelaku profesional 
karena ledakannya sempurna” 


telah memeriksa dua 
saksi, salah satunya Lois Markus 
(20), mahasiswa yang tinggal di 
seberang lokasi kejadian. Lois 
yang tengah menonton televisi 
mengaku terkejut setelah men- 
dengar ledakan sangat keras dari 
luar rumahnya. 

”Saya langsung lari keluar 
rumah dan melihat ada dua orang 
berboncengan naik sepeda motor 
melarikan diri,” ujar warga Ke- 
lurahan Mariso itu. (RIZ) 


KECELAKAAN LAUT 


Perahu Pecah, Satu Nelayan Hilang 


LUMAJANG, KOMPAS — Pe- 
rahu nelayan di Lumajang, Jawa 
Timur, pecah dihantam ombak, 
Rabu (19/9). Akibatnya, seorang 
nelayan cedera, sedangkan se- 
orang lagi masih dicari. 

Nelayan yang kini dirawat di 
Puskesmas Lumajang itu adalah 
Ponijan (47), warga Dusun Kra- 
jan 2, Desa Selok Awar-Awar, 
Kecamatan Pasirian, Kabupaten 
Lumajang, Jawa Timur. Nelayan 
yang masih dicari adalah Timan 
(30), rekan sekampung Ponijan. 

Rabu pagi itu Ponijan dan 
Timan, sekitar pukul 05.00 WIB, 
berangkat ke laut untuk meng- 
ambil jaring yang ditebar sehari 
sebelumnya. Jaring tersebut un- 
tuk menangkap udang. Namun, 
baru satu jam di laut, perahu 


yang dinaiki keduanya dihantam 
ombak setinggi lebih kurang 5 
meter, saat posisi berada di 20 
kilometer dari bibir pantai Watu 
Pecak, Desa Selok Awar-Awar, 
Kecamatan Pasirian. Perahu ne- 
layan Pasirian itu berukuran 8 
meter dengan mesin perahu 13 
PK. 

Dokter di Unit Gawat Darurat 
Puskesmas Lumajang, dr Ike 
Anggraeni Fatmawati, menutur- 
kan, Ponijan tiba di puskesmas 
dengan kesadaran yang mulai 
menurun disertai sedikit luka go- 
res di dada. 

Kepala Bidang Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan Badan Pe- 
nanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Lumajang 
Hendro Wahyono mengatakan, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


satu tim SAR sudah diturunkan 
untuk mencari rekan Ponijan. 
Namun, kondisi laut selatan me- 
mang tidak bisa diprediksi. Pen- 
carian terkendala gelombang, 
Sartono, petugas penyuluh la- 
pangan Dinas Kelautan dan Per- 
ikanan, di Kecamatan Pasirian, 
mengatakan, selama ini titik ra- 
wan laut adalah jarak 10-20 ki- 
lometer dari bibir pantai, 


Pencarian dihentikan 


Pencarian korban tenggelam- 
nya Kapal Motor Surya Indah di 
Sungai Mahakam, Kecamatan 
Muara Pahau, Kabupaten Kutai 
Barat, Kalimantan Timur, dinya- 
takan selesai. Total korban di- 
temukan tewas 28 orang, setelah 
dua orang terakhir yang dinya- 


takan hilang, ditemukan. 

Kepala Bidang Humas Polda 
Kaltim Komisaris Besar Anto- 
nius Wisnu Sutirta, Rabu 49/9), 
mengatakan, dua korban yang 
dinyatakan masih hilang hingsa 
Senin siang lalu, akhirnya di- 
temukan tewas, sore harinya. 
Pencarian oleh tim SAR gabung- 
an akhirnya dihentikan. 

Berdasarkan keterangan dari 
Bagian Humas Pemkab Kutai Ba- 
rat, dua korban terakhir yang 
ditemukan tewas tersebut adalah 
Elisa (8) dan Dilah (8). Dengan 
demikian, jumlah total korban 
yang ditemukan meninggal se- 
banyak 28 orang, 19 di antaranya 
warga Kutai Barat. Adapun yang 
ditemukan selamat sebanyak 83 
orang. (DIA/PRA) 


ka pembawa 80.000 pil ekstasi 
pesanan WFI, napi di LP Mata 
Merah, 

Teknologi pengacak sinyal 
sebenarnya sudah dipasang di 
Nusakambangan, seperti diakui 
Kepala Divisi Pemasyarakatan 
Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Jateng Djoko Setiono, Namun, 
Kepala LP Kembang Kuning 
Gumelar mengaku, teknologi itu 
tak sempurna. Jika listrik mati, 
alat itu tak berfungsi ktu 
seperti ini biasanya dimanfaat- 
kan napi, ucapnya. 

Seorang bekas napi di LP Ta- 
ngerang pernah bercerita, dalam 
penjara mereka tak perlu mem- 
punyai handphone sendiri. Ta bi- 
sa menyewa handset dari penja- 
ga LP atau napi lain, Dia hanya 
perlu memiliki SIM card, yang 
karena tipis bisa disembunyikan 
di sandal. (GRE/IRE/JON/TRA) 


KIL/ 


S DAERAH 


Puluhan Penyamun Ditangkap Polisi 

BANDAR LAMPUNG — Jajaran Kepolisian Daerah Lampung 
meringkus puluhan pembegal atau penyamun yang selama ini 
meresahkan warga di Lampung Utara. Kepala Bidang Humas 
Polda Lampung Ajun Komisaris Besar Sulistyaningsih, Rabu 
(9/9), mengatakan, dalam Operasi Sikat Krakatau ITI yang 
dilaksanakan sejak 10 September 2012 ditangkap 39 tersangka 
yang terlibat dalam 24 kasus pencurian dan perampokan sepe- 
da motor. Operasi ini dilaksanakan untuk menjawab keresahan 
warga akan ulah penyamun yang semakin nekat di Lampura 
akhir-akhir ini. Para penyamun yang sebagian besar remaja 
berusia 16-20 tahun ini tidak ampas sepeda motor, 
tetapi juga tega melukai korbannya. Polisi juga menyita 9 
sepeda motor hasil rampasan tersangka dan sepucuk senjata 
api rakitan. Sepeda motor hasil rampasan itu dibeli penadah 
lalu dijual ke Mesuji dan Palembang, Sumatera Selatan. JON) 


Transaksi Cengkeh Lesu 


MANADO — Meski harga cengkeh terus naik dan menembus 
batas di atas Rp 100.000 per kilogram, petani cengkeh di 
Minahasa dan Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, enggan 
melepas cengkeh mereka ke pedagang. Harga cengkeh di ting- 
kat petani mencapai Rp 105.000 per kilogram. Pedagang ceng- 
keh, Fanny Runtuwene, di Kotamobagu, Rabu (9/9), menga- 
takan, perdagangan cengkeh mengalami lesu darah karena 
petani masih menahan stok cengkeh mereka, "Kalau tahun lalu 
setiap hari saya beli cengkeh 5 ton, sekarang mencari 1 ton saja 
susah," katanya, Pasar cengkeh di Manado dan Minahasa juga 
menunjukkan gejala yang sama. Sejumlah pedagang bahkan 
melakukan perang harga pembelian yang mencapai Rp 110000 
per kilogram. Kelesuan pasar diakibatkan stok cengkeh petani 
di wilayahnya telah berkurang. Petani sudah menjual ceng- 
kehnya Juli lalu. Lesunya perdagangan cengkeh juga dipe- 
ngaruhi produksi cengkeh Sulawesi Utara yang terus menurun 
dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Sulut, 
produksi cengkeh Sulut diperkirakan hanya sekitar 5.000 ton, 
berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai 10000 ton. 
Penurunan produksi karena sebagian pohon cengkeh berusia 
tua, di atas 40 tahun. (ZAL) 


Puting Beliung Rusak 25 Rumah 


MARABAHAN — Hujan deras 
yang turun kurang dari satu jam 
i angin puting be- 

sa (18/9) sore, meng- 
akibatkan 25 rumah di Desa 
Tinggiran Darat, Tinggiran 
Tengah, dan Jelapat di Kecamat- 


Kuala, Kalimantan Selatan, rusak 


edang, Kepala Sub- 


Kalimantan Selatan, A Ha- 
gan i, Rabu (19/9), mengata- 
kan, sebagian besar atap rumah 
yang terbuat dari seng terempas 
dibawa angin. Sebuah baliho be- 
sar berukuran sekitar 8 meter x 6 meter di median Jalan Hasan 
Basri, Banjarmasin, juga tumbang. (WER) 


HANDINING 


XUS 


Whera style moots substance 


Pesonanya 
Begitu Memukau 
x 


(pg 


Berbagi Sekarang 


Mudahnya Memotret 
Fitur Smart Auto yang semakin 
cerdas, menyesuaikan secara 
otomatis untuk 58 suasana 
pemotretan yang berbeda. 


Unduh Canon CameraWindow App 


App Store 


dan Ajak setiap orang Bergabung serta Berbagi dengan Mudah & Cepat. 


Dengan kamera IXUS berfitur WIFI kini Anda bisa 
memindahkan foto maupun video ke Facebook atau 
Youtube & Anda juga bisa menyimpan foto di iPhone, iPad 
Rx IPod Touch dengan aplikasi Canon CameraWindow. 
keterangan lebih lanjut Kik wwwcanon-asia.comyixus 


— 


Canet 


2 


didi 


ItUS5IOHS IXUS 240HS 


 ILIMP Hgh-senstvty CMOS Sensar — 16.1MP High-enstviy CMOS Sensor 
«1 Opal Zoom - StOptal Zoom 

32'TuchSoeen “32 lbudhSaten 

« FulHD, Sero ound Frame “ FllHD,Sero Sound frame 
“MiooSD GrdSiot 


Kunjungi san Canon Week ci: 


@ Pondok Indah Mall 1, Lantai G (17-23 Sept 2012) 


'@ Supermal Karawaci, Lantai LG (24-30 Sept 2012) 
Segera dapatkan harga & bonus menarik !! 


fan KTI www.canon.co.id) 


KANTOR 


baru (0761) 


PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN KARTU GARANSI DARI PT 


PUSAT & SHOWROOM : 
Jl. Selaparang Blok 8-15 jav. 9 


mplek Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 
Fax: (021) 651481113 « SMS: 0812 116 1008 | Bandung: JI. Lengkong 
» Email: info@dataserp.co.id 

AL CENTER: (DR1) 2664 B999 » Website :wwwdatascrp.com 


161502, 260132 “| 
1) 713699 « Bandung (022) 4233193, 8232252 « Surabaya| 
023577, 72043143 » Makasar (0811) 


(Canon Center 
“Jakarta: Ratu Plaza Lt. LI Jend Sudirman Jakarta. 


Tap. (021) 
Besar No.4, Bandung 40261, 
"Tlp. (02) 4218429, 4215139 


" (Center Jakarta: Grand Boutiaue Center, BlokB na 3-4 
JI. Mangga Dua Jakarta, Hotline Service :021 26618997, 
Website: htto:/Service.dataserip.co.ld 

« Canon Care Centar Bekasi: Komplaks Ruko Suncity Souare, 
Blok A-30,JI. M. Hasibun Margajaya, Bekasi Selatan Telp: 021 89863605 


Padana (0751) 7870619, 
031) 566 
75211, 875225 


DATASCRIP 


NUSANTARA 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


Pulau Berhala Terisolasi Lagi 


Jaringan Komunikasi Tidak Beroperasi sejak Tahun Lalu 


BERHALA, KOMPAS — Pulau Berhala, yang 


merupakan pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, 


kembali terisolasi. Jaringan telekomunikasi yang 
pernah melayani komunikasi puluhan petugas di 
Pulau Berhala serta nelayan selama empat tahun, 


tidak lagi beroperasi setahun terakhir ini. 


Nelayan dan petugas patroli 
justru sering mendapatkan sinyal 
telepon seluler (ponsel) dari Ma- 
laysia dan Singapura saat di 
tengah laut. Sejumlah pihak ber- 
harap operator telepon kembali 
menghidupkan jaringan di Pulau 
Berhala. 

Kepala Distrik Navigasi Kelas 
Belawan Bambang Wiyanto, Ra- 
bu (19/9), mengatakan, ada ko- 
munikasi radio antara petugas 
dan kantor Belawan, tetapi sering 
terganggu. "Komunikasi dengan 
telepon sangat membantu pe- 
laporan-pelaporan situasi di Ja- 
pangan,” tutur Bambang, 

Apalagi, lanjut Bambang, suar 
di Pulau Berhala kini dilengkapi 
m identifikasi otomatis yang 
bisa memantau jumlah kapal 


yang melintas di Selat Malaka. 
?Kalau ada internet, dengan mu- 


bisa mengakses informasi itu," 
tutur Bambang. 

Suherwan (47), teknisi pen- 
jaga suar Pulau Berhala, menga- 
takan, komunikasi dengan ke- 
luarganya terganggu sejak tidak 
ada sinyal telepon. Komunikas 
itu penting karena petugas baru 
dirotasi tiap tiga bulan dan sering 
diperpanjang. Prajurit TNI yang 
bertugas bahkan baru enam bu- 
lan ditarik dari lokasi. 

"Nelayan juga tidak lagi bisa 
memanfaatkan fasilitas “sinyal 
untuk berkomunikasi dengan ke- 
luarga atau melaporkan adanya 
kecelakaan laut,” tutur Suher- 
wan, 


PULAU BERHALA 


(8,78 LU: 99,50 BT) 


| MALAYSIA 


50 km 
aa 


ANDIL 


Jaringan komunikasi 

Kepala Badan Kesatuan Bang- 
sa Perlindungan Masyarakat dan 
Politik — (Bakesbanglinmaspol) 
Provinsi Sumatera Utara Eddy 
Syofian mengatakan, semestinya 
operator telepon tidak hanya 
membangun pemancar di daerah 


gemuk. "Daerah perbatasan juga 
perlu dibangun pemancar seba- 
gai bagian dari tanggung jawab 
sosial,” tutur Eddy. 

Pulau Berhala berjarak sekitar 
12 mil (19,3 km) dari batas luar 
perairan Negara Kesatuan Re- 
publik Indonesia (NKRI) atau 50 
mil (8046 km) dari Pelabuhan 
Belawan, Pulau tidak berpendu- 
duk seluas sekitar 4 hektar itu 
tiap hari dijaga 32 prajurit TNI 
Angkatan Laut dan TNI Ang- 
katan Darat serta 5 petugas suar 
Direktorat Jenderal Hubungan 
Laut Kementerian Perhubungan. 
Setiap hari diperkirakan lebih da- 
ri 168 kapal niaga internasional 
melintas di depan Pulau Berhala. 
Pulau ini memiliki pasir putih 
dikelilingi air laut jernih. Ke- 
indahan alam bawah lautnya ma- 
sih terjaga dan menjadi tempat 
penangkaran tukik. 

Namun, kondisi fasilitas di da- 
ratan memprihatinkan. Jemba- 
tan menuju ke daratan yang ter- 
buat dari kayu sudah rapuh dan 
bolong-bolong. Markas prajurit, 
meskipun dari bangunan perma- 
nen, namun sangat sederhana. 


Pelaksana Tugas Gubernur 
Sumatera Utara Gatot Pujo Nug- 
roho saat memimpin Forum Ko- 
munikasi Pimpinan Daerah Su- 
mut mengunjungi Pulau Berhala, 
Selasa, mengatakan, pihaknya 
tengah mengusulkan ke peme- 
rintah pusat untuk melakukan 
perbaikan markas prajurit, per- 
baikan ketersediaan air bersih, 
pembangunan jogging track, dan 
pembangunan helipad. Selain itu, 
prajurit juga perlu dirotasi tiap 
empat bulan, bukan enam bulan 
seperti saat ini. 

Gatot mengatakan, pihaknya 
juga akan melakukan perbaikan 
fasilitas Pulau Berhala melalui 
APBD 2013. "Tempat ini juga 
bagus untuk destinasi wisata," 
kata dia. 

Menurut Komandan Pangkal- 
an Utama TNI AL (Lantamal) 1 
Belawan Laksamana Pertama 
Bambang Soesilo, Pulau Berhala 
adalah titik temu kapal ikan di 
wilayah Sumatera bagian utara. 
Nelayan sering bersandar untuk 
mendapatkan air bersih. Pulau 
ini juga strategis untuk perta- 
hanan. (WSI) 


PILKADA 


Rakyat 
Kalbar Pilih 
Pemimpin 
Hari Ini 


PONTIANAK, KOMPAS — 
Rakyat Kalimantan Barat me- 
nentukan pilihan melalui pemu- 
ngutan suara calon gubernur dan 
wakil gubernur, Kamis (20/9) ini. 
Situasi Kalimantan t relatif 
aman menjelang dilakukannya 
pemungutan suara, 

Seluruh logistik pemilu, ke- 
dilaporkan sudah terdis- 
ke tempat pemungutan 
a, Komisi Pemilihan Umum 
Kalimantan Barat memastikan, 
pemungutan suara bisa digelar 
serentak di seluruh tempat pe- 
mungutan suara yang berjumlah 
11.009 buah. "Semua tahap sudah 
dilalui dan bisa dipantau dengan 
mudah oleh masyarakat,” ujar 
Ketua KPU Kalbar AR Muzam- 
mil, 

Pilkada Kalbar diikuti empat 
pasang calon, yakni Cornelis- 
Christiandy Sanjaya (petahana), 
Armyn Ali Anyang-Fathan A Ra- 
syid, Morkes Effendi-Burhanud- 
din A Rasyid, dan Abang Tambul 
Husin-Barnabas 
Penduduk Kal 


lihan gubernur dan wakil guber- 
nur sebanyak 3.377685 orang. 


ih ada pemilih yang 
belum mendapatkan undangan 
untuk memberikan suara, silakan 
datang ke tempat pemungutan 
suara dengan membawa bukti 
identitas diri, seperti yang ter- 
cantum dalam daftar pemilih 
tetap, Penyelenggara akan mela- 
yani,” kata Muzammil, 

Penyelenggaraan Pilkada Kal- 
bar dijaga oleh 8.246 polisi dan 
tentara, Kepala Bidang Humas 
Polda Kalbar Ajun Komisaris Be- 
sar Mukson Munandar meng- 
ungkapkan, menjelang pemu- 
ngutan suara, situasi Kalbar tetap 
aman. "Kami berharap semua pi- 
hak bekerja sama menjaga situasi 
yang sudah kondusif ini,” u 
Mukson. 

Direktur Lembaga Pengi 
dan Studi Arus Informasi Regio- 
nal Kalbar Demanhuri Gustira 
mengatakan, pasangan calon 
yang terpilih harus segera me- 
nyusun program kerja terukur, 
”Dalam debat kandidat lalu, 
program kerja para calon belum 
seluruhnya terukur. Siapa pun 
yang terpilih harus merealisa- 
sikan janjinya,” ungkap Deman- 
huri. 


Pilkada Bengkulu 


Dua pasang calon wali ko- 
ta-wakil wali kota Bengkulu ber- 
saing ketat dalam perolehan sua- 
ra sementara pada Pemilihan Ke- 
pala Daerah Kota Bengkulu, Ra- 
bu. Besar kemungkinan pemilih- 
an dilakukan dalam dua putaran, 
Kedua pasangan itu ialah Helmi 
Hasan-Patriana Sosia Linda dan 
Ahmad Kanedi-Dani Hamdani, 

Hasil sementara penghitungan 
secara elektronik oleh Komisi Pe- 
milihan Umum (KPU) Kota 
Bengkulu pada Rabu (19/9) pukul 
1815 menunjukkan, dari 10.190 
suara sah di 41 tempat pemu- 
ngutan suara (TPS), pasangan 
Helmi Hasan-Patriana Sosia Lin- 
da memperoleh 2.774 suara 
(27,22 persen). Sementara pa- 
sangan Ahmad — Kanedi-Dani 
Hamdani mendapat 2.888 suara 
(28,34 persen). Keduanya meng- 
ungguli sembilan pasang calon 
lain yang bertarung pada pemi- 
lihan wali kota-wakil wali kota 
Bengkulu. Masih ada 582 TPS 
lagi yang datanya belum masuk 
ke KPU. (AHA/ADH) 


Persiapan di Asrama Haji 


| 


y 
1... 
- YA 
— 


Petugas memeriksa paspor calon haji embarl 


Timur 2012 sebanyak 33.935 dan kloter pertama akan berangkat menuju Tanah Suci pada 21 September. 


KOMPAS/DAHANA PATIIA ( 


si Surabaya di Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/9). Jumlah calon haji Jawa 


INFRASTRUKTUR 


Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin Rp 170 Miliar 


MAKASSAR, KOMPAS — Pe- 
merintah pusat mengalok 
Anggaran Pendapatan dan Be- 
lanja Negara 2013 sebesar Rp 
170,3 miliar untuk pengembang- 
an Bandara Internasional Sultan 
Hasanuddin, Kabupaten Maros, 
Sulawesi Selatan. Dana itu akan 
digunakan untuk memperpan- 
jang landasan dan meningkatkan 
kapasitas terminal penumpang. 

Kepala Dinas Perhubungan 
Sulsel Andi Masykur Sultan, Ra- 
bu (1/9), di Makassar, menge- 
mukakan, panjang landasan akai 
ditambah 500 meter menjadi 
500 meter untuk mengakomo- 
dasi pesawat jenis Airbus dan 
Boeing 747 yang mulai banyak 
digunakan di sejumlah negara. 
Bandara Sultan Hasanuddin j 
akan dilengkapi dengan fasilitas 
perawatan pesawat. 

Menurut Masykur, pengem- 
bangan tersebut bagian dari upa- 
ya menyongsong ASEAN Open 
Skies 2015. Kondisi bandara yang 
sesuai dengan standar interna- 


sional menjadi salah satu s 
untuk menyambut liberali 
lur penerbangan di kawasan As 
Tenggara itu. Saat ini, Bandara 
Sultan Hasanuddin melayani dua 
rute internasional, yaitu tujuan 
Malaysia dan Singapura. 

Selain itu, anggaran pengem- 
bangan akan dimanfaatkan un- 
tuk menambah kapasitas termi- 
nal penumpang. "Kami menyiap- 
kan dua alternatif untuk per- 
luasan terminal. Bisa dengan 
membangun gedung baru atau 
ah ruang tunggu di ban- 
Ir Masykur. 

Saat ini, Bandara Sultan Ha- 
sanuddin memiliki enam ruang 
tunggu yang telah dilengkapi fa- 
as garbarata. Namun, lima 
ruang tunggu khusus penumpang 
rute domestik sering kali penuh 
sesak ketika puncak penerbangan 
pada pagi dan sore hari. 


8 juta penumpang 


General Manager PT Angkasa 
Pura I, Rachman Syafrie, menga- 


PERKEMBANGAN BANDAR UDARA HASANUDDIN 


1935 

Awalnya berupa landasan 
rumput berukuran 1.600 m x 
45 m ('runway' 08-26). Pada 
27 September 1937, bandara 
diresmikan, ditandai dengan 
penerbangan komersial 
Surabaya-Makassar menggu- 
nakan pesawat jonis Douglas 
02/F6 oleh Kaningktlike 
Netherland Indische 
Luchtvaan Maatschappi) 
1942 

Landasan ditingkatkan 
menjadi landasan beton oleh 
Pemerintah Jepang dan 
namanya menjadi Lapangan 
Terbang Mandai, 


BAN | 1925 


1950 


Udara Mandai. 


Sumber: Litbang "Kompas”/SJP, diolah darl www,hasanuddin-sirport.com 


takan, pertumbuhan penumpang 
di Bandara Sultan Hasanuddin 
mencapai 11 persen per tahun. 
Ketika mulai beroperasi tahun 
2008, jumlah penumpang seba- 
nyak lima juta orang per tahun 
dengan 125 k: Iwal pener- 
bangan setiap hari. 

Pada 2011, jumlah penumpang 


Pemerintahan Sekutu 
membangun landasan baru 
berukuran 1.745 mx45 m 
("runway" 13-31) dengan 
konstruksi "onderlaag7” 


Bandara diserahkan kepada 
Pemerintah Indonesia dan 
dikelola oleh Jawatan Poker: 
jaan Umum Seksi Lapangan 
Terbang, kemudian dialihkan 
lagi kepada Jawatan 
Penerbangan Sipil. Landasan 
pacu diperpanjang menjadi 
2315 mx 45 m, Namanya 
berubah menjaci Pelabuhan 


KA | 1930 

Landasan 13-31 diperpanjang 
menjadi 2.500 m x 45 m dan 
namanya diubah menjadi Po- 
labuhan Udara Hasanuddin, 
Pada tahun 1981 dinyatakan 
sebagai bandar udara 
embarkasi/debarkasi haji, 
1985 

Namanya berubah menjadi 
Bandar Udara Hasanuddin, 
30 Oktober 1994 

Bandara dinyatakan sebagai 
bandara internasional sesuai 
dengan keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 
61/1994 tanggal 7 Januari 
1995, 


ANDI 


bandara telah mencapai 8 juta 
per tahun dengan frekuensi pe- 
nerbangan 225 kali setiap hari. 
”Semula kami menargetkan 
jumlah penumpang 7 juta orang 
baru tercapai tahun 2015. Ter- 
nyata, pertumbuhan penumpang 
di wilayah Indonesia timur amat 
pesat,” ujar Rachman. (RIZ) 


Sebanyak 15 anak muda warga transmigran yang menempati 
kawasan Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten 
Barito Kuala, Kalimantan Selatan, membawakan tarian topeng 
ireng pada pembukaan Pekan Kemilau Banua 1000 Sungai di 
in, Kalimantan Selatan, Senin (10/9). Rupanya warga 
setempat hingga kini masih terus berusaha 
melestarikan kesenian daerah asal, yakni dari lereng Gunung 
Merabu, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 


TRANSMIGRAN 
Topeng Ireng Menyusul 
ke Perantauan 


asal Danda Jaya, salah satu kawasan transmigran di 

Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, 
Kalimantan Selatan. Mengenakan kostum dengan mahkota dari 
bulu ayam jantan, wajah-wajah mereka dihiasi coretan mirip 
topeng. 

Bunyi gemerincing dari untaian kerincingan, semacam lon- 
ceng kecil, yang membalut kaki-kaki mereka berpadu dengan 
suara instrumen musik Jawa dan modern, seperti bende, ken- 
dang, drum, dan organ. Gerak mereka yang sederhana namun 
energik dan kompak menarik perhatian warga yang les 
depan di Taman Budaya Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, 

Senin (10/9) siang, sebagian anggota kelompok kesenian 
Muda Rimba itu memang sedang berpartisipasi dalam pem- 
bukaan Pekan Kemilau Banua 1.000 Sungai, salah satu kegiatan 
tahunan yang menampilkan sejumlah kesenian dan budaya 
khas masyarakat Banjar. Seni budaya lokal yang muncul, antara 
lain, baayun (mengayun) anak dan maolah urung (membuat 
bungkus) ketupat ala Banjar, 

Ini merupakan kali pertama Muda Rimba tampil dalam 
event tingkat provinsi dengan membawakan tarian asal kam- 
pung halaman, yakni Banyusidi, Pakis, Magelang, Jawa Tengah. 
Biasanya, transmigran asal lereng Gunung Merbabu ini hanya 
menampilkan tarian topeng ireng atau topeng hitam di sekitar 
desa. Contohnya saat mereka diundang untuk memeriahka 
khitanan, perkawinan, hingga memperingati kedatangan me- 
reka ke tanah transmigran setiap bulan Maret. 

Muda Rimba sendiri baru sekitar dua tahun ini menggeluti 
topeng ireng, salah satu kesenian yang mereka sebut-sebut 
tengah naik daun di daerah asal, Sebelumnya 
mereka lebih dulu menggeluti seni kubro siswo, yang hampir 
sama dengan topeng ireng. Warga Banyusidi sendiri mulai 
masuk ke Danda Jaya sejak tahun 1983 dengan jumlah saat itu 
sebanyak 60 keluarga. 
stilahnya mengikuti perkembangan. Topeng ireng ini se- 
karang yang ang ramai di kampung halaman. Namun kalau 
ada yang minta kubro, ya, kami bisa pentaskan," ujar Sugito 
(43), wakil ketua kelompok Muda Rimba. Kini Muda Rimba 
memiliki 40-an anggota, mulai dari penari hingga pemain 
musik. Sebagian besar anggota berprofesi sebagai petani. 


Tidak mudah 


Menghidupkan seni asal kampung halaman di daerah trans- 
imigran memang tidak mudah. Semua harus dilakukan secara 
swadaya. Masih ingat di benak Sugito bagaimana awal mula 
mereka beli kostum dulu. Ta bersama warga daerah asal lainnya 
harus mengumpulkan satu kaleng gabah per keluarga. Untuk 
mendapatkan kostum, mereka harus membeli ke daerah asal. 

Untuk menghemat, latihan diadakan seadai P 
konsumsi khusus. Rokok pun, satu bungkus milik anggota bisa 
dinikmati beramai-ramai dengan anggota lainnya. Istilahnya 
saling berbagi, "Jika ada undangan, biasanya ada uang pentas. 
Namun tidak terlalu banyak, paling-paling Rp 2 juta. Itu pun 
masuk kas,” tutur Sugito. 

Upaya mencari bantuan dari pemerintah daerah dengan cara 
mengajukan proposal belum tentu memperoleh hasil seperti 
yang diinginkan. Bantuan hanya datang sekali dari Bupati 
Barito Kuala saat yang bersangkutan lewat daerah Danda Jaya 
sehabis kunjungan dari tempat tugas. Bantuan senilai Rp 10 
juta itu pun dibelikan alat musik berupa drum dan organ. 

Jauh dari kampung halaman juga bukan berarti harus me- 
nutup mata terhadap perkembangan yang terjadi di Jawa. 
Kelompok Muda Rimba mencoba mengikuti perkembangan 
dengan menanyakan langsung bila ada sanak saudara yang 
datang dari Magelang. Kali ini, misalnya, ada Trimo (23), warga 
Banyusidi yang sejak Awal Agustus lalu datang ke Danda Jaya. 

Kedatangan Trimo ke Kalimantan sebenarnya bertujuan un- 
tuk membantu panen padi, tetapi kenyataannya ia kemudian 
ikut dalam setiap latihan dan pentas. Selama ini Barito Kuala 
dikenal sebagai penghasil utama padi di Kalsel. 

Keberadaan seni budaya dari luar daerah memang diharap- 
kan bisa menambah kekayaan budaya di Banjar. Kepala Taman 
Budaya Kalsel Noor Hidayat Sultan mengatakan, pihaknya 
memberi ruang yang sama kepada semua budaya agar tumbuh 
dan lestari. (WER) 


Ts matahari tak menyurutkan semangat 15 anak muda 


KEBAKARAN PASAR TURI 


Polisi Amankan Botol Berisi Spiritus 


SURABAYA, KOMPAS — Ke- 
polisian Daerah Jawa Timur 
mengamankan botol air mineral 
yang berisi spiritus sebanyak 300 
mililiter sebagai barang bukti pe- 
nyidikan kebakaran Pasar Turi 
Surabaya. Penyebab kebakaran 
masih diselidiki hingga kini. 

"Semua tergantung hasil pe- 
nyelidikan tim labfor (laborato- 
rium forensik) yang sudah turun 
ke lapangan. Sampai sekarang 
masih dalam proses,” ujar Kepala 
Bidang Humas Polda Jatim Ko- 
misaris Besar Hilman Thayib, di 
Markas Polda Jatim, Kota Su- 
rabaya, Rabu (49/9). 

Selain botol spiritus, polisi ju- 
ga mengamankan bekas kayu ter- 
bakar, bekas besi terbakar, dan 
sandal jepit yang terbakar serta 
buku mutasi petugas jaga Pasar 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Turi, Botol berisi spiritus ini di- 
temukan salah seorang pedagang 
saat Pasar Turi terbakar, Minggu 
(6/9) malam. 

Ketika ditanyai apakah ada 
unsur kesengajaan dalam keba- 
karan Pasar Turi, Hilman meng- 
akui, semua tergantung dari pro- 
ses penyidikan. Polisi belum bisa 
menyimpulkan meskipun terda- 
pat barang bukti berupa spiritus. 


17 saksi 


Hilman mengungkapkan, 17 
saksi termasuk petugas keaman- 
an dan pedagang juga telah di- 
mintai keterangan di kantor Ke- 
polisian Sektor Bubutan dan Ke- 
polisian Resor Kota Besar Su- 
rabaya untuk mengetahui pe- 
nyebab kebakaran. 

Wakil Wali Kota Surabaya 


Bambang DH enggan berkomen- 
tar mengenai penyebab kebakar- 
an Pasar Turi, Namun, Bambang 
memastikan pedagang yang 
menjadi korban kebakaran tidak 
akan ditelantarkan. 

Pasar Turi Surabaya juga per- 
nah terbakar pada tahun 2007 
yang menghanguskan 973 kios di 
tiga lantai. Sejumlah pedagang 
shock akibat kebakaran kedua ka- 
linya ini. Kerugian yang diderita 
ditaksir ratusan miliar rupiah. 

Sejak kebakaran tahun 2007, 
kata Bambang, Pasar Turi akan 
dibangun kembali dengan ang- 
garan Rp 200 miliar dari APBD 
Kota Surabaya, APBD Provinsi 
Jatim, dan APBN. Namun, pem- 
bangunan terhambat karena 
yang mengalokasikan anggaran 
hanya Pemkot Surabaya. (ILO) 


ANGGARAN PEMILU 


Ketua KPU Batam Dicegah ke Luar Negeri 


BATAM, KOMPAS — Anggota 
dan mantan pejabat Komisi Pe- 
milihan Umum Kota Batam, Ke- 
pulauan Riau, Rabu (19/9), dipe- 
riksa Kejaksaan Negeri Batam. 
Mereka menjadi saksi dalam ka- 
sus dugaan korupsi dana Rp 500 
juta yang diduga melibatkan Ke- 
tua KPU Batam Hendriyanto, 
Kejaksaan juga mengajukan pen- 
cegahan atau pelarangan ke luar 
negeri bagi Hendriyanto. 
Menurut Kepala Kantor Imi- 
grasi Batam Adang Hidayat, per- 
mintaan pencegahan terhadap 
Hendriyanto telah diterima. Pas- 
por Hendriyanto masuk daftar 
pencegahan Ditjen Imigrasi ter- 
hitung sejak 18 September 2012. 


Hendriyanto tersangka 
Anggota KPU Batam yang di- 


periksa adalah Ziendra Yanuardi 
dan Netty Herawati. Juga dipe- 
riksa mantan Pejabat Pembuat 
Komitmen pada Sekretariat KPU 
Batam Charles Thomas. 

"Saya ditanya soal pencairan 
anggaran. Saya jawab sejauh yang 
saya tahu. Pertanyaannya sama 
dengan pemeriksaan terdahulu,” 
ujar Ziendra seusai pemeriksaan. 
Ia menemui wartawan yang me- 
nantinya sejak pagi. 

Sebaliknya, Netty memilih ke- 
luar lewat belakang. Ta tidak mau 
berkomentar banyak soal peme- 
riksaan itu. "Saya masih sakit,” 
katanya. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Ke- 
jari) Batam T Made Astiti menga- 
takan, pemeriksaan saksi itu ada- 
lah langkah lanjutan setelah Ke- 
tua KPU Batam Hendriyanto di- 


tetapkan sebagai tersangka, Se- 
nin lalu. Hendriyanto merupakan 
tersangka ketiga dalam kasus du- 
gaan korupsi dana hibah di KPU 
Batam itu. Kejaksaan sebelum- 
nya menetapkan Sekretaris KPU 
Batam Saripuddin dan Bendaha- 
ra KPU Batam Dedy Syahputra 
sebagai tersangka pada Mei 
2012. 

Mereka diduga merugikan ne- 
gara sekitar Rp 500 juta. Angka 
itu berdasarkan perhitungan Ba- 
dan Pemeriksa Keuangan. Kejak- 
saan sudah memeriksa 57 saksi 
terkait kasus itu. 

”Saksi bisa dipanggil kembali,” 
kata Astiti. Wali Kota Batam Ah- 
mad Dahlan dan Sekretaris Dae- 
rah Batam Agus Sahiman diduga 
mengetahui persoalan dana hi- 
bah ke KPU itu. (RAZ) 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


NUSANTARA 


23 


Kebakaran Bedeng 


1 Ng 


Petugas beru: 


a memadamkan sis 


a api di 


KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA 


itar bedeng yang terbakar di Kampung Petempen, Kecamatan Semarang Tengah, Kota 


Semarang, Jawa Tengah, Rabu (19/9). Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 18.30 ini meludeskan bedeng tempat tinggal buruh bangunan 


dan menghanguskan 25 


sepeda motor. 


Eksekusi Dipenuhi 


Dua Mantan Anggota DPRD Datang ke Kejaksaan Negeri Kendari 


KENDARI, KOMPAS — 


GUNUNG API 


Gas Sulfur Terkonsentrasi 
di Kawah Tangkubanparahu 


BANDUNG, KOMPAS — Pi 


sat Vulkanologi dan Miti 
Bencana Geologi hingga Rabu 
(49/9) masih merekomendasikan 
agar Taman Wisata Alam Tang- 
kubanparahu tidak dikunjungi 
wisatawan. Ini karena konsen- 
trasi gas sulfur monoksida di wi- 
layah itu masih di atas ambang 
normal. Pemeriksaan konsentra- 
i kembali dilakukan setelah 
s kegempaan dan tremor 
di Tangkubanparahu turun. 

Hal itu dites 
sat Vulkanologi 
Bencana Geologi (PVMBG) Si 


rono, di Bandung, Rabu. Taman 
a Tangkubanparahu ditutup 


ningkatan tengantrasi gas s1 
monoksida hingga 3 part per mil- 
lion (ppm) dari Kawah Ratu, se- 
mentara ambang normalnya 2 
ppm, Aktivitas kegempaan dan 
tremor dalam beberapa hari su- 
dah menunjukkan penurunan 
yang signifikan dibandingkan 
tanggal 3 September. 

Untuk memeriksa kadar sulfur 
monoksida harus dilakukan saat 
kondisi tekanan rendah pada pagi 
hari ataupun tekanan tinggi pada 
siang hari. "Bila kadarnya sudah 


dipastikan turun, PVMBG lang- 
sung menurunkan rekomenda- 
sinya,” ujar Surono. 

Kepala Seksi Kesiapsiagaan 
Bencana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Ban- 
dung Barat Mochamad Pakih 
menjelaskan, pendataan warga di 
lima desa yang terdekat dengan 
puncak Gunung Tangkubanpa- 
rahu terus dilakukan. 


Gunung Ijen 


Surono mengatakan, PVMBG 
belum mengeluarkan rekomen- 
dasi larangan terbang di sekitar 
Sulawesi Utara menyusul Gu- 
nung Soputan yang meletus. Sa- 
lah satu pertimbangannya, abu 
vulkanik yang terbawa angin ke 
arah Bitung, bukan ke Manado, 
Gunung Soputan meletus setelah 
didahului Gunung Karangetang 
dan Gunung Gamalama, 

”Yang patut diwaspadai seka- 
rang adalah Gunung Ijen di Ba- 
nyuwangi karena 
gunung berapi bei 
yang belum meletus,” kata Su- 
rono, Terlebih lagi, Banyuwangi 
dalam seminggu terakhir meng- 
alami beberapa kali gempa tek- 
tonik. (BLD) 


KEBAKARAN 


Kepulan Asap Gagalkan 


UNJUK RASA 


Kematian 


Tahanan 
Dalam Sel 
Tak Tuntas 


PADANG, KOMPAS — Kasus 
kematian F (44) dan BMZ (17) di 
dalam tahanan Kepolisian Sektor 
Sijunjung, Sumatera Barat, pada 
28 Desember 2011 belum juga 
dituntaskan. Kakak beradik itu 
meninggal dunia setelah diduga 
dianiaya anggota Polsek Sijun- 
jung. 

Sejumlah anggota keluarga, 
mahasiswa, dan staf LBH Padang, 

Rabu (19/9), melakukan demon- 
strasi ke Markas Polda Sumbar. 
Jalan Jenderal Sudirman yang 
ada di depan Mapolda Sumbar 
sempat ditutup sekitar setengah 
jam, menyusul para demonstran 
yang berbaring di tengah jalan. 

Mereka meminta Kapolda 
Sumbar Brigjen Wahyu Indra 
Pramugari menemui demon- 
stran, Namun, permintaan itu 
tidak bisa dipenuhi, 

Aparat kepolisian sempat me- 
minta para demonstran menuju 
ke Gedung DPRD Sumbar dan 
dijanjikan bertemu dengan Di- 
rektur Reserse Kriminal Umum 
Kepolisian Daerah Sumatera Ba- 
rat Kom Besar Adi Karya. 
Yamun, janji itu pun tak di- 
penuhi. 

Ibunda F dan BMZ, Yusma- 
nidar, histeris, Ia terpaksa di- 


# 14 JAN 2010 Seorang mantan anggota DPRD Kota 
Salatiga, Ahmadi, dijatuhi hukuman penjara satu 
tahun dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 
buku ajar APBD Salatiga tahun 2003-2004 di PN. 


» 5 APRIL 2010 Mantan Ketua DPRD Kota 
Magelang, Tr Djoko Minto Nugroho, divonis dua 
tahun penjara karena terbukti bersalah terlibat 
korupsi dana asuransi jiwa anggota DPRD Kota 


# 28 SEPTEMBER 2010 
MA memutuskan 
hukuman satu tahun 
penjara bagi delapan 


gendong keluar dari kerumunan 
oleh Direktur LBH Padang Roni 
Saputra. 


Dua mantan anggota 
DPRD Kota Kendari, 


Operasi Hujan Buatan 


Sulawesi Tenggara, 
memenuhi panggilan 
eksekusi kejaksaan 
dalam kasus korupsi 
pada periode 2003-2004. 
Keduanya datang ke 
Kejaksaan Negeri 
Kendari, Selasa (18/9) 
malam, 


Mereka menyusul 11 rekan 
mereka yang telah memenuhi ek- 
i dalam kasus yang sama 
sebelumnya, — Keduanya 
ah A Yani Muluk dan Sa- 
lahuddin, yang memulai masa 
hukuman dua tahun penj 
Yani Muluk, yang sekarang men- 
jabat sebagai Ketua DPD Partai 
Gerindra “Sultra dan anggota 
DPRD Sultra, datang diantar pu- 
luhan keluarga, teman, dan pen- 
dukungnya. 

Yani yang dikawal ketat pen- 
dukungnya saat berjalan menuju 
kendaraan yang akan memba 
wanya ke Lembaga Pem 
katan Kendari hanya menjawab 
singkat, "1 
warga negar 
ditanya apakah akan melakukan 
upaya hukum lanjutan atas kasus 
tersebut, Yani mer ”In- 
'a Allah, nanti kita lih: 
Kepala Kejaksaan Negeri Ken- 
dari Yendi  Kusyendi ” menga- 
takan, pihaknya melakukan ek- 


Salatiga. Terdakwa bersama-sama mantan Keti 
DPRD saat itu, Sri Utan 
lainnya menerima gr 


dan DIY, 


BEBERAPA KASUS KORUPSI 


YANG MELIBATKAN ANGGOTA DPRD, 


« 12 APRIL 2012 Anggota DPRD 2004 Kota 
Cirebon, Sunaryo, bersama anggota DPRD lainn 
bersama-sama menyelewengkan APBD Kata 


Cirebon tahun 2004, Pengadilan Tipikor Bandung 
pada 6 Januari 2012 memutuskan bersalah dengan 


vonis setahun penjara, denda Rp 50 juta, dan u: 
ganti Rp 180 juta. 


Sumber: Litbang "Kompas" END, diolah dari pember 


sekusi — putusan — Mahkamah 
Agung yang menolak kasasi kasus 
tersebut. "Karena itu, upaya hu- 
kum biasa sudah tidak ada lagi 
kecuali para terpidana meng- 


ajukan upaya hukum luar 
melalui pen jan kembali,” k: 
ta Yendi. 

Kelompok kedua 


Seperti diberitakan sebelum- 
nya (Kompas, 18/9), ke-13 ter- 
pidana ini adalah kelompok ke- 
dua dari total 22 anggota DPRD 
Kota Kendari periode 1999-2004 
yang menjalani persidangan per- 
kara korupsi APBD tahun 
2003-2004 senilai total Rp 5 mi- 
liar, Adapun kelompok pert: 
ma—terdiri atas semi 
tan anggota dewan—kasasiny 
juga ditolak MA dan dieksekusi 
kejaksaan pada April lalu. 


Itmiko, dan anggota DPRD 
kasi Rp 600 juta dari Kepala 
Divisi Pemasaran PT Balai Pustaka Wilayah Jateng 


jabat. Korupsi itu di 


va 


| ha. 


K9 


@ 15 JUNI 2011 Empat anggota DPRD Kota 


Madiun, Jatim, periode 1999-2004, yakni 
Santoso, Sony Sunarso, Hidang Jati, dan 
Haryo Indro Cahyono, dijatuhi hukuman 


nya 


dinyatakan secara sah dan meyakinkan 
jang 
merugikan negara Rp 1,5 miliar. 


ritaan "Kompas" 


Mantan anggota DPRD itu di- 
nyatakan bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi yang di- 
lakukan bersama-sama saat men- 


aman dir 
n pelatihan f 
a yang tak bisa 


terdiri dari p 
if, pendidikan 


dipertang 

Dalam berbeda, pada 
Rabu (9/9), Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tenggara juga menahan 
mantan Wakil Ketua DPRD Ka- 
bupaten Bombana Hamsinah Ta- 
hir. Hamsinah ditahan sebagai 
tersangka dalam kasus dugaan 
penyalahgunaan anggaran dae- 
rah Kabupaten Bombana tahun 
2007 senilai Rp 250 juta. 

Kepala Kejati Sultra Andi Ab- 
dul Karim mengatakan, tersang- 
ka sebelumnya sudah dipanggil 
tiga kali untuk memenuhi pang- 


Magelang yang diambilkan dari APBD tahun 
2002-2004, Selain mantan ketua, dua orang mantan 
wakil ketua DPRD, Soetjipto dan HM Pramono, juga 
divonis penjara selama satu tahun enam bulan, 


ia OR | 


tahun penjara oleh PN Kota Madiun. Mereka 


melakukan korupsi dana operasional yang 


anggota DPRD 
Banyumas periode 
1999-2004, yakni 
Suparto, M Bakir, 
Kisworo, Darsono Rowi, 
Heriyanto Sarkum, 
Wasitah Yusuf, Ahmad 
Daldiri, dan Anfatoni 
dalam kasus korupsi 
dana APBD Banyumas 
Djoko senilai Rp 1,098 miliar, 
# 3 MARET 2011 Sebanyak 12 
mantan anggota DPRD Kota 
Cirebon periode 1999-2004 
dihukum 1,5 tahun penjara terkait 
korupsi APBD Tahun 2004. 


satu 


DICKY 


gilan kejaksaan sejak April lalu. 
”Namun, yang bersangkutan tak 
pernah memenuhi dan saat 
didatangi tak ada di tempat," kata 
Andi, 

Ke 
oleh 


aksaan akhirnya memper- 
nformasi keberadaan yang 
bersangkutan di Bombana pada 
Selasa (18/9) sore. "Kami pun 
menugaskan petugas untuk men- 
jemputnya dan dibawa ke Ken- 
dari, Rabu dini hari,” ujar Andi, 
Andi menjelaskan, kasus ini 
terkait” dengan — pengurusan 
hak-hak Pemkab Bombana oleh 
DPRD Bombana di pemerintah 
pusat pada tahun anggaran 2007, 
Dana Rp 250 juta itu dimak- 
sudkan sebagai biaya perjalanan 
dinas beberapa anggota DPRD 
Bombana dalam rangka meng- 
urus hak-hak itu ke Jakarta. 
(ENG) 


PALANGKARAYA, KOMPAS 
— Pesawat pembuat hujan yang 
dioperasikan untuk mengatasi 

asap di Kalimantan Tengah 
empat tak terbang karena 
kepulan asap. Tidak beropera- 


sinya pesawat pada 17 September 
2012 itu disebabkan kebakaran 
hebat yang melanda Kabupaten 
Pulang Pisau, Kalteng. 

Pemanfaatan 


Koordinator 
Teknologi Modifik: 
Harsoyo, di Pal 
(19/9), mengata 
yang terbakar di Pulang P 
mencapai 500 hektar, Selain itu, 
muncul asap yang terbawa dari 
Kalimantan Selatan, 

Kondisi itu disebabkan angin 
bertiup dari arah selatan dan 
tenggara menuju Palangkaraya. 
Apa lagi, angin permukaan ham- 
pir tidak terjadi dengan kelem- 
an sekitar 60-80 persen. "Ji 
ap seperti mengendap. Pa- 
dahal, titik panas sebelumnya 
sempat turun & 
katanya. 


Penurunan itu dari 141 titik 
pada 15 September 2012 menjadi 
GI titik pada 16 September 2012. 
Pesawat 


diprioritaskan untuk 
i potensi kebaka 
jauh dan sulit 
diakses melalui jalur darat. Saat 
itu, petugas di Pulang Pisa 
dah kewalahan. 

Lahan yang terbakar amat luas 
dan sumber air sulit di 
mun, awan yang cocok dijadikan 
hujan buatan juga tak muncul. 

Sementara itu, kebakaran la- 


3 


Kondisi itu disebabkan 
angin bertiup dari 
arah selatan dan 
tenggara menuju 
Palangkaraya. 


han dan hutan di Jambi telah 
mencapai 2.000 hektar dalam se- 
bulan terakhir. Seluruh personel 
pemadam Manggala Agni telah 
dikerahkan, tapi api padam. 

Kepala Bidang Perlindungan 
Hutan Dinas Kehutanan Provinsi 
mbi Agus Sriyanta menga- 
takan, api semakin meluas dan 
titik api baru terus 
Satelit NOAA me- 
mantau 120 titik panas pada Se- 
lasa lalu, meningkat dari sehari 
sebelumnya sebanyak 110 titik. 

Wakil Gubernur Jawa Timur 
Saifullah Yusuf di Surabaya 
mengatakan, pemadaman keba- 
karan di kawasan Gunung Arjuna 
yang sudah berlangsung seming- 
gu terakhir akan dibantu oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Ti- 
mur. Kebakaran kini melanda 
dua kawasan hutan, yakni Pun- 
cak Ringgit, Kecamatan Prigen, 
Pasuruan, dan hutan Ngabab dan 
Tawang Argo, Kabupaten Ma- 
lang. (UTA/BAY/WER/ETA) 


Menggantung 


Penyelesaian kasus tersebut 
kini masih menggantung. Empat 
anggota Polsek Sijunjung yang 
telah ditetapkan sebagai tersang- 
ka telah kembali aktif bertugas 
karena bebas demi hukum me- 
nyusul masa tahanan dalam pro- 
ses penyidikan telah habis. 

Direktur Intelijen dan Ke- 
amanan Polda Sumbar Komisi 
Besar Wagiyo Raharjo yang me- 
nemui demonstran men 
kasus itu sekarang berada Hafami 
proses di kejaksaan, Ia menga- 
takan, aktifnya kembali tersang- 
ka karena masa tahanan yang 
sudah habis. Namun, ia menga- 
takan bila sewaktu-waktu dibu- 
tuhkan kembali untuk proses pe- 


meri , yang bersangkutan 
tetap bisa dihadirkan. 
Direktur LBH P: 


Oktavia Mancun pada hari yang 
sama mengatakan, pemberi! 

kasus itu di tingka 

sudah empat kali dikemb: 
karena tidak lengkap (P-19). Ttu 
menyusul kengototan polisi un- 
tuk tetap menggunakan Pasi 
ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang 
n ringan dan peng- 


Ketua Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia Batam Syaiful Badri 
diduga menganiaya Prawanti Tri 
Mulyanti (27). Kepala Polsek 
Bengkong Inspektur i 
Susilo menyatakan pihaknya ma- 
sih mendalami kasus itu. 

(INK/RAZ) 


DIALOG PERDAMAIAN 


Diplomasi Sarung Dekatkan Myanmar dengan RI 


enampilan sehari-hari 
Pora Myanmar mirip de- 

ngan sebagian masyarakat 
di Tanah Air. Orang-orang di wi- 
layah Indochina itu berkuli: 
wo matang, persis orang Me- 
layu. Kesamaan lain yang me- 
nonjol adalah kel n menge- 
nakan kain sarung, Dalam baha- 
sa lokal, sarung disebut ( 1 

Kesamaan ini menjadi "pintu 
masuk” bagi mantan Wakil Pre- 
siden M Jusuf Kalla untuk me- 
nengahi konflik etnik di negeri 
tersebut. Orang yang mengena- 
kan sarung—dengan cara meli- 
litkan kain dari pinggang hingga 
bagian kaki—amat mudah dite- 
mui di jalan, di pasar, di hotel, 
dan di perkantoran, 

Ketika Presiden Myanmar 
Thein Shein menyambut Kalla 
di Kantor Kepresidenan di Na- 
ypyidaw, awal Agustus lalu, para 
pejabat negeri itu mengenakan 
sarung. Saat itu, dalam kapasitas 
sebagai Ketua Umum Palang 
Merah Indonesia (PMI), Kalla 
berada di Myanmar untuk me- 
nengahi konflik Rohingya-Ra- 
khine. 

Ketika Kalla kembali berkun- 
jung ke negeri itu, 7-12 Septem- 
ber lalu, lagi-lagi acara formal 
lekat dengan sarung, Pada pe- 
mandatanganan kerja sama an- 
tara PMI dan Palang Merah 
Myanmar, di Yangon, sejumlah 
tokoh hadir mengenakan kain 
sarung, termasuk Presiden Pa- 
lang Merah Myanmar Tha Hla 
Shwe, 

"Kaum sarungan” juga me- 
warnai acara dialog perdamaian 
di Naypyidaw. Anggota kabinet 
pemerintahan junta militer itu 
mengenakan sarung, termasuk 
Pemimpin Komite Upaya Per- 
damaian Myanmar U Aung Min. 

Untuk menghargai tuan 


"KOMPAS/NASRULLAH NARA 


Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin (kiri) 


bersama peserta dialog perdamaian 


di Naypyidaw, Myanmar, 


mengenakan sarung, Sabtu (8/9). Pada forum yang diprakarsai 


Center for Humanitarian Dialogue i 
Jusuf Kalla antara lain merekatkan 


itu mantan Wakil Presiden M 


hubungan emosional orang 


Myanmar dengan orang Indonesa melalui diplomasi sarung. 


rumah, mantan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Hamid 
Awaluddin yang mendampingi 
Kalla rela melepas celana pan- 
jangnya dan kemudian menge- 
nakan sarung. Demi mengikat 
hubungan emosional antara 
orang Myanmar dan orang In- 
donesia, Kalla menjelaskan bah- 
wa masyarakat di daerah asal- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


nya, Sulawesi Selatan, juga lekat 
dengan sarung. 

Suku Bugis, Makassar, Toraja, 
dan Mandar mengenakan sa- 
rung pada acara adat, semisal 
acara pernikahan, Sarung juga 
biasa dikenakan untuk shalat. 

Sumbangan PMT untuk 
korban konflik di Rohingya-Ra- 
khine antara lain berupa 102000 


lembar sarung, berikut 3.000 
lembar selimut. 

Misi kunjungan Kalla pada 
Agustus lalu adalah menengahi 
konflik komunal yang sudah 
menelan korban sekitar 80 jiwa, 
Adapun misi kunjungan pada 
September ini sedikit lebih luas. 
Selain memantapkan rencana 
rehabilitasi permukiman dan re- 
konsiliasi sosial bagi para per 
ungsi suku-suku yang bertikai, 
Kalla juga bermisi membantu 
menuntaskan konflik bernuansa 
separatisme. 

Dalam hal ini, Kalla mema- 
parkan penanganan konflik 
Aceh, Namun, ia tak lupa men- 
ceritakan penanganan konflik 
berbau suku dan agama di Am- 
bon dan Poso. 

Kalla yang juga didampingi 
mantan Panglima TNT Jenderal 
(Purn) Endriartono Sutarto me- 
nekankan, semua konflik bisa 
diselesaikan asalkan mengede- 
pankan kompromi. Semua pihak 
harus merasa dihargai dan nya- 
man. Jangan ada yang merasa 
jadi abu atau puing. Sikap saling 
memanusiakan dalam bahasa 
Bugis disebut sipakatau. Dalam 
bahasa Jawa ngewongke. 

Dialog itu juga menampilkan 
delegasi dari Filipina untuk 
menguraikan penanganan kon- 
flik Muslim Moro. Mereka ter- 
diri dari Teresita Deles Guintos, 
Miriam Coronel Ferrer (pejabat 
dari Kantor Presiden Filipina), 
dan Alexandor Yano B. 

Namun, pemaparan Kalla 
yang sarat bukti konkret agak- 
nya lebih memikat hati orang 
Myanmar ketimbang pemapar- 
an tim Filipina. U Aung Min 
menilai kiprah Kalla menjadi in- 
spirasi untuk mengatasi konflik 
yang melibatkan 11 etnik di ne- 
geri itu. (NASRULLAH NARA) 


PROJECT MANAGEMENT 


"PERAN MANAJEMEN PROYEK DALAM MENINGKATKAN LABA PERUSAHAAN 


Sew 1, NE ROLE OF PROJECT MANAGEMENT SYSTEW IN CREATING CORPORATE 
IOAMANCE 


MANAGEMENT “ MYTH and REALITY Avoidng ine Plis and 


OPERATONAL REVENUE 


intipesan : 


Hotel | Aryaduta Jakarta, 
11 Oktober 2012 


Kr (9 pronee 2012 


ID 781 9844, 781 3854. wuwJIntibesan.co.id - e-malt-infoGDintinesan.co.id 


PT PERTAMINA (Persero) Refii 


SEWA 7 UNIT KENDARAAN 
RINGAN PENUMPANG DAN 1 
UNIT AMBULAN UNTUK 
Aki Pa ME AMINA: 

ea 
RONG TAN: Lord a20 2016 
1. Waktu Pendaftaran 
Pembukaan Pendaftaran 


Penutupan Pendaftaran 
2. Tempat Pendaftaran 


IV. TATA CARA PENDAFTARAN 


V. LAIN-LAIN 


1 0852 4443 9987 


memenuhi persyaratan untuk mengil 
|. PEKERJAAN YANG AKAN DILELANGKAN 


No. 2287/E17230/2012-50 


- 
7 PERTAMINA 


PENGUMUMAN PELELANGAN 


Unit VII Kasim memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa yang 
i pelelangan pekerjaan sebagai berikut: 


| KodePekerjaan | Kualifikasi | — Sub Bidang 


Distri 
(Men 


UP71-S12LL0002A-RB5 


1. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN 


1: 21 September 2012, Pukul 08.00 WIB 

1 26 September 2012, Pukul 16.00 WIB 

: Melalui system e-Procurement dengan alamat website 
https://eproc.pertamina,com (mendaftar langsung di pekerjaan) 


II. SYARAT KHUSUS PENDAFTARAN (WAJIB DIPENUHI) 
1. Persyaratan lengkap dapat dilihat pada Dokumen Prakualifikasi 


roy 


1 PT PERTAMINA (Persero) RU VII Kasim 
Jl, Raya Kasim Kabupaten Sorong - Papua Barat 
: Jefty.haurissa@pertamina.com, sek.pengadaanruT@pertamina.com dan jmhaurissa@ymal.com 


R07.13.01 (Penyewaan 


en, 
utor & 
M alat angkutan darat) 


engah) 


1. Penyedia Jasa wajib mendaftar terlebih dahulu dengan cara registrasi langsung di hitps://eproc-pertamina.com dengan 
melengkapi persyaratan dan ketentuan yang dapat dibaca dan di-download langsung di alamat website tersebut. 

2. Mengambil Dokumen Prakualifikasi dengan cara download di https://eproc.pertar 

3. Menyerahkan secara langsung Dokumen Prakualifikasi ke Sekretariat Fungsi Pengadaan RU VII Kasim dengan alamat : 


Fungsi Pengadaan PT PERTAMINA (Persero) RU VII Kasim 
Jl. Jend, A. Yani Klademak II B Sorong - Papua Barat 


mina.com 


1. Proses Pengadaan e-procurement PERTAMINA bisa diakses melalui website https://eproc.pertamina.com 
2. Pelelangan ini mengacu kepada SK. Dirut No. Kpts-051/C00000/2010-SO tanggal 29 Nopember 2010 
3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Logistic RU VII Kasim : 


Kasim, 18 September 2012 
PT PERTAMINA (Persero) RU VII Kasim 
Fungsi Pengadaan 


Td 


24 


PENYEBERANGAN KAYANGAN 


Nadi Transportasi 
Lombok-Sumbawa 


ayangan menjadi jalur utama penghubung Pulau Lombok 
K dengan Sumbawa, di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di 
tempat itu perekonomian Lombok Timur berkembang, 
menghidupi warga. 

Kayangan merupakan sebutan untuk pelabuhan penumpang di 
Desa Labuan Lombok, Lombok Timur, Orang-orang menyebutnya 
Kayangan karena pelabuhan itu terlihat indah dengan air laut 
yang bening berlatar belakang Gunung Rinjani yang gagah. Om- 
baknya tenang, jarang sekali ada gelombang tinggi. 

Namun, nama Kayangan juga diambil dari nama seorang 
putri dari Kerajaan Seruni Mumbul, sebuah kerajaan kecil di 
Lombok Timur, Menurut pemuka Desa Labuan Lombok, Aun- 
nurrofik (55), sang putri dulu sering mandi di mata air dekat 
pelabuhan sehingga pelabuhan itu kini disebut sebagai Pe- 
labuhan Kayangan, seperti nama sang putri. 

Pelabuhan Kayangan menjadi kunci perdagangan Lombok 
Timur, Dulu, di awal kemerdekaan, pedagang-pedagang dari 
Makassar dan Sumbawa selalu merapat di Pelabuhan Kayangan 
lama, Mereka membawa berbagai hasil Bumi, ternak, hingga 
kayu, Mereka juga mengapalkan gerabah, kain, dan tembakau 
dari Lombok Timur. 


Pelabuhan ramai 

Hingga kini Kayangan baru masih menjadi nadi pereko- 
nomian antarpulau, Pelabuhan utama yang dulu ada di dalam 
Teluk Kayangan kini digeser keluar teluk dan dikelola PT 
Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Feri Kayangan. 

Pelabuhan Kayangan termasuk pelabuhan yang ramai. Setiap 
hari ada 15 kapal yang melayani penyeberangan Kayangan di 
Lombok dan Poto Tano di Sumbawa. Penyeberang dari Lom- 
bok dan Sumbawa dan arah sebaliknya juga terus mengalir. 
Sebagian dari mereka adalah pedagang dan penambang emas 
yang hendak datang dan keluar Sumbawa. Sebagian lain adalah 
perantau yang mencoba mengadu nasib ke Jawa melewati 
Lombok dan Bali, 

Ramainya Pelabuhan Kayangan menghidupkan pula per- 
ekonomian masyarakat setempat. Masyarakat yang semula ha- 
nya mencari ikan kini punya pekerjaan tambahan. Di pe- 
labuhan itu sebagian warga membuka warung, berjualan asong- 
an, buruh angkut, hingga menjadi pengusaha angkutan, 

Sarpri (22), salah satu pedagang asongan, bisa mendapatkan 
untung Rp 50000-Rp 70000 per hari di pelabuhan penye- 

i at arus balik dan mudik. 
pat karena penyeberangan 
selalu ramai pada pagi hingga pagi lagi. Namun, pada saat 
tertentu, seperti saat cuaca buruk, ia juga mengalami paceklik. 
Penghasilannya bisa hilang sama sekali karena tak ada pe- 
nyeberangan. 

Penyeberangan Kayangan-Poto Tano juga menghidupi para 
pengusaha angkutan seperti taksi dan minibus. Tercatat ada 25 
kendaraan yang melayani penumpang dari Kayangan ke de- 
-desa dan ke kota Lombok Timur. Dulu kendaraan umum itu 
hanya beroperasi di pelabuhan PT Newmont saja. Namun, 
seiring dengan ramainya Pelabuhan Kayangan, mereka pun 
membuka trayek Kayangan-Lombok Timur, 

Seiring dengan bei srkembangnya ekonomi kedua pulau, peran 
Pelabuhan Kayangan-Poto Tano pun kian penting, Pelabuhan 
itu kian menetapkan perannya sebagai salah satu penyangga 
hidup ekonomi warga Lombok Timur. 

(SIWI YUNITA C/SAMUEL OKTORA) 


| BALI-KOMODO 


Kamar AC dan Bukan 


Pendingin udara (air conditioner) di kamar hotel atau peng- 
inapan bisa menjadi urusan sendiri. "Kalau tidur saya biasanya 
enggak pakai AC. Kamar dingin malah enggak bisa tidur,” ujar 
seorang peserta yang badannya tinggi besar. Teman ngobrolnya 
yang jangkung menimpali, "Kalau saya sebaliknya, enggak bisa 
tidur kalau ruangan enggak dingin. Sengsara dong nanti yang 
sekamar dengan kamu," katanya. Eh, pas pembagian kamar 
rupanya secara kebetulan mereka malah sekamar. Enggak tahu 
siapa yang apes tuh? (USH) 


Cabut Kartunya 

Untuk pakaian kotor, dalam keadaan darurat biasanya peserta 
mencuci pakaian sendiri. Untuk mengeringkannya, mereka 
menggantungnya di perangkat pendingin udara. Nah, masa- 
lahnya biasa AC diperdingin dengan blower kencang, Teman 
yang enggak tahan AC enggak kurang akal. Ketika teman se- 
kamar yang mengeringkan pakaian tidur, kartu kamar yang 
menghidupkan listrik dicabut sehingga AC mati dan kamar pun 
gelap gulita. Saat terbangun dia menyangka kamar mati lampu. 
”Masak hotel berbintang listrik bisa mati,” katanya heran. (USH) 


Pelayanan Pijat di Atas Kapal Feri 

Salah satu peserta Jelajah Sepeda Bali-Komodo, Gunung Adi- 
tomo, dari Kompas Gramedia Cyelist (KGC) langsung terbius 
oleh tawaran pijat di atas feri yang membawa rombongan 
Jelajah Sepeda Bali-Komodo menyeberang dari Pelabuhan Ka- 
yangan Lombok ke Pototano di Sumbawa, Rabu (19/9). Gunung 
langsung telentang di atas tegel di ruang VIP yang sebagian 
besar ditempati peserta jelajah sepeda. "Kenapa mesti telentang 
di atas tegel, kan dingin?” kata Gunung penasaran. Si pemijat 
meyakinkan bahwa hal itu tidak masalah, Tidak lama ke- 
mudian, pemijat mengeluarkan ramuan cair dari dalam botol 
yang katanya terbuat dari cengkih. Meski Gunung sudah mau 
menjadi "kelinci percobaan”, tapi tidak membuat penumpang 
feri lainnya tertarik dipijat. "Tidak ada jaminan setelah dipijat 
lalu gowes bisa ngacir,” kata peserta jelajah sepeda lainnya 
setengah berbisik. (GUN) 


Menunggu Saweran 


'KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


Bocah-bocah menunggu saweran di samping feri yang sedang 
bersandar di Dermaga Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, 
Rabu (19/9). Mereka mencari uang dengan atraksi loncat dari 
feri untuk mengambil uang logam yang dilemparkan 
penumpang ke laut. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


NUSANTARA 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


PEREKI Nissan Te — Dsn 


BR@S 


Jelajah Tumbuhkan Peradaban 


Etape III Kamis Ini dari Alas ke Sumbawa Besar Sejauh 68 Kilometer 


MATARAM, KOMPAS 
— Setiap penjelajahan 
selalu menumbuhkan 
peradaban baru bagi 
masyarakat. Jelajah 
sepeda yang digelar 
harian Kompas 
hendaknya bisa 
melahirkan peradaban 
baru dalam kehidupan 
masyarakat yang 
konsumtif saat ini. 


"Seperti yang dilakukan Mar- 
copolo dan Ibnu Batutah, saya 
yakin jelajah sepeda yang digelar 
Kompas akan turut memajukan 
peradaban, terutama di kawasan 
Bali, Nusa Tenggara Barat, atau- 
pun Nusa Tenggara Timur,” kata 
Gubernur Nusa Tenggara Barat 
M Zainul Majdi dalam sambut- 
annya sebelum melepas peserta 
Kompas Jelajah Sepeda Bali-Ko- 
moda, Rabu (19/9), di depan kan- 
tor Gubernur NTB, di Mataram. 

Turut hadir dalam acara pe- 
lepasan itu Wali Kota Mataram 
Ahyar Abduh, Sekretaris Daerah 
NTB M Noor, Komandan Korem 
162 Wirabhakti Kolonel Infanteri 
Julfardi Junin, dan Wakil Pe- 
mimpin Redaksi Harian Kompas 
Budiman Tanuredjo. 

Zainul mengatal peserta 
Jelajah Sepeda Bali-Komodo 
akan menemukan keunikan dan 
keistimewaan yang dimiliki ma- 
sing-masing pulau, "Penting bagi 
kita melihat baik segenap 
wilayah di Nusantara ini. Silakan 
menikmati keindahan alam di 
Lombok dan Sumbawa, dan sam- 
paikan kepada teman-teman An- 
da setelah Anda pulang nanti, Itu 
juga akan mendukung program 
Visit Lombok Sumbawa 2012 
yang telah kami tetapkan,” kata 
Zainul, 

Wakil Pemimpin Redaksi Ha- 
rian Kompas Budiman Tanuredjo 
jelaskan, jelajah sepeda ini 
dimaksudkan untuk melihat In- 
donesia dari dekat. "Indonesia 
bukan hanya Jakarta atau Jawa, 
melainkan juga daerah lai 
perti di kawasan Indonesiz 
mur, Ada contoh kasus, ketika 
peserta jelajah sepeda tiba di Pe- 
labuhan Lembar, ternyata kapal 
tidak bisa sandar dan harus me- 
nunggu hampir dua jam karena 
dermaga hanya dua, sementara 
kapal yang beroperasi 23 unit. 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


Peserta Jelajah Sepeda Bali-Komodo melintasi pantai di kawasan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, dengan latar belakang Gunung 


Rinjani untuk menuju garis 


jarak 12 kilometer yang dimulai dari Senggigi, Lombok. 


Kantor Desa Lok, 
Taman Pantai- 
Sumbawa Besar 


Hal seperti ini kami potret untuk 
menjadi perhatian pengambil ke- 
bijakan di pusat," ujar Budiman. 

Budiman juga menyinggung 
jelajah sepeda kali ini melintasi 
lima pulau, yakni Bali, Lombok, 


DICRY/DIMAS 


Sumbawa, Flores, dan Pulau Ko- 
modo. Sebelumnya jelajah hanya 
melintasi satu atau dua pulau, 
seperti Jelajah Sepeda Jakar- 
ta-Palembang tahun 2011. 
Sebelum pelepasan peserta di- 


lakukan penyerahan 15.500 po- 
hon dari Pertamina kepada Pon- 
dok Pesantren Nurul Haramuin, 
yang diterima oleh Hasanain Ju- 
laini selaku pengasuh pondok. 
Selain itu, Polygon juga menye- 
rahkan bantuan berupa 10 unit 
sepeda Polygon Mo- 

narch kepada Yayasan 


inis etape kedua di Alas, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Rabu (19/9). Pada etape kemarin, peserta menempuh 


Barat. 

”Kami senang sekali melihat 
orang bersepeda jarak jauh me- 
lewati daerah kami ini. Mu- 
dah-mudahan kekurangan dan 
ketertinggalan di daerah kami bi- 
sa disampaikan ke pusat agar 

diberikan perhatian,” 
ujar Lukman (41), war- 


Befadhal. ga Paokmotong, Lom- 
' bok Timur, 
Disambut warga Dalam etape kedua 
Jelaji Kompas ini, peserta juga me- 
kedua yang dimulai dari J | : h lewati laut” dengan 
Senggigi hingga di Alas e aja menggunakan — Kapal 


sejauh 112 kilometer 
mendapat sambutan 
masyarakat yang cukup 
tinggi. Mereka keluar 
rumah dan berada di 
tepi kiri dan kanan jalan, me- 
lambaikan tangan kepada para 
rta. 

Selama perjalanan, peserta 
melewati belasan titik jalan dan 
jembatan yang sedang diperbaiki. 
Kondisi itu terutama di wilayah 
Lombok Timur dan Sumbawa 


sepeda 


Motor Penyeberangan 
Wicitra Darma milik 
PT Dharma Lautan 
Utama dari Pelabuhan 
Kayangan (Lombok) 
menuju Pelabuhan — Pototano 
(Sumbawa). Penyeberangan ini 
memakan waktu 15 jam, Pada 
ctape ketiga hari Kamis ini di- 
mulai dari Alas dan berakhir di 
Sumbawa Besar sejauh 68 ki- 
lometer, 


(SEM/NIT/JAN/RUL) 


PARIWISATA 


Keindahan Teluk Maumere yang Terabaikan 


RANS Seda (alm), eko- 
F om dan mantan menteri 

tiga periode, memiliki visi 
luar biasa tentang industri pa- 
riwisata di Maumere, Kabupa- 
ten Sikka, Nusa Tenggara Ti- 
mur. Keindahan Taman Laut 
Teluk Maumere menj 
an, selain obyek wisata lai 
pun membangun obyek wi 
di pesisir itu, yakni Sao Wisata, 
untuk mempromosikan Teluk 
Maumere, Namun sayang, ke- 
indahan teluk itu sampai hari 
ini tidak dikelola baik oleh pem- 
kab setempat. 

Seda saat masih hidup 
(1927-2011) tidak hanya berbi- 
cara tentang pariwisata Maume- 
re. Putra Sikka ini membuktikan 
langsung di lapangan dengan 
mendirikan pusat wisata bahari 
di pesisir Teluk Maumere, diberi 
nama Sao Wisata, dalam bahasa 
Sikka-Lio artinya rumah wisata. 
Kawasan ini memiliki luas 7,5 
hektar, di antaranya 2,5 hektar 
untuk bangunan dan sisanya 
menjadi daya dukung lingkung- 
an agar tetap sejuk dan hiji 

Manajer Sao Wisata Heriber- 
tus Ajo, di lokasi Sao Wisata, 9 
kilometer dari pusat Kota Ma- 
umere, Kamis (30/8), menga- 
takan, Sao Wisata didirikan Se- 
da tahun 1985 dan beroperasi 
pada 1987. Kompleks wisata 
yang dibangun hanya 2,5 hektar 
untuk kamar penginapan, res- 
toran, aula, mes karyawan, tem- 
pat peristirahatan, kolam re- 
nang, dan tempat rekreasi. 

”Pada awalnya Sao Wisata di- 
bangun tanpa perhitungan pro- 
fit, terpenting mempromosikan 
keindahan Teluk Maumere pada 
khususnya dan Sikka pada 
umumnya kepada turis manca- 
negara. Waktu itu Bapak Frans 
Seda menginvestasi cukup besar 


di bidang pembangunan listrik 
dan jaringan telepon sepanjang 
9 kilometer dari pusat kota me- 
ta, Kami tanam 
tiang-tiang listrik dan telepon 
dan menyediakan sarana dan 

a lain dengan biaya 
kata Ajo. 

Tidak hanya itu, Seda men- 
carter pesawat khusus Merpati 
tiga kali dalam satu pekan se- 
lama dua tahun berturut-turut, 
membawa sejumlah turis asing 
ke Teluk Maumere, Manajemen 
Sao Wisata sejak saat itu terus 
mempromosikan keindahan Te- 
luk Maumere melalui internet, 
sejumlah majalah pariwisata, 
dan flight magazine. 


Kerang mutiara 


Taman Laut Teluk Maumere 
mengandung sejumlah keindah- 
an, antara lain terumbu karang, 
beraneka ragam tumbuhan laut, 
berbagai jenis kerang seperti ke- 
rang mutiara (Pinetada marga- 
ritifera), udang jarak (Panulirus 
polyphagus), kima raksasa/kima 
raja (Tridacna gigas), tiram batu 
(Spondylus ducalis), dan berba- 
gai jenis ikan. 

Tiga tahun berturut-turut 
(1994-1997) Seda mengadakan 
lomba foto bawah laut Teluk 
Maumere yang diikuti 50 foto- 
grafer dan turis asing dari 24 
negara. Ia menyediakan hadiah 
50000 dollar AS bagi juara 1 
hingga 3. Sao Wisata juga 
mengundang travel writer dari 
Japan Airlines, Malaysia Airli- 
nes, Garuda Indonesia, dan 
Merpati Nusantara Airline. Me- 
reka tinggal di Sao Wisata ham- 
pir tiga bulan untuk menulis 
tentang Teluk Maumere. 

”Kami ini pioneer operator 
pariwisata di Sikka. Awalnya ka- 
mi tidak mengejar keuntungan, 


yang penting Maumere dan 
Sikka dikenal di berbagai man- 
canegara melalui keindahan 
taman lautnya,” kata Ajo, 

jumlah promosi 
Sao Wisata tidak ditopang ke- 
bijakan Pemkab Sikka yang 
tepat. Keindahan Teluk Maume- 
re juga tidak terjual karena ti- 
dak didukung promosi dan kerja 
sama dari pemda setempat. Pa- 
dahal, Teluk Maumere begitu 
strategis dan menyimpan ke- 
anekaragaman hayati laut yang 
sangat unik dan khas. 

Akibatnya, promosi wisata 
yang disponsori Sao Wisata ti- 
dak membawa dampak besar, 
Sejumlah turis asing tiba di 
Bandara Maumere justru lang- 
sung melanjutkan perjalanan ke 
Moni, kemudian menuju Danau 
Kelimutu, sekitar 85 kilometer 
arah barat Kota Maumere. 

Direktur Yayasan Aksi Cinta 
Kehidupan Lamber Dore Purek 
mengatakan, jika taman laut Te- 
luk Maumere ditata lebih baik, 
turis asing akan lebih lama ber- 
ada di Sao Wisata. Penataan itu 
menyangkut pengadaan kapal 
pesiar, pelestarian terumbu ka- 
rang, dan perlindungan sejum- 
lah biota laut. Di sini banyak 
turis asing melakukan kegiatan 
diving, tetapi promosi masih sa- 
ngat terbatas. 

Jika taman laut ditata, ka- 
pal-kapal milik operator pariwi- 
sata bisa difungsikan. Para turis 
pun lebih lama menetap untuk 
diving. 

Destinasi pendukung selain 
taman laut antara lain Seminari 
Tinggi Ledalero, tradisi Jumat 
Agung peninggalan Portugis di 
Desa Sikka, Museum Bikon Ble- 
wut, dan tradisi membuat ge- 
rabah tradisional di Wolokoli, 

(KORNELIS KEWA AMA) 


POTENSI PANTAI 


NTT Butuh 
Pengelolaan 


KUPANG, KOMPAS — Nusa 
Tenggara Timur butuh tata ruang 
pengelolaan wil 
tuk mengatasi ma 
tindih peruntukan pesisir atau 
pantai. Tata ruang harus diatur di 
dalam peraturan daerah sehingga 
ada sanksi hukum bagi yang me- 
langgar. 

Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan Nusa Tenggara Timur 
Nicolaus Bala Nuhan, di Kupang, 
Rabu (19/9), mengatakan, hanya 
Kabupaten Rote Ndao yang telah 
menyusun tata ruang wilayah pe- 
sisir. Itu pun belum didukung 
dengan perda. Artinya, perlu 
sanksi hukum yang tegas bagi 
mereka yang melanggar. 

Namun, bangunan di pesisir 
NTT umumnya tidak berpedo- 
man pada tata ruang. Ketika tata 
ruang dibentuk, semua bangunan 
yang sudah ada bisa terancam 
digusur atau diubah. "Apabila pe- 
nyusunan tata ruang tidak di- 
dukung perda itu sama saja de- 
ngan tidak ada tata ruang. Orang 
akan membangun sembarang di 
setiap kawasan pesisir dengan 
alasan lahan milik warga,” kata 
Nicolaus. 

Kepala Seksi Sarana dan Pra- 
sarana Perikanan Budidaya Di- 
nas Perikanan dan Kelautan NTT 
Malik Ridwan mengatakan, po- 
tensi yang terkandung di hampir 
seluruh wilayah pesisir belum 
terpantau. Apakah rumput laut, 
pelabuhan, pariwisata, mutiara, 
permukiman, atau perhotelan. 


5.700 kilometer 


Selama ini sejumlah pengam- 
bil kebijakan menyebutkan pan- 
jang pesisir NTT 5.700 km, yang 
berpotensi budidaya rumput laut. 


Tata Ruang 
Pesisir 


Namun, belum ada data potensi 
riil sepanjang pesisir itu karena 
belum ada penelitian menyelu- 
ruh. 

Penyusunan tata ruang pesisir 
di NTT perlu melibatkan ahli 
planologi, biologi, perikanan, 
akustik, sosial ekonomi, dan to- 
koh masyarakat setempat. Se- 
telah tata ruang disusun, diten- 
tukan pemanfaatan setiap kawas- 
an pesisir. 

Sementara itu, tim pengem- 
bangan ekonomi daerah dari 
Bank Indonesia dan Universitas 
Nusa Cendana, Kupang, tahun 
2010 menetapkan kawasan po- 
tensial rumput laut mencapai 
58471 hektar. Namun, penelitian 
ini tidak dilakukan di seluruh 
kabupaten/kota se-NTT, hanya 
mencakup lima kabupaten saja. 

Nicolaus berjanji pihaknya 
1 segera menyusun tata ruang 
wilayah pesisir secara menyelu- 
ruh, Dalam kurun waktu 30-40 
tahun ke depan, kawasan pesisir 
sudah sangat padat dengan ber- 
bagai kegiatan. 

Penataan kawasan pesisir sa- 
ngat mendesak dilakukan. Jika 
tidak, pihak yang selalu menjadi 
korban adalah masyarakat kecil. 
Mereka sering tersingkir karena 
biasanya kawasan pesisir diku- 
asai kelompok pemodal. Sasar- 
annya membangun kawasan wi- 
sata, termasuk perhotelan. 

Tahun 2010 Pemerintah Kota 
Kupang ramai membicarakan 
budidaya rumput laut. Ini cukup 
aneh karena bertentangan de- 
ngan fakta saat ini, Seluruh pe- 
sisir Kota Kupang sudah padat 
dengan permukiman, perhotelan, 
aktivitas nelayan, dan lainnya. 

(KOR) 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


KESADARAN PEMILIH 


Semangat "Nyoblos” Inul dan Olga 


Inul Daratista 
”Nyoblos” Itu Kewajiban 


sebagai warga negara dan warga Jakarta. 
Percuma saja ngomong ngalor-ngidul soal 
demokrasi, tapi milih jadi golput. 

Saya berharap, siapa pun yang terpilih sebagai 
gubernur dan wakil gubernur DKI nanti, meng- 
hormati kesungguhan warganya yang mau meng- 
ikuti pilkada. 

Kalau sudah terpilih, bekerjalah serius meng- 
atasi banjir dan kemacetan, Berani memutuskan 
dan bertindak, seperti saat tampil di acara debat 
itu lho. Jangan setelah jadi gubernur dan wakil 
gubernur ribut sendiri. 

Soal kualitas pelaksanaan nyoblos, selama sem- 
bilan tahun tinggal di Pondok Indah, sih, fine-fine 
aja ya? 

Semuanya proaktif. Semua warga kritis, semen- 
tara pengurus lingkungan juga tanggap. Setiap 
menjelang pilkada, saya selalu menghubungi 
pengurus RT untuk mengingatkan tentang hak 
pilih saya. 


B uat saya, nyoblos itu kewajiban. Kewajiban 


KOMPAS/SRI 


Olga Lydia 
Putaran I Ubah Jadwal Terbang 
ng dipasang di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Poster yang dipasang ejak era reform a selalu ikut nyoblos. 
Si pot Si Tni kon 
ya. Saya masih maklum kalau di er 


atur pusat. Sudah diatur berapa angka perolehan 
suara buat parpol "A?, parpol "B?, dan parpol "C”. 
Tapi, kalau sekarang kita masih golput juga, itu 
tidak etis, Bukankah kita yang menuntut kehi- 
dupan demokrasi yang lebih baik? 
Konsekuensinya, ya, harus nyoblos. Ini soal di- 
siplin dan kedewasaan berpolitik. 


KOMPAS/AGUS SUSANTO 


Poster raksasa bergambar dua calon gubernur DKT Jakar 
oleh Masyarakat Peduli Pilkada DKT, Rabu (19/9), dimaksud 
dalam memilih kepala daerahnya untuk masa depan wai 


n untuk mendorong masyarakat berpai cara aktif dan kritis ekuensi demoki 


Orde 


Baru banyak warga memilih golput karena mun- 


Panwas Kebanjiran 
Laporan Pelanggaran 


ICW Siap Dampingi dan Lindungi Pelapor Pelanggaran 


JAKARTA, KOMPAS — Sehari menjelang 
pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran 
kedua, Rabu (19/9), Panitia Pengawas Pilkada DKI 
Jakarta menerima sejumlah laporan pelanggaran. 
Sampai sore kemarin sudah ada sekitar 20 laporan 
pelanggaran yang masuk ke Panwas. 


Kemarin, Ketua Panitia Peng- 
awas Pilkada DKI Jakarta Ram- 
dansyah menerima tiga laporan 
pelanggaran. Laporan pertama 
datang dari Tim Advokasi Jakarta 
Baru yang melaporkan penyebar- 
an buklet yang mendiskreditkan 

asangan Joko Widodo-Basuki 
Tjahaja Purnama, 

"Semalam, relawan kami di 
Kelurahan Angke, Kecamatan 
Tambora, menangkap seorang 
anggota Kelompok Penyelengga- 
ra Pemungutan Si (KPPS) 
012 atas nama ES t mem- 
bagikan buku atau berita yang 
mendiskreditkan (calon guber- 
nur) Joko Widodo,” kata Sirra 
Prayuna dari Tim Advokasi Ja- 
karta Baru. 

Sirra menambahkan, tak ha- 
nya di Angke, relawan tim juga 
menangkap seseorang di Mat- 
raman yang menyebarkan sele- 
nada kebencian. Tim 


nyerahkan kedua orang itu dan 
melaporkan kasus tersebut ke 
Kepolisian Daerah Metro Jaya. 

Laporan kedua datang dari In- 
donesia Budget Center (IBC) 
yang melaporkan dugaan poli- 
dana hibah dan bantuan 
al dalam Pilkada DKI Jakarta 
senilai Rp 30 miliar. 


PUTARAN “a 


Selanjutnya, laporan dari Fo- 
rum Musyawarah Guru DKI Ja- 
karta (FMGJ) tentang dugaan 
praktik politik uang dan politisasi 
birokrasi guru sekolah, 

"Ada setidaknya 10 kasus yang 
kami temukan terkait poli 
birokrasi di pendidikan. Bentuk- 
nya ada yang intimidasi untuk 


memilih calon tertentu, ada pula 
selebaran bagi murid-murid un- 
kata 


tuk memilih calon tertentu,” 
Retno Listyarti, Ketua FMG, 

Menurut dia, contoh politi 
birokrasi di dunia pendidikan itu 
antara lain dengan meminta se- 
kolah membuat ucapan terima 
kasih atas program wajib belajar 
12 tahun. 

Ketua Panwas Pilkada DKI Ja- 
karta Ramdansyah mer 
menerima laporan tersebut dan 
akan memprosesnya. Semua kas 
lengkapan bukti dan « 
ada agar laporan itu 
tindaklanjuti. 

Ramdangyah pun tak luput 
laporkan oleh Tim Advokasi 
Jakarta Baru ke Dewan Kehor- 


matan Penyelenggara Pemilu 
(DKPP) atas dugaan pelanggaran 
kode etik penyelenggara pemilu. 
Tim tersebut menilai Ramdan- 
syah tidak netral karena melapor 
ke Polda Metro Jaya terl 
Asosiasi Pedagang Pas 
nesia (APPST) bersama tim Fauzi 
Bowo-Nachrowi Ramli. 

Di Jakarta Utara, KPPS ber- 
sama warga menyiapkan bebe- 
rapa tempat pemungutan suara 
(TPS). Di TPS 032 Kelurahan 
Rawa Badak Utara, Kecamatan 
Koja, KPPS dibantu sejumlah 
warga membuat TPS yang dipa- 
sangi umbul-umbul warna-war- 
ni. "Biar semarak dan meriah. Ini 
kan putaran kedua, penentuan, 
Harapannya agar banyak warga 
datang, tidak golput,” kata Sup- 
rayogi, Ketua KPPS TPS 032. 

Di TPS 76 Kampung Plastik, 
Kelurahan Sunter Agung, Tan- 
jung Priok, KPPS kesulitan mem- 
bagikan undangan kepada warga 
korban kebakaran karena s 
ian mengungsi di luar kampung, 
Anggota KPPS TPS 76, Untung, 
mengatakan, dari 490 jumlah pe- 
milih di TPS 76, baru 290 un- 
dangan yang sudah dibagikan. 

“Ini masih ada 200 undangan. 

sar undangan yang 
ibagi ini untuk warga 
korban kebakaran," katanya. 

Yuliana (42), warga korban ke- 
bakaran di RT 014 RW 07, Kam- 
pung Plastik, Sunter Agung, 
mengaku belum mendapat un- 
dangan. Namun, ia tak khawatir 
karena mendapat informasi un- 
dangan akan diberikan Rabu ma- 
lam. Menurut dia, beberapa war- 
ga korban kebakaran yang meng- 


ungsi di tempat lain bakal datang 
untuk memberikar 

Jelang “pemungutan lara, 
warga antusias. Munandar (34), 
warga Koja, mengatakan, meski 
pasangan calon gubernur/wakil 
gubernur pilihannya gagal lolos 
pada putaran pertama, untuk pu- 
taran kedua ia telah memiliki 
pilihan lain. "Saya punya pilihan 
baru,” katanya. 

Sehari sebelum pemungutan 
suara, Jakarta Utara belum ber- 
sih dari spanduk bernuansa kam- 
panye. Sejumlah atribut kampa- 
nye masih terpasang, antara lain 
di Jalan Rawa Badak, Jalan Eng- 
gano, dan di kelurahan Warakas. 
Anggota Panwas Pemilu Jakarta 
Utara Divisi Pengawasan, Arif 
Budianto, mengakui hal itu. Pi- 
haknya telah menyurati Satpol 
PP untuk menurunkan spanduk. 


ICW siap dampingi 
Sementara itu, Indonesia Cor- 
ruption Watch ICW) menyata- 
i jalannya pil- 
kada yang bersih, jujur, adil, dan 
at FMGJ mendek- 


politisasi pendidikan, Febri Hen- 
dri dan Abdullah Dahlan dari 
ICW menegaskan, para guru ti- 
dak perlu khawatir akan ada an- 
caman terhadap mereka. 
"Langkah kita benar, kita 
aman. ICW akan dampingi dan 
lindungi pihak-pihak yang berani 
melaporkan penyimpangan, se- 
perti FMGJ ini,” kata Febri. 
Febri meminta Ir Pam 
bertindak sesuai dengan kewe- 
nangan dan tegas terhadap segala 
pelanggaran. (FRO/RWN/NEL) 


s 


cul pesimisme akibat surat suara itu cuma ba- 
sa-basi demokrasi saja. Konon, semua sudah di- 


KOMPAS/RADITYA HELAHUNT 


LIBUR PILKADA 


san 


pilkada dil 
itu-itu melulu, 


kotak dan sur: 
Ituuuu.. ituuu 


Penyelenggaranya, kok, seperti orang-or: 
ru yang selalu mengulang kesalahan lama, Tidak 
pernah lebih baik dai 

Soal jumlah pemilihlah, soal warga yang tidak 
mendapat undangan atau kartu pemilihlah, 
dicontreng atau dis 
suaralah, s 
ja masalahr 

Sampai sekarang 

mendapat undangan ke TPS, Padahal, s 
sudah menerima, Pada putaran pertama, 
a mendapat undangan mencoblos. Saya tinggal 
elurahan dan Kecamatan Kebayoran Lama, 
Jakarta Selatan 

Saran saya, seusai pilkada, sebaiknya dibuat 


Saat ikut pada putaran pertama, saya bahkan 
mengubah jadwal penerbangan saya ke Bali agar 
bisa datang ke TPS. Saya jadi orang pertama yang 
nunggu di tempat pemungutan suara (TPS). Dari 
saya baru buru-buru ke bandara. 
Kritik saya tentang pelayanan adalah s 


tiap 


sanakan, persoalannya, kok, yang 


2 


1g ba- 


sebelumnya, 


oal 
obloslah, Soal pendistribusian 
tinta yang habislah. 


aa belum 
mua ke- 


un pedoman kerja untuk pe- 


nyelenggara pilkada mendatang. (WINDORO ADI) 


Sebagian Warga Memilih Berwisata 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
jelang pemungutan suara Pilkada 
DKI Jakarta hari Kamis (20/9), 
pemesanan tiket pesawat ke luar 
kota dan ke luar negeri justru 
penuh. Pemerintah memutusk: 
hari pemungutan suara sebagai 
hari yang diliburkan. 

Agen perjalanan Alam Tour, 
Rabu (19/9), menyebutkan, tiket 
pesawat ke Singapura, Yogyakar- 
ta, dan Surabaya sudah dipesan. 

"Penerbangan tujuan Singa- 
pura untuk tanggal 20 dan 21 
September semua sudah penuh, 
baik kelas ekonomi, bisnis, mau- 
pun first class. Begitu juga untuk 
tujuan Yogyakarta dan Suraba- 
ya," ujar Lenda, petugas di bagian 
pemesanan tiket Alam Tour. 

Untuk kota lain, seperti Se- 
marang dan Solo, masih ada kursi 
untuk penerbangan pada Kamis 
dan Jumat. 

Kepala Humas PT Kereta Api 
Indonesia Daerah Operasi 1 Ma- 


teta Rijalulhag mengatakan, ti- 
dak ada lonjakan penumpang ke- 
reta api jurusan Jakarta ke ko- 
ta-kota bi in di Pulau Jawa 
pada Kamis ini. 

”Jumlah penumpang a 
dari Jakarta ke kota-kota di Jawa 
sekitar 5.000 orang per hari biasa, 
Sementara lonjakan terjadi di 
akhir pekan, khus 
dan Sabtu. Untuk Kam 
ada lonjakan. Saya lihat tiket Ar- 
go Lawu ke SoloJJogja masih 
tersedia,” katanya. 

Menurut Mateta, pascamudik 
Lebaran hingga pertengahan 
September ini belum terjadi lagi 
lonjakan jumlah penumpang KA. 
la kemungkinan justru 
di lonjakan penum- 
pang untuk kereta rel listrik 
(KRI) dari Jakarta ke kawasan di 
sekitarny: 

Okupansi hotel di Jakarta pun 
cenderung meningkat pada akhir 
pekan ini. Salah satunya Hotel 


Santika Premiere Jakarta di Ja- 
lan KS Tubun mengalami lon- 


jakan okupansi selama akhir pe- 


kan ini. 
Menurut Corporate Commu- 


nesia Lisda Ratna Juwita, bia 
sanya okupansi Hotel Santika 
Premiere Jakarta dihuni sekitar 
70 persen. Namun, akhir pekan 
ini mencapai 90 persen. 
”Sebagian besar pengunjung 
datang untuk menginap bebe- 
rapa hari. Tingkat okupansi pe- 
kan ini lumayan tinggi diban- 
dingkan bi katanya. 
Pengamat kebijakan publik, 
Sotyano Zakaria, menambahkan, 
selain perkiraan ada sebagian pe- 
milih yang memilih berlibur da- 
ripada menyalurkan haknya, se- 
bagian pemilih justru mungkin 
terhalangi karena harus teta 
kerja. ”Di pusat perbelai 
mal tetap buka pada pukul 10.00,” 
ujarnya. (NEL/FRO/MDN) 


NARKOBA 


Setelah Tersangka Menyebut Dua Nama Polisi 


irektorat Tindak Pidana 
D Narkoba Polri, Selasa 

(8/9), membekuk ter- 
sangka An, istrinya, dan keenam 
tersangka lainnya. Kedelapan 
tersangka itu dituduh mempro- 
duksi sabu dan ekstasi di rumah 
Nomor 22, Blok E, Perumahan 
Citra V, Cengkareng Jakarta Ba- 
rat, serta mengemas dan me- 
nyimpan narkoba di rumah No- 
mor 23 Blok JJ 5, Perumahan 
Taman Surya V, Pegadungan, 
Jakbar. 

Menurut Wakil Direktur Di- 
rektorat Tindak Pidana Narkoba 
Bareskrim Polri Komisaris Besar 
Anjan Pramuka Putra, An dan 
komplotannya sudah beraksi se- 
lama lima tahun. 

Yang menarik dalam kasus 
ini bukan jumlah barang bukti 
yang hanya 130 gram sabu 
dan satu plastik ekstasi, mela- 
inkan pengakuan An bahwa ada 
dua anggota polisi terlibat kasus 
ini. 

Menurut tersangka An, ia 
mendapat kartu identitas Satgas 
Badan Narkotika Nasional 
(BNN) palsu dari Iptu DJ, se- 
orang anggota Densus 88, serta 
lencana reserse BNN palsu dari 
Komisaris Alb, seorang anggota 
BNN. 

Selain itu, Komisaris Alb juga 
memberi nomor polisi khusus 
BNN kepada An. Ketiga nomor 


polisi itu adalah B 86 BNN, B 88 
BNN, dan B 89 BNN, Dengan 
sejumlah atribut BNN yang 
dimiliki ini, komplotan An bisa 
bergerak lebih leluasa, terutama 
saat mengedarkan narkoba. 


Jika benar, memalukan 


Benarkah kedua polisi terse- 
but terlibat seperti disampaikan 
An? 

Kepala Biro Penerangan Ma- 
syarakat Polri Brigadir Jenderal 
(Pol) Boy Rafli Amar yang di- 
hubungi kemarin mengatakan, 
itu sangat memalukan bila ke- 
dua polisi tersebut benar ter- 
lib 


Ika benar, ini tindakan me- 
malukan korps. Pasti kami tin- 
dak tegas. Tetapi jika tidak be- 
nar, tersangka An harus mem- 
pertanggungjawabkan ucapan- 
nya memfitnah kedua polisi,” 
kata Boy. 

Ta mengatakan, Polri akan 
memeriksa kedua anggota yang 
disebut-sebut tersangka An ter- 
libat bisnis gelap narkoba. 

”Kami akan konfrontir dan 
kumpulkan bukti-bukti dan alibi 
masing-masing pihak,” ujar Boy. 

Saat ini, Polri masih menco- 
Cokkan identitas kedua nama 
anggota yang disebut-sebut An. 

”Saat ini, kami masih belum 
bisa menyampaikan lebih rinci 
mengenai kedua polisi yang di- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


sni 


tuduh tersangka karena masih 
dalam proses penyelidikan," 
ujarnya. 

Sumirat Dwianto dari Humas 
BNN yang dihubungi terpisah 
menyampaikan hal serupa. ”Je- 
las, ini tindakan memalukan. Pi- 
kir saja, seorang anggota BNN 
yang seharusnya memberantas 
bisnis gelap narkoba justru me- 
lindungi dan melancarkan usaha 
ilegal An dan komplotannya,” 
kata Sumirat. 

Saat dihubungi, ia mengaku 


DIDIR SW 


sudah mengetahui tentang ke- 
dua polisi yang dituduh. BNN 
bahkan sudah meminta Direk- 
torat IV Narkoba Bareskrim 
Polri memberikan tuduhan ter- 
sangka secara tertulis, termasuk 
sejumlah saksi dan bukti yang 
menguatkan tuduhan tersangka. 
”Kami sudah menyampaikan 
permintaan itu, Selasa (18/9),” 
ujar Sumirat. 

Tim intelijen BNN juga 
sudah mulai menyelidiki kasus 
ini. 


“Intelijen BNN sudah ber- 


koordinasi dengan Mabes Polri 
menyeli: kasus ini,” kata 
Sumirat. 


Ta berjanji akan menjelaskan 
secara lengkap dan terbuka bila 
penyelidikan kasus ini sudah se- 
lesai, 

"BNN selalu menyampaikan 
kepada publik setiap anggotanya 
yang terlibat kasus narkoba. Itu 
sudah menjadi komitmen pim- 
pinan BNN untuk menjaga ke- 
percayaan publik kepada BNN,” 
kata Sumirat. 

Menurut dia, sejak BNN ber- 
diri hingga sekarang, BNN telah 
mengumumkan sekurangnya ti- 
ga anggota BNN yang terlibat 
kasus narkoba. 

”Dua anggota BNN diperiksa 
di Polres Jakarta Utara, seorang 
lainnya sudah ke meja hijau 
Pengadilan Negeri Jakarta Ti- 
mur,” ujar Sumirat. 

Pada bagian lain, Sumirat 
kembali mendesak lembaga 
terkait segera melaksanakan 
hukuman mati terhadap para 
terpidana narkoba yang 
sudah mendapat kepastian 
hukum. 

Penundaan eksekusi hukum- 
an mati terhadap mereka hanya 
memberi peluang mereka me- 
ngendalikan dan kembali mem- 
bangun imperium narkoba di 
balik penjara. (WINDORO ADI) 


Ketauan gabaga boa 2” 


B. Perayaratan pendaftaran. 


Pengenal (KTP) Pengurus Perusahaai 


di bawah Ini: 
1) Surat permohonan mengikut Ik 


pertamina.com) 


5) SPT Badan Form 1771 tahun 2011. 
6) SSP (Surat Setor Pajak) tahun 2011. 


adalah benar dan apabila dtamukan | 
Dokumen persyaratan did rapi. 


Refinery Unit V. 
sebesar 


7) Serikat dai Asosiasi untuk Sub Bidang Panyawaan Alat Angkutan 
'CSMS PT Pertamina (Persero) Grade High Risk yang masih berlaku. 
MILCOPI Kart (ae ak dalam peonjaan ena kara 0g ol ik 


Rp. 5 milyar, 
10)Al surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan semua. 
ketidaksesusi 


PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM 
No. 017/ABO/CO-PROCI/IX/2012 


(PT PERTAMINA (PERSERO) Rafnery Unit V Balikpapan akan 
10 Unit Bus Untuk Koporluan Oporasional PT Portamina (Porsaro) RU V Balikpapan. 


Bagi perusahaan yang berminnt: menyeunyalkempatanei dan kerismpulan uaha sera mereruhi 
untuk: pekerjaan tersebut daj 


melaksanakan Lelang pekerjaan Sewa 


dapat mendaftar pada Panitia Pelelangan, dengan 


peserta pelelangan. 
: Penyewaan Alat Angkutan Darat (R.07.13.01) 
: M (Menengah) atau B (Besar) 


1. Bagi Penyedia Jasa yang lelah memiliki SKT PT PERTAMINA (PERSERO) melampirkan copy 


2. Bet Penyoda Jas yang belum mami SKT melamin coy dokumen tersebut d bea 
1) Akta Penditan Perusahaan dan perubahannya (bila ada), yang telah mendapat pengesahan 
ari Kantor Menteri Hukum dan HAM. 
2) SITU atau Surat Keterangan Domisli, SPPKP, NPWP, TDP, SIUP yang masih bartaku. 
3) Al Simuran Kepomilkan Modi, Suturan Penguua Perimahaan an copy Kat Tanda 


.—.Syeratajerat lain (Bagi Panyada Jana BKT dar Non SKT) melampitan copy dokumen lrsebut 


pe (dan bersedia dilakukan klarfikasi bila di 
2) Pakta Intogritas (Untuk format Pakta Intogritas dapat menghubungi e-mail 


contractoce. 
3) Neraca Perusahaan Tahun 2011 alau yang terbaru dan telah diaudit oleh Akuntan Publik 

disertai opini Akuntan yba dan memilik! kekayaan bersih di atas Rp.1 miliar. 
4) Bukti Panorimaan SPT Tahunan PPH Badan tahun 2011. 


Darat yang masih berlaku. 


dalafnformasi yang disampaikan 
lan bersedia dikenakan sarkal dokuakasi 


:. Bagi pendaftar yang dilakukan bukan oloh Direktur Utama/Direktur harus didukung dengan 
Surat kuas bornoarl yang buat khusu untuk kapal ni 


1 Contract Office 
.J. Yos Sudarso No.1 Balikpapan 
Telp. 0542 -51 5485 

Pararda Jera yang skdara bemengkata di Pergodian dengar PT PERTAMA PER BAG) 


2011 dan Panitia Pengadaan berhak menolak pendaftaran yang tidak memenuhi 

administrasi dan atau d luar waktu yang telah ditentukan. 
. Hasil evaluasi prakualifikasi akan dlumumkan di papan pengumuman resmi Pengadaan Jasa 

hanya perusahaan yang lulus prakualiikasi yang akan diundang mengikut proses 
Pelolangan selanjutnya dan biaya penggandaan dokumen bagi Perusahaan yang dinyatakan lulus 
Rp. 500.000, (ima ratus ribu rupiah). 
(G. Untuk keperluan ini tidak dilayani surat-menyurat. 
Balikpapan, 18 September 2012 
Panita 


daan Jasa 
(PT PERTAMINA (PERSERO) RU V 
Ketua 


METROPOLITAN 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


Benda Mencurigakan 


Gara-gara Mabuk, Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil 
Sebuah mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik ber- 
nomor B 889 CEG, Rabu (49/9) pukul 03.30, menabrak empat 
motor dan dua mobil di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Polisi 
pun langsung menahan RU (30) dan GH (28), sopir dan 
penumpang mobil Grand Livina itu. "Tersangka diduga mabuk, 
masuk jalur busway di Jalan Gajah Mada dengan kecepatan 
tinggi. Lalu di depan Toko Buku Gramedia menabrak sebuah 
motor. Bukannya berhenti, malah kabur, lalu menabrak atau 
menyerempet tiga motor dan dua mobil lainnya, kemudian 
melarikan diri,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah 
Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, kemarin siang. Saat ini, 
penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan urine RU dan 
OI. RU ditangkap ketika hendak membayar tiket di Pintu Tol 
Ancol. (RTS) 


Polres Tangerang Bangun Sinergi Cegah Teroris 


Jajaran Kepolisian Resor Tangerang Kabupaten bersinergi de- 
ngan Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan koordinasi 
Iintas sektoral. Langkah ini untuk mencegah aksi terorisme, 
Wujud dari koordinasi ini adalah operasi yustisi kependudukan 
bagi warga pendatang baru, Juga tindakan preventif dengan 
mendata ulang warga sekitar lingkungan, terutama di tempat 
kontrakan dan indekos, "Warga diharapkan lebih peka terhadap 
segala hal yang mencurigakan. Kalau ada yang mencurigakan, 
lapor RT setempat dan minta bantuan polisi,” kata Kepala 
Polres Tangerang Kabupaten Komisaris Besar Bambang Priyo 
'Andogo seusai acara koordinasi lintas sektoral di Lippo Ka- 
rawaci, Rabu (19/9). Bambang berharap masyarakat tidak ter- 
kesima dengan penampilan luar seseorang, Saat ini, pelaku 
teror juga telah bergeser kepada anak muda. Mereka siap 
menjadi "pengantin" bom bunuh diri dan direkrut karena 
kurang perhatian keluarga. Secara terpisah, Corporate Secretary 
PT Angkasa Pura TI Trisno Heryadi mengatakan, pihaknya juga 
telah memasang 750 kamera khusus yang beroperasi selama 24 
jam. Kamera khusus ini disimpan secara tersembunyi di ti- 
ik-titik vital di bandara terpadat dan terbesar di Indonesia. 
”Kamera khusus ini kami tempatkan di sejumlah titik dan 
beroperasi selama 24 jam,” ujar Trisno. (PIN) 


KOMPAS/LASTI KURNIA 
Personel Gegana Polda Metro Jaya memeriksa benda mencurigakan berupa sebuah koper hitam yang diletakkan di lapangan parkir di depan Mal Taman Anggrek, Grogol, 


Jakarta, Rabu (19/9). Di lokasi tersebut ada dua tempat pemungutan suara (TPS). Koper yang diikat rantai tersebut ternyata berisi sejumlah pakaian. Polda Metro Jaya 
berkomitmen untuk meningkatkan pengamanan di Jakarta selama pilkada berlangsung, terutama pada sejumlah obyek vital, 


Jalan Rusak di Tangsel Bikin Macet Kian Parah 


Masyarakat mengeluhkan sejumlah jalan rusak yang terjadi di 
sejumlah wilayah Tangerang Selatan, Dari pantauan, Rabu 
@9/9), jalan rusak itu di antaranya di kawasan Muncul, Jalan 
Raya Puspiptek, dan Serpong. Kerusakan juga terlihat di se- 
jumlah ruas di kawasan Pondok Ranji, Ciputat Timur. K 
rusakan jalan ini memaksa kendaraan berjalan lambat, Kepala 
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tangerang Selatan 


Ranjau Paku Meresahkan 


Komunitas Saber: Pemerintah Diharapkan Tegas Menindak Pelaku 


JAKARTA, KOMPAS — Penebaran ranjau paku di 
sejumlah tempat di Jakarta dan Bekasi semakin 


untuk keselamatan pengguna ja- 
lan raya juga,” katanya. 


daraan sedang macet. Kantong 
paku itu ditaruh di dekat mobil 


banyak satu galon air mineral dan 
lebih dari 20 botol ukuran 1,5 


Retno Prawati beberapa waktu lalu mengakui masih ada s Di Jakarta Barat, sepeda motor agar terlindas ban mobil dan kan- liter, Menurut salah seorang ang- 
jumlah jalan rusak. Menurut Retno, j marak dan sulit dikendalikan. Beberapa relawan dari salah seorang relawan penyisir tong sobek sehingga paku me- gota satpam, Farikhin, paku se- 


kilometer seluruhnya baik, angki $ 
48,75 kilometer ada beberapa kilometer yang rusak. "Sepanjang 
5 kilometer sedang proses perbaikan. Diharapkan akan selesai 


anjau paku, Rosid, bahkan di- 
rusak orang tak dikenal. Sepeda 
motor itu dirusak saat Rosid me- 


nyebar,” katanya. banyak itu terkumpul hanya da- 
Di ruas Jalan Bekasi Raya-Ja- lam waktu kurang dari enam bu- 
lan Sultan Agung ada lebih dari lan. "Kami dari kalangan satpam 


komunitas Saber, yang beberapa tahun ini rutin 
membersihkan ranjau paku di Jakarta, pun tak luput 


Oktober atau November mendatang,” ujarnya. $ 
13 kilometer jalan kota yang rusak dari tota 
panjang 534 kilometer juga tengah dalam perbaikan, 


rapkan juga selesai Oktober-November,” katanya, (RAY) 


LISTRIK 


Listrik Padam 12 Jam di 
Cibubur dan Cimanggis 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
bagian daerah di Cibubur, Ja- 
karta Timur, dan Cimanggis, De- 
pok, Rabu (19/9), mengalami pe- 
madaman listrik hampir 12 jam. 
Pemadaman itu terjadi mulai pu- 
kul 28:00 pada Selasa (18/9) hing- 
ga keesokan harinya pukul 1100 
lewat, 

Setidaknya ada enam lokasi di 
Cibubur dan Cimanggi 
mengalami pemadaman li 
Beberapa di antaranya di Jalan 
Jambore, Kavling Cibubur, Pon- 
dok Cibubur, dan perumahan 
Permata Puri Cisalak di C g 
gis. Bahkan, di perumahan Per- 
mata Puri, Cimanggis, listrik baru 
kembali tersambung hampir pu- 
kul 12.00. 

Sudartini (32), salah seorang 
warga di perumahan itu, meng- 
aku sangat terhambat dalam 
menjalankan aktivitasnya de- 
ngan pemadaman listrik terse- 
but. “Air di rumah sampai habis 
gara-gara listrik mati,” ujarnya. 

Menurut Sudartini, memang 
tidak seluruhnya di kompleks 
tempat tinggalnya itu mengalami 
pemadaman listrik. Sebagian 
rumah yang memperoleh suplai 
listrik dari Gardu Depok tetap 
teraliri listrik. Sebaliknya, rumah 
ng suplai listriknya dari Gardu 
lak mengalami pemadaman 
listrik. 

Manajer Senior Komunikasi 
Korporat PT PLN Bambang Dwi- 
yanto mengungkapkan, pema- 
daman listrik disebabkan ada 
gangguan pada suplai listrik di 
Gardu Induk Gandaria. Namun, 
dia menegaskan, gangguan itu 
tidak akan menyebabkan pema- 
daman listrik di tempat lain. 

"Sebab, hanya gardu itu saja 
yang mengalami gangguan. Gar- 


du lain tetap aman,” katanya. 

Menurut Manajer Area Peng- 
atur Distribusi Jakarta Edwin 
Nugraha, kerusakan yang terjadi 
di Gardu Induk G: 
patnya terjadi pada ir 
luran Feeder Cermai, G: 
itu menyebabkan su 
wilayah Cibubur dan Cimanggis 
berhenti. 


ngguan 


uran Feeder 
Cermai itu terjadi karena dua 
sumber suplai listriknya mati, 
yakni dari Gardu Induk Gandaria 
dan Gardu Induk Jatirangon. 
Kabel dalam tanah dari kedua 
gardu induk itu mengalami ki 
rusakan sehingga aliran listrik- 
nya terputus. 

"Penyebab aliran listrik di k: 
bel bawah tanah itu mati bi: 
karena adanya pekerjaan galian 
dan bisa juga pembangunan ge- 
dung atau jalan,” ujarnya. 

Untuk mengatasi terputusnya 
aliran listrik itu, Edwin menya- 
takan telah menyambungkan ja- 
ringan listrik di kawasan Cibubur 
dan Cimanggis ke Gardu Induk 
Depok. 

"Setelah tersambung ke Gardu 
Induk Depok, pemadaman listrik 
di Cibubur dan Cimanggis bisa 
segera diatasi,” katan 

Namun, lanjut Edwin, suplai 
lis ke saluran Feeder Cermai 
tetap mengalami gangguan dan 
bahkan belum bisa teraliri listrik. 
Dibutuhkan waktu cukup lama 
untuk memperbaikinya. 

“Sebab, ini kan yang rusak ada 
di kabel bawah tanah, yang men- 
jadi penyuplai listrik ke. feeder itu. 
Kami harus mengurut kabel 
bel itu untuk mengetahui titik 
kabel yang mengalami gangguan. 
Ini butuh waktu cukup lama,” 
katanya. (MDN) 


dari sasaran penganiayaan. 


Pemetaan komunitas Saber 
(Sapu Bersih), setidaknya ada dua 
sampai tiga Io! di tiap-tiap 
wilayah Jakarta yang marak de- 
ngan ranjau paku. 

Penebaran ranjau paku terjadi 
setiap pagi, terutama pada jam 
berangkat kerja. Penebaran paku 
terjadi lagi pada malam hari, mu- 
lai pukul 1800 hingga 23.00. 

Penebaran ranjau paku di 
antaranya ditemukan di Jalan 
Bekasi Raya, Jakarta Timur, de- 
pan PT Sanghyang Perkasa, hing- 
lan Sultan Agung, Bekasi 


Ruas jalan lain yang rawan 
adalah jalan layang Roxy hingga 
Jalan KH Hasyim Ashari (Jakarta 
Barat), Jalan Boulevard Raya Ke- 
lapa Gading Jakarta Utara), Ja- 
lan Galur dan terowongan Senen 
di Jalan Kramat Bunder (Jakarta 
Pusat), serta ruas Jalan Gatot 
Subroto di seberang Hotel Sultan 
(Jakarta Selatan), 


Belum ditindak tegas 

Namun, hingga saat ini, me- 

nurut Agus YM dari Humas Sa- 
ber, Rabu (19/9), belum ada tin- 
dakan tegas dari pemerintah un- 
tuk mengendalikan penebaran 
jau paku. Padahal, masalah 
sudah meresahkan pengguna 
lan. 
Bahkan, relawan ranjau paku 
di kawasan Jalan Sultan Agung, 
Bekasi Barat, tepatnya di depan 
jalan masuk perumahan Kota 
Harapan Indah hingga kantor 
Sosro, kerap ditegur aparat 
kepolisian, 

Mereka dianggap menjadi pe- 
nyebab kemacetan. Padahal, mu- 
lai dari ruas jalan tersebut hingga 
Jalan Bekasi Raya, Jakarta Ti- 
mur, marak penebaran ranjau 
paku. 

"Oleh aparat polisi di Bekasi, 
kami malah dianggap penyebab 
kemacetan. Padahal, kerja kami 
menyapu ranjau paku ini, kan, 


in 
jai 


nyisir ranjau paku di jalan layang 


Roxy, 
”Tak sedikit juga relawan kami 
yang lain ditimpukin dengan bo- 


tol plastik hingga ban oleh orang 
tak dikenal saat menyisir ranjau 


paku," kata Agus. 
Padahal, tak sedikit dari peng- 
guna jalan, terutama pengendara 
motor, yang harus mengganti ban 
obek terkena ran- 
jau paku di lapak tambal ban 
terdekat. Setiap kali ganti ban 
dalam, menghabiskan b 
Rp 45.000. 
mengindikasikan ada kesengaja- 
an, ujar Agus. 

Penuturan 
Saber di Bekasi Ba 
Khomsatun, ranjau paku itu bia- 
sanya disebar di jalan dan di- 
kemas dalam plastik hitam. Satu 
kantong plastik itu biasanya ber- 
isi 28 sampai 30 paku yang ter- 
buat dari rangka besi payung 
yang dipotong-potong miring se- 
panjang 2-5 sentimeter, 

Kantong paku itu ditaruh di 
jalan dalam kondisi arus ken- 


lima lapak tambal ban. Di lapak 
itu, untuk mengganti ban dalam 
dikenai biaya tak kurang dari 
Rp 40000, Seorang pekerja di 
lapak itu menawarkan ha 
dalam yang bi: a Rp 9000 
dengan harga Rp 30.000. 


Bawa ban dalam sendiri 


Salah seorang korban ranjau 
paku, Sudiman (40), mengaku, ia 
sampai kapok mengganti ban da- 
lam di lapak tambal ban. Padahal, 
setiap hari dia harus melalui 
lan Sultan Agung untuk bekerja 
pada salah satu pabrik di jalan 
tersebut, Kini, dia selalu mem- 
bawa ban dalam untuk meng- 
antisipasi kalau ban sepeda mo- 
tornya terkena ranjau paku lagi. 
”Beberapa bulan ini saya sudah 
tiga kali kena ranjau paku. Ma- 
kanya, saya bawa ban dalam sen- 
diri,” ujarnya. 
Para relawan Saber ranjau pa- 


n anggota satpam 
» di Bekasi Barat 


mengatakan, setidaknya mereka 
mengumpulkan ranjau paku se- 


-anya ikut membantu menyi- 
sir ranjau paku ini mulai dari 
magrib hingga menjelang tengah 
malam,” kata Farikhii 

Menanggapi maraknya ranjau 
paku di Bekasi, Kepala Satuan 
Lalu Lintas Kepolisian Resor Ko- 
ta Bekasi Komisaris Iman Pribadi 
Santoso menyatakan siap ber- 
i dengan Pemerintah 
i untuk mengawa: 
keberadaan tambal ban di ja- 
lan-jalan utama. 

Iman mengatakan, kecurigaan 
terhadap banyaknya tambal ban 
di jalan utama yang diduga ba 
nyak terdapat ranjau paku bisa 
dimaklumi Namun, — untuk 
mengawasi dan menindak pe- 
nambal ban yang diduga terkait 
dengan kejahatan menyebarkan 
ranjau paku, perlu berkoordinasi 
dengan pemerintah. 

”Tambal adalah 
yang keberadaannya terkait 
pemerintah. Kami perlu koordi- 
nasi dengan Satpol PP jika harus 
ada penindakan atau penertib- 
an,” kata Iman. (MDN/BRO) 


Belajar Bisa di Mana Saja 


Bagas (kanan) dan Rizki belajar menggambar di ata 
Pusat, Selasa (18/9). Belajar bisa dilakukan di mana 


KOMPAS/VISNU WIDIANTORO 


s sungai di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta 
asalkan ada kemauan untuk belajar. 


LALU LINTAS 


1.600 Truk Ditilang karena Langgar Larangan Melintas 


TANGERANG SELATAN, 
KOMPAS — Larangan untuk 
truk dengan berat di atas 8 ton 
masih sering diabaikan penge- 
mudi truk. Akibatnya, kemacetan 
panjang yang amat melelahkan 
pengguna jalan di sepanjang Ja- 
lan Raya Serpong, Tangerang Se- 
latan, sering terjadi. Sementara 
itu, pihak kepolisian sudah 
bertindak. 

Dari April hingga pertengahan 
September tahun ini, lebih dari 
1.600 truk terpaksa ditilang. Truk 
tersebut ditilang karena tetap ne- 
kat memasuki jalan yang meng- 
hubungkan Kota Tangerang dan 
Kota Tangerang Selatan saat jam 
larangan diberlakukan. 

”Kalau masuk, pasti kami hen- 
tikan. Kami sudah menindak le- 


bih dari 1.600 truk karena truk 
di atas 8 ton dilarang melintas 
pada pukul 05.00 sampai 22.00,” 
kata Mursan Sobari, Kepala Di- 
nas Perhubungan Tangerang Se- 
latan, di Tangerang Selatan, Rabu 
@y9). 

Dari pantauan kemarin, meski 
larangan masuk itu tetap diber- 
lakukan, masih banyak truk de- 
ngan tonase di atas 5,5 ton me- 
lintas di Jalan Raya Serpong 
Truk yang bermuatan berat dan 
berjalan lambat tersebut meng- 
akibatkan arus lalu lintas men- 
jadi lambat. Belum lagi di antara 
pengemudi truk saling berusaha 
mendahului truk yang berjalan 
lambat. Tidak jarang tiga lajur 
jalan tersebut dikuasai truk-truk 
besar, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Mursan mengakui, sejumlah 
truk dengan sumbu di atas 8 ton 
yang melintas itu memang ada 
yang dibiarkan melintas jika truk 
tersebut tidak bermuatan. 


Tempat menunggu 


Salah seorang sopir truk, Andri 
Kuswari (34), yang istirahat di 
Jalan Raya Puspiptek, Muncul, 
Serpong, mengakui, banyak truk 
yangnekat mencoba masuk Jalan 
Raya Serpong meski dilarang, Hal 
itu dilakukan karena tidak ada 
tempat untuk menunggu. Selain 
itu, mereka juga harus segera 
mengantarkan barang bawaan 
mereka ke tempat tujuan. 

Kondisi ini diakui Mursan. Di- 
nas Perhubungan Tangsel keku- 
rangan lahan untuk membuat 


kantong parkir bagi kendaraan 
untuk menunggu waktu sebelum 
truk mulai diizinkan masuk. 
“Saat ini baru satu tempat, me- 
minjam di BSD, di depan Mal 
Teras Kota,” ujar Murgan, 

Ta menambahkan, banyak ken- 
daraan truk yang mencari jalan 
lain untuk menghindari larangan 
itu. Akibatnya, sering terjadi ke- 
macetan di sejumlah jalan lain, 
seperti di Pamulang. "Truk yang 
hendak masuk ke Jalan Raya 
Serpong terpaksa kami buang ke 
jalan lain karena tak ada kantong 
parkirnya,” kata Mursan. 

Peraturan Wali Kota Tange- 
rang Selatan Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Pengaturan Ang- 
kutan salah satunya adalah 
mengatur tentang pembatasan 


truk yang diberlakukan sejak Ap- 
ril 2012. Peraturan itu mene- 
tapkan, kendaraan truk dan se- 
jenisnya yang bermuatan sumbu 
8 ton atau berkapasitas 5.500 
kilogram ke atas tidak boleh me- 
lintas di Jalan Raya Serpong pu- 
kul 05.00 hingga pukul 22.00. 

Mursan menambahkan, per- 
aturan ini akan diberlakukan se- 
lama aturan pembatasan masuk 
tol dalam kota Jakarta diber- 
lakukan. Pembatasan itu mem- 
buat sopir truk mencari alternatif 
jalan untuk masuk ke Jakarta, 
termasuk melintasi jalan di Ta- 
ngerang Selatan. 

”Truk-truk itu, kan, banyak 
yang mengangkut barang kebu- 
tuhan yang harus segera sampai 
ke tujuan,” ujarnya. (RAY) 


SABTU & MINGGU 


22-23 SEPTEMBER 2012 


pkl 10.00 - 20.00 WIB 


RUMAH ATAU APARTMENT 


v AUSTRALIA 


HAK MILIK TANPA BATAS UNTUK WARGA NEGARA ASING 


HANYA DENGAN CICILAN 
10R 5 JUTA / utan" 


Y 


RUMAH 2 TINGKAT DENGAN 3 KAMAR 
TIDUR LOKASI Ol DAERAH 
BERKEMBANG, Marya mulsi dari 


AUD $ 595,000 
IDR 5.800.000.000 


APARTMENT DEPAN YARRA RIVER DAN 
PEMANDANGAN CITY, LOKASI 
BERSEBELAHAN DENGAN 
MELBOURNE CBO. Marya mulai dar 


AUD $ 610,000 
IDR 5.900.000.000 


GOLD COAST '”— 


AUD $ 375,000 
IDR 3.500.000.000 


PERTH 


RUMAH 1 ATAU 2 TINGKAT, 
Marga md da 


AUD $ 530,000 
IDR 5.100.000.000 


"tp AUD $598,000 dengan KPR 801. based on AUD S1 - Ap 9-800.00 


| wwestinsr 


021 7278 7270 


CG NTURION 


(PT. CENTUMION REALTY 


IV, MELBOURNE. PENTK, BRSWANE, 8 GOLD COAST | 


Sydney Hoad Office 


DARI K0 


261251 1058 


(Pomts Point NSW - 2011 


austnaua | moovesia 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


METROPOLIT 


27 


Air Kemasan Langka 
sejak Lebaran 


Distribusi Belum Lancar karena Melibatkan Banyak Pihak 


JAKARTA, KOMPAS 


Kelangkaan air kemasan 


galon terjadi karena ada pergeseran stok dari 
wilayah Jabodetabek ke daerah lain di Jawa dan 


Bali. Pergeseran itu sejak 


belum Lebaran seiring 


arus mudik. Kondisi ini diperparah dengan adanya 
kenaikan konsunsi air selama musim kemarau. 


"Dampak dari kondisi ini 
mengakibatkan ketersediaan air 
mineral kemasan galon tergang- 
gu. Diperkirakan kondisi akan 
kembali normal pada pertengah- 
an Oktober mendatang,” kata Ke- 
tua Umum Asosi Perusahaan 
Air Minum dalam Kemasan In- 
donesia Hendro Baroeno, Rabu 
AYI). 

Hendro mengatakan, kelang- 
kaan air mineral kemasan galon 
diawali saat menjelang Lebaran 
dengan keluarnya peraturan Dir- 
jen Perhubungan Darat Kemen- 
terian Perhubungan yang mem- 
batasi angkutan berat beroperasi 
mulai H-4 hingga H-1. 

Dampak dari peraturan ter- 
sebut memengaruhi pengiriman 
okan sehingga menjadi ter- 


emudian, saat 
sebag 


2 Aa ter 


menjelang 
Lebaran, 


barak ke Tabodot abek d jlihkan 
ke Jawa dan Bali,” kata Hendro. 

Pendapat senada diungkapkan 
Troy Pantouw, Corporate Com- 
munication — Director — Agua 
Group, 

Distribusi produk Agua, lanjut 
Troy, dimulai dengan pengang- 
kutan produk Agua dari pabrik 
yang diupayakan  sesingkat 
mungkin dan langsung dialoka- 
an ke semua stock point yang 
ada, 


"Perlu diingat, ada aturan 
pembatasan transportasi jalan 
raya, terutama untuk wilayah Ja- 
karta, Tangerang latan, dan 
Bogor, selama periode Lebaran 
kemarin dan y 
dampak terhadap kete 
produk Agua di pasi 
masih belum normal hingga saat 
ini,” kata Troy. 
Menurut Hendro, d: 
i 1,7 miliar liter air mineral, 
yak 60-70 persen dikemas 
k 39 persen 
air mineral kemasan galon ini 
didistribusikan ke wilayah Jabo- 
detabek dan 41 persen untuk 
h Jawa dan Bali. Semen- 
rsen, didis- 
ah lainnya. "Ke- 
n stok be- 
Jawa dan Bali, 
abodetabek men- 
jar Hendro. 
Hendro mengat: 
musim kemar 
tuk minuman kemasan tidak me- 
nyusut. Troy juga menegaskan, 
produksi Agua tetap berjalan 
normal. Menurut dia, kemarau 
dan kekeringan tidak memenga- 
ruhi sumber air produk mereka, 
"Perlu dijelaskan bahwa tidak 
benar bahwa hal kekurangan pa- 
sokan galon karena sumber air 
yang ker 


g dimanfaatkan Agua, 
h Troy, bukan bei : 
san permukaan 


tetapi 


dari lapisan tanah dalam yang 
melalui proses penelitian pan- 
jang dan mendalam dari para ahli 
geologi, kimia, dan lainnya. Pihak 
memasti proses 
mereka tidak meng- 
ganggu ketersediaan air yang di- 
manfaatkan oleh masyarakat se- 
kitar, Ketersediaan air tersebut 
selalu diuji dan dipantau secara 
berkala sehingga volumenya 
akan sesuai dengan sistem alam 
dalam mengeluarkan air. 

Selain itu, menurut Troy, ke- 
sulitan dari konsumen memper- 
oleh produk air galon di wilayah 
Jabodetabek akhir-akhir ini 
terjadi karena permintaan 
sangat tinggi. Permintaan 
sebagai akibat musim 


panas 
yang berkepanjangan seperti saat 
ini, 

Di sisi lain, kelangkaan produk 
yang sempat terjadi tidak dapat 
terisi atau tergantikan dengan 
cepat mengingat alur distribusi 


melibatkan banyak pihak, mulai 
Ibutor, agen dan se- 
nya hingga mencapai kon- 
sumen akhir Begitu pun dalam 
hal pengembalian botol/galon 
kosong dari konsumen sampai ke 
pabrik juga harus melalui mata 
rantai Cukup banyak. 


Tidak dongkrak harga 


Troy membantah bahwa su- 
litnya memperoleh air kemasan 
galon yang beberapa tahun ter- 
akhir terjadi berulang setiap se- 
an dengan 
strategi menaikkan harga pro- 
duk. "Harga dari kami sebagai 
produsen tetap berkisar antara 
Rp 11.500 dan Rp 13000 per 
galon. Di luar harga itu, per- 
usahaan tidak pernah menetap- 
kannya," katan, 

Seperti dibei 


kan, (Kompas, 


19/6), air mineral kemasan galon 
menghilang di pasaran wilayah 
Jabodetabek. Sejak sebulan ter- 
akhir, warga kesulitan menda- 
patkan air mineral kemasan ga- 
Ion, seperti dirasakan warga Ci- 
ledug di Kota Tangerang, Pondok 
Aren di Tangerang Selatan, juga 
di sebagian Pesanggrahan, Jakar- 
ta Selatan. Produk tersebut 
menghilang dari pasaran di 
bagian Jakarta dan Tangerang 
karena distributor membatasi 
penyaluran air mineral tersebut 
ke agen-agen. 

Selain mengurangi jumlah 
pasokan setiap kali pendistribusi 
barang distributor juga telah me- 
ngurangi banyaknya waktu pen- 
distribusian. Pembatasan distri- 
busi ini membuat produk ter- 
sebut sering menghilang di ting- 
kat pengecer. 

Dalam kondisi keterbatasan 
itu, harga produk tersebut sudah 
tiga kali mengalami kenaikan di 
tingkat pengecer dari Rp 13.000, 
Rp 14000, dan Rp 14.500 per 
galon. Sebagian pengecer juga 
menaikkan harga dari Rp 13.500 
menjadi Rp 14000 hingga Rp 
15.000. Sementara di tingkat 
agen, harga naik dari Rp 12.000 
menjadi Rp 13.000 per galon. 
Konsumen merasa dirugikan ka- 
rena kenaikan harga terjadi ti- 
ba-tiba saat kebutuhan akan air 
meningkat. 

Troy menambahkan, pihaknya 
berkomitmen untuk selalu me- 
lakukan perbaikan dan pening- 
katan di seluruh aspek yang ber- 
kaitan dengan kepuasan konsu- 
men, mi mohon maaf atas 
ketidaknyamanan ini yang di- 
alami para konsumen, Silakan 
memberikan masukan dan kritik 
kepada kami,” ujarnya. 

(PIN/NEL) 


KAMPUNG JANIS 


Rumah Urban, Denyut Nadi Desa 


N abtu, 28 Juli 2012. Api itu 
Goo ti ti: datangnya, 
melalap 197 rumah. Dua 
anak berusia 3,5 dan 6 
meninggal, sement: 
kehilangan tempat tin 
mukiman di tuj 


ahun 

114 jiwa 
Per- 

12 RT di 


rat, berubah menjadi belantara 
puing. 

agian besar warga di sana 
merupakan kaum urban pekerj 
lepas konveksi, penyablon, serta 
pedagang mainan anak-anak, 
makanan, dan rumah 
tangga. Sebagian adalah peda- 
gang keliling yang menja 
dagangann, 
kaki, naik sepeda, atau mendo- 
rong gerobak berisi dagangan 
mereka. Ada juga pedagang yang 
memilih mangkal di beberapa 

i di sekitar Pasar Pagi, pa- 

sar buah di sekitar Stasiun Ke- 
reta Api Angke, atau di tepian 
rel kereta api. 

Beberapa warga lain membu- 
ka usaha jual-beli dan memper- 
baiki barang bekas atau memu- 
lung Ada pula yang menjadi ku- 
li panggul di pasar buah atau di 
pasar tak jauh dari lokasi itu. 

Meski demikian, satu sete- 
ngah bulan setelah kebakaran 
hebat itu, dari jalan layang Tu- 
bagus Angke tampak belasan 
rumah petak berukuran kecil 
berlantai dua mulai "tumbuh" 
kembali di sela reruntuhan ba- 
ngunan, Sebagian di antaranya 
bahkan "tumbuh" lebih kuat de- 
ngan tembok bata atau beton 
ringan hebel bertulang besi. 


Tiga beban 

Salah seorang pemilik rumah 
yang sedang "tumbuh" itu ada- 
lah Tatang (58). Sudah lebih da- 
ri dua pekan ini, ia mulai mem- 
bangun kembali rumah warung- 
nya yang berada di tepi Kali 
Angke, di lingkungan RT 008. 
"Saya mendapat pinjaman un- 
tuk kembali membangun rumah 
dari saudara-saudara di kam- 
pung. Lima tukang dan kenek 
yang membangun pun adalah 
para ponakan dari kampung, 
kata Tatang saat ditemui di sela 
kesibukan membangun rumah- 
nya, Rabu (12/9) siang. 

Lima keponakannya ber 
dari Rangkasbitung, Lebak, Ban- 
ten. Selama bekerja, mereka hz 
nya mendapat makan dan mi- 
num. Tidur pun di bedeng atau 
tenda darurat yang bertebaran 
di sana. Meski demikian, 
mereka bangga bisa membantu 
Tatang dan keluarganya yang 
murah hati berbagi rezeki 
di kampung, terutama saat 
Lebaran. 

”Wah, kalau mesti bayar tu- 
kang sehari Rp 80.000 dan ke- 
nek sehari Rp 60.000, uang dari 
mana saya?” ujar Tatang. 
Rumah warungnya berukuran 


Puluhan rumah di kawa: 
Janis, Pekojan, Tambora, Ja 
tujuh dari 12 RT di kaw: 


3 x9 meter, terdiri dari dua 
lantai, 

Tatang yang tinggal di lokasi 
ak 1954 membuka usaha 
beli dan memperbaiki ba- 
perti halnya te- 
ngan Darto dan 
. Istri Tatang, Nunung FHar- 
tati (54), berdagang kebutuhan 
pokok di rumah warungnya 
tu anak dan tiga cucuny 
tinggal bersama mereka. 

Saat masih membuka usaha, 
penghasilan Tatang rata-rata se- 
bulan Rp 1,5 juta dan penda- 
patan istrinya sehari Rp 50.000 
sampai Rp 70.000. 

Seperti halnya korban keba- 
karan lainnya, Tatang dan Nu- 
nung memikul tiga beban. Be- 
ban pertama adalah segera me- 
nyelesaikan pembangunan 
rumah warungnya agar bisa 
kembali mencari nafkah. Beban 
kedua, menutup biaya hidup ha- 
rian keluarga mereka selama 
mereka tidak bek 

Ketiga, mencari modal untuk 
kembali membuka usaha, me- 
ngembalikan utang saudara-sau- 
dara, dan kembali menjadi do- 
natur buat saudara-saudaranya 
di kampung halaman. 

Tatang dan Nunung bersyu- 
kur karena mendapat banyak 
bantuan kebutuhan pokok dari 
para donatur. Mereka berharap 
persediaan kebutuhan pokok 
masih cukup sampai mereka bi- 
sa membuka usaha kembz 
”Kami masih mendapat air 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


'KOMPAS/WINDORO ADI 


n padat penduduk di RW 07, Kampung 
arta Barat, kembali tumbul 
n tersebut dilalap api. 


setelah 


bersih dan saluran listrik gratis. 
Mudah-mudahan sampai saya 
bisa membuka usaha kembali,” 
ucap Nunung, nenek asal Dhar- 
ma, Kuningan, Jawa Barat, ini. 
Ia mengaku, bia 2kolah 
dua cucunya sudah tiga bulan 
menunggak. "Alhamdulillak 
hak sekolah mau mengerti,” 
nenek yang dua tahun belakang- 
an menderita encok di pinggul 
kirinya. 
Di belakang rumah Tatang 
berdiri rumah Nursidi (45), 
yang juga sedang dibangun. Nas 
kek satu cucu ini berasal d: 
Blega, Bangkalan, Madura. Se. 
hari-hari, ia berdagang sate di 
Pasar Pagi pukul 09.00-16.30. 
Dari modal Rp 200.000, ia dapat 
untung Rp 50.000 tiap hari. 
Setelah rumahnya terbakai 
berhenti berdagang. "Ya, saya 
mau masak di mana kalau 
rumah belum jadi?” ujar Nur- 
sidi. Sebelum terbakar, rumah- 
nya berlantai dua. Setelah ter- 
bakar, ia hanya mampu mem- 
bangun kembali rumah satu lan- 
tai berukuran 3 x 7 meter itu. 
Tidak seperti Tatang dan Nu- 
nung, Nursidi harus membayar 
biaya tukang dan kenek. Sau- 
dara-saudaranya di kampung 
dan rekan pedagang sate lainnya 
asal Madura hanya memberi 
dan meminjamkan uang kepa- 
danya. ”Saya sudah habis Rp 23 
juta dari Rp 25 juta yang di- 
butuhkan. Insya Allah dalam pe- 
kan ini rumah sudah jadi se- 


ia 


hingga saya bisa jualan sate la- 

gi,” kata Nursidi 
Menurut Ketua RW 07 Ming- 

gus Januari (42), kebakaran ter- 

buruk terjadi di lingkungan 

RT 007, 008, 009, dan 012, 

Dari keempat RT tersebut, 
rumah-rumah di RT 012-lah 
yang paling hancur terbakar 
api," ujarnya saat ditemui di 
rumahnya, Selasa (1/9) malam. 

Benar keadaan permu- 
di RT 012 lebih buruk. 


yang mulai dibangun. Sebagian 
besar atap-atap rumah masih 
berupa tenda dan seng sum- 
bangan Palang Merah Indone- 
sia. Demikian pula sebagian atap 
rumah Ketua RT 012 Amat (42). 

Ta mengaku mengandalkan 
bantuan tetangga untuk mem- 
bangun kembali rumahnya. Sau- 
dara-saudaranya yang kurang 
mampu tak bisa banyak mem- 
bantu. Amat sendiri hanya pe- 
dagang keliling. Dengan sepeda, 
ia menjajakan mainan 
anak-anak dari sekolah ke se- 
kolah pukul 07.00-15 

"Dagangan saya I 
kar, Bangkai sepeda 
habis dicuri,” ujarnya. Sampai 
hari itu, ia baru mampu mem- 
beli kusen dan tripleks bekas. Ta 
menjelaskan, dari 42 rumah di 
RT 012, baru 11 rumah yang 
mulai dibangun. 

Fauzi (37), bendahara RT, te- 
tangga Amat, bekerja sebagai 
petugas valet (parkir) di satu 
tempat hiburan malam denj 
perijapatan sebulan Ia 1, 


dapa saya sehari Rp 
sedangkan pendapatan 
yang berjualan gorengan bisa 
Rp 40000 per hari” kata 
Sumartono. 

Fauzi bekerja dari pukul 
1200-2000, sedangkan Sumar- 
tono bekerja dari subuh sampai 
pukul 15:00, Ukuran rumah 
mereka masing-m: 
meter. "Yang kami khaw 
bila ramah tak segera beratap 
kuat dan hujan turun. Karena 
itu, kami mengharapkan janji 
pemerintah memberi santunan 
Rp Il juta di setiap rumah se- 
gera direalisasikan,” kata Fauzi. 

Meski demikian, korban ke- 
bakaran yang ditemui menga- 
takan, mereka tetap ingin ting- 
gal di situ dan tak ingin kembali 
ke kampung halaman. 

Buat mereka yang lebih 
mampu, kampung halaman ma- 
sih menjadi tempat mereka me- 
mumpahkan rezeki dari Jakarta, 
Saat bencana datang, sauda- 
udara mereka di kampung 
akan berdatangan membantu 
mendirikan kembali rumah me- 
reka. Sebab, rumah kaum urban 
di Jakarta telah menjadi denyut 
hidup saudara-saudara mereka 
di desa. (WINDORO ADI) 


Macet di Daan Magsr 


KOMPAS/WISNU W 


Ribuan kendaraan antre untuk melintas di Jalan Daan Mogot, Pesing, Jakarta Barat, Rabu (19/9), 
Perlu kerja keras dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar kemacetan yang menjadi 
pemandangan sehari-hari di Jakarta tersebut dapat diatasi. 


TANTORO 


SIAPA YANG TERPILIH? IKUTI HITUNG CEPAT 


KOMP A PILKADA DKI JAKARTA 


20 SEPTEMBER 2012 


SIMAK JUGA EXIT POLL DARI 
LITBANG KOMPAS, DAN DUGAAN 
PENYEBAB KEMENANGAN ATAU 
KEKALAHAN PASANGAN GALON 
DI TANGGAL 2 BER 201 


N LV 


SAKSIKAN KOMPAS TV 
HARI INI 11.00 - 17.00 WIB 


Gunakan Aplikasi 
REPORT 


W 
LIVE PERANOKAT REPORTER WAROA INDONESIA 
host AKBAR - ARTASYA SUDIRMAN - ADDRY DAKUATMADJA 
SNGER MARCELL « KOJEK melapori 

BMD ECOUTEZ! - ABDUL AND THE COFFEE THEORY peristi 

Sta up comenan DANY "RAMBO" - GE Kai aa 

BINTANG TAMU JONO BS - KOMUNITAS SABER di http://kreport.kompas.com 


Aplikasi arga untuk. 


EM ER"2 012 


KOMPAS/YUNTADHII AGUNG 


Pemain Kalimantan Timur, Imam Baihagi (tengah), berusaha menguasai bola di tengah kejaran para pemain Sumatera Utara di babak final cabang sepak bola di Stadion 


Kaharudin Nasution, Pekanbaru, Riau, Rabu (19/9). Kaltim menang, 1-0. 


IS 


Wisnu Menangi 
Laga Mental 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Petenis muda Jawa Tengah, 
nu Adi Nugroho, keluar sebagai 
juara tunggal putra setelah di 
final mengalahkan seniornya di 
pelatnas, David Agung $ 
7:5, 6-3, Rabu (19/9). Inilah ke- 
menangan kedua Wisnu atas Da- 
vid di Riau 2012, 

Di tunggal putri, 
yunior Aldila Sutji 
nangi pertarungan ma pe- 
tenis DKI. Dia mengalahkan ung- 
gulan kedua Vonny Darlina, 6-1, 
25. 

Wisnu baru berusia 18 tahun 
dan Aldila 17 tahun, Riau 2012 
adalah ajang PON pertama me- 
reka. Mereka datang dan lang- 
sung meraih emas. 

”Saya bersyukur bisa meme- 
nanginya karena tadi saya ber- 
main enjoy saja. Memang awal- 
nya agak keteter, tetapi saya main 
tak r Jah me- 
a juga yakin 
karena h menang 
(lawan David) di beregu. Ramai- 
nya penonton yang mendukung 
David — justru — mendorong 
saya, karena semakin di 
ya malah semakin senang” ung- 
kap Wisnu yang jelas tak difa- 
voritkan mayoritas penonton 
karena sebagian besar adalah 
warga dan pendukung David 
yang merupakan wakil tuan 
rumah Riau. 

Pada set pertama, Wisnu dan 
David yang sam: ma anggota 


petenis 
i.meme- 


nang atau kalah. 


LAGA TERAKHIR 


tim Piala Davis Indonesia 
bermain sangat ketat dan saling 
mematahkan — servis lawan. 
Skor terus imbang hingga 5-5. 
Pada gim ke-11, Wisnu meman- 
faatkan giliran dengan 
sabetan bol 
Hasilnya, gim itu menjadi n 
liknya. 

Gim ke-12 menjadi tekanan 
yang berat bagi David sehingga 
dia melakukan dua kali kesalahan 
servis ganda. Tampil dalam 
tekanan — yang — bertambah 
akibat terus membuat kesalahan 
membuat David tak bisa 
mengendalikan permainan. 
n ini pun akhirnya ditutup 
dengan pukulan forehand David 
ang meluncur jauh ke luar la- 
gan, 

Pada set kedua, permainan 
Wisnu menurun pada dua gim 
awal, membuat David meluncur 
Namun, setelah itu Wisnu 
untuk men 
Selanjutnya, laga men- 
lan lebih mudah bagi 
Wisnu karena David kian banyak 
membuat kes . Bola pe- 
ngembalian David banyak yang 
terlalu melebar ke luar lapang- 
an, 

"Sebenarnya saya juga sudah 
main bagus, tetapi hari ini dia 
(Wisnu) bermain jauh lebih ba- 
gus,” ungkap David yang semula 
menargetkan membalas kekalah- 
annya dari Wisnu di nomor be- 
regu. (OKI) 


Main Tenang, DKI 
Raih Kemenangan 


PEKANBARU, KOMPAS 
Hari terakhir cabang bridge 
mempertemukan dua tim yang 
sedang berebut posi 
umum Riau 2012, DKI Jakarta 
dan Jawa Barat. Keduanya ber- 
tarung di final bridge beregu 
putra, Rabu (19/9) di Pekanbaru. 
DKI yang bermaterikan atlet 
nasional bermain lebih tenang, 
untuk sukses merebut medali 
emas dengan hasil 187-161 
IMP. 

Di partai puncak ini, DKT me- 
nurunkan Robert Tobing, Taufik 
Gautama Asbi, Leslie Gontha, 
Memed Hendrawan, Franky 
Steven Karwur, dan Jemmy Bo- 
yke Bojoh. Adapun Jabar diper- 
kuat Julius Antonius George, 
Syahrial Ali, Parpar Priatna, M 
Apin Nurhalim, David P Hu- 
tahaean, dan Novry Kaligis. Me- 
dali perunggu diraih Jawa 
Tengah. 

Pada awal pertandingan, Jabar 
lebih dulu memimpin. Di segmen 
pertama Jabar unggul 22-20 IMP 
dan 65-58 IMP. Namun, DKI 
membalikkan keadaan di tiga 
segmen terakhir. DKI unggul 
123-108 IMP (segmen ketiga), 
160-136 IMP (segmen keempat), 
dan 187-161 IMP (segmen ke- 
lima). 

”Secara teknis, kami lebih ung- 
gul dan bisa main lebih tenang 
karena ketenangan penting 
dalam permainan ini,” kata Ta- 
ufik. 

Sebaliknya, Jabar mengakui 
mereka kelelahan. Akibatnya, 
konsentrasi mereka langsung bu- 


dan sering melakukan ke- 
salahan di tiga segmen terakhir. 
”Tidak hanya lelah, jam terbang 
atlet Jabar lebih minim,” kata 
Parpar, 

Final beregu putri kemarin ju- 
ga dimenangi DKI. Joice Tueje, 
Lusje O Bojoh, Conny E Sumam- 
pouw, Irne Korengkeng, Syarifah 
Nina Tirta Ayu, dan Mardiah 
menaklukkan tim Jateng 187-154 
IMP, Adapun perunggu diraih 
tim Sulawesi Utara. 

Dengan kemenangan di 
beregu tersebut, DKT menjad 
ara umum dengan mengoleksi 4 
emas, 1 perak, 1 perunggu. Posisi 
kedua dipegang Sulut dengan 2 
emas dan 1 perunggu serta posisi 
ketiga ditempati Jateng dengan 1 
emas, 3 perak, 2 perunggu. 


Layar 

Dari cabang layar, yang juga 
berakhir kemarin, Kepulauan Ri- 
au memastikan menjadi juara 
umum di cabang olahraga bahari 
itu. Kepulauan Riau mengum- 
pulkan 3 emas, 1 perak, dan 1 
perunggu. 

”Ada lima nomor yang diper- 
lombakan. Kelimanya mengha- 
silkan medali untuk kontingen 
Kepulauan Riau,” kata ofisial tim 
layar Kepulauan Riau, Buralimar, 
di Pekanbaru, Senin. 

Atlet yang meraih medali emas 
adalah Maznun yang turun di 
kelas radial men, Bobbi Sanjaya 
dari kelas laser 47 open, serta 
atlet layar putri Maryanti yang 
turun di kelas radial women. 

(ANTABA/DEN/YNS) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DKI di Ambang 
Juara Umum 


Luput, Sapu Bersih di Renang Indah 


PEKANBARU, KOMPAS — Persaingan menuju 
posisi juara umum PON Riau 2012 antara DKI 
Jakarta dan Jawa Barat berlangsung hingga Rabu 
(49/9) malam dengan keunggulan Ibu Kota. Selisih 
enam emas menempatkan DKI di puncak, dengan 
total 108 emas, 101 perak, dan 110 perunggu. 


Jabar di urutan kedua dengan 
102 emas, 76 perak, dan 102 
perunggu. Persaingan kedua pro- 
vinsi itu terpantau di beberapa 
arena. DKI menambah emas di 
jumlah arena, seperti bridge, 
ur, dan bulu tangkis (ma- 
sing-masing dua keping), lalu bi- 
liar dan bisbol (masing-masing 
satu cmas). Jabar mendulang 
emas di panahan, bola basket, 
bulu tangkis, boling, dan bola voli, 
masing-masing satu emas, 

Jawa Timur, juara umum PON 
2008, sulit menyaingi DKT dan 
Jabar. Hingga pukul 21.36 WIB, 
Jatim baru mengemas 87 em 
87 perak, dan 83 perunggu 
hingga dipastikan di posisi ketiga. 
Kemarin Jatim, antara lain, men- 
dulang dua emas di sepak takraw 
masing-n ng satu emas 
dari balap sepeda dan bola voli. 

Di bulu tangkis, dari nomor 
perseorangan, DKT Jal me- 
rebut 2 emas, 1 perak, dan 2 
perunggu. Dua emas diraih tung- 
gal putri Bellaetrix Manuputty 
dan ganda putri Nitya Krishin- 
da/Pia Zebadiah. Adapun perak 
dari Marcus Fernaldi/Agripina 
serta dua perunggu dari Tommy 
Sugiarto dan ganda putri. 

Selain DKI, Jawa Tengah me- 
nambah dua emas lewat tunggal 
putra Shesar Hiren dan pasangan 
Tontowi — Ahmad/Mohammad 
Ahsan. Mereka juga meraih 1 
perak dan 2 perunggu. Satu emas 
lain diambil Jawa Barat melalui 


BALAP SEPEDA 


SIAK, KOMPAS — Sebanyak 
15 pengurus Pengurus Besar 
Ikatan Sport Sepeda Indonesia 
bersiap mengundurkan diri, Me- 
reka mengaku kecewa dengan 
figur Ketua Umum PB ISSI yang 
terpilih pada Musyawarah Na- 
sional PB ISSI, 17-18 Maret 2012, 
serta keputusan yang diambil se- 
lama mengelola organisasi. 

Pernyataan itu dilayangkan se- 
cara resmi dalam surat bertang- 
gal 23 September 2012. Surat 
tersebut ditujukan kepada Ketua 
Umum PB ISSI Edmound Si- 
morangkir serta ditembuskan ke- 
pada Menteri Pemuda dan Olah- 
raga Andi A Mallarangeng, Ketua 
Umum KONI, Ketua Umum Ko- 
mite Olimpiade Indonesia, serta 
ketua-ketua pengurus provinsi 
seluruh Indonesia. 

”Kenapa suratnya bertanggal 
23 September karena kami mau 
menuntaskan kewajiban kami 
menggelar lomba balap sepeda 
PON 2012 yang baru akan selesai 
Kamis (20/9) ini” ujar Ketua 
Delegasi Teknis Balap Sepeda, 
yang juga Ketua Bidang Umum 
PB ISSI, Sondi Sampurno, di Siak, 


pasangan ganda campuran Ricky 
aranda/Richi Puspita. 
Tim bisbol putra DKI 
merebut emas dalam laga ff 
berat sebelah melawan Lam- 
pung, yang berakhir 15-4, di La- 
pangan Bisbol Pekanbaru. Se- 
mentara Jatim harus puas de- 
ngan perunggu. 

Kontingen Ibu Kota menam- 
bah dua emas di cabang bridge 
beregu putra dan putri. DKI 
mengalahkan putra Jabar dan 
putri Jateng. Dengan 2 emas, 1 
perak, dan 1 perunggu, DKI men- 
jadi juara umum bridge. 


Emas yang luput 

DKI berharap tambahan emas 
di nomor renang indah, tetapi 
target itu meleset. DKI kehilang- 
an emas di nomor solo setelah 


perenang indah Sulawesi Selatan, 
ter- 


Shlevy Melowa, meraih nila 
tinggi, 734 poin dan berhak : 
Atlet DKI, Samara T: 
sina, hanya mendapat pe- 
rak setelah menggaet 72,6 poin 
dan perunggu direbut Claudia 
Megawati Suyanto dari DIY, 
Satu emas DKI juga lepas dari 
genggaman saat ganda putra pe- 
biliar DKI, Siauw Wieto/Tonny 
Atmaja, kandas di semifinal no- 
mor ganda putra bola sembilan 
oleh "kuda hit: Budi Sumar- 
no/Rico Herman (Kalimantan 
Barat). Emas direbut Ricky 
Yang/M Zulfikri yang menun- 
dukkan Budi/Rico di final. Ber- 


Rabu (19/9). 

Ke-15 pengurus yang mundur 
merupakan pengurus inti PB IS- 
SI. Di antara mereka ada Ba- 
haruddin Makkasau (penasihat 
ahli), Eva Catharina (Ketua Bi- 
dang Hubungan Luar Negeri), 
Josef Lomena (Ketua Bidang 
Pembinaan Prestasi), Sondi Sam- 
purno, serta Denny Fadjar (Ko- 
misi Perlombaan). 

Eva mengungkapkan, pengun- 
duran diri itu merupakan bentuk 
kekecewaan terhadap Ketua 
Umum PB ISSI. Kekecewaan 
berawal pada 5 Mei 2012 saat 
pelantikan pengurus baru PB IS- 
SI. Saat itu pengurus tersebut 
mendapati ada nama-nama yang 
tak masuk dalam SK Ketua 
Umum KONI, tetapi ikut dilan- 
tik. "Artinya, Ketua Umum PB 
ISSI memanipulasi SK Ketua 
Umum KONI,” ujar Eva, 

Josef Lomena menambahkan, 
setelah Simorangkir dilantik, ia 
membuat pakta integritas yang 
meminta setiap pengurus untuk 
tanda tangan. Adapun pakta itu 
berisi tentang keberadaan Ed- 
mound Simorangkir sebagai ke- 


untung, satu final lain hari Rabu, 
tunggal putri bola sembilan, jatuh 
ke tangan peb DKI, Angeline 
M Ticoalu. Ia mengalahkan Nony 
K Andillah (Jabar), dengan 8-3. 
Emas Jabar di bola basket si 
telah tim putra mengalahkan J: 
teng dengan skor 86-82 di final. 
Emas bagian putri direbut Jateng 
setelah mengalahkan Kaliman- 
tan Timur, 57-34. Tim DKI harus 
puas dengan dua perunggu dari 
nomor putra dan putri 
Menyertai kesuksi 
asket, tim voli Jab: 
rah dengan meraih emas. Ini 
emas pertama setelah dua kali 
berlaga di PON, 2004 dan 2008, 
berlalu tanpa medali emas, Emas 
diraih setelah mengalahkan Ji: 


n di bola 
mencetak 


tim 3-2 (26-24, 24-26, 19-25, 
25-20, dan 15-1), pada final R: 


bu. Ini pr baru, Setelah dua 
kali hanya dapat perunggu dan 
perak, kini Jawa Barat dapat 
ta pelatih Jabar, Nurha- 
i pertandingan. 


Persaingan yang juga ketat 
adalah perebutan posisi keempat, 
antara Jateng, Riau, dan Kaltim. 
Jateng 


Hingga Rabu malam, 
mantap di po 
telah pada $ 
urutan keenam, di ba 
(keempat) dan Riau (kelima). 
Posi: malam berubah. Ja- 
teng di posisi keempat, Riau ke- 
lima, dan Kaltim di peringkat 
keenam. Jateng hingga semalam 
mendulang 45 emas, 52 perak, 67 
perunggu, Kaltim 44 emas, 45 
perak, 50 perunggu, serta Riau 44 
emas, 41 perak, 49 perunggu. 
Kemarin Jateng merebut be- 
berapa emas penting di arena 
bulu tangkis (dua keping) serta 


biliar dan bola basket, ma- 
sing-masing satu. 
(MHD/HLN/ECA/ 


OTW/DEN/MKN/ADP) 


Belasan Pengurus PB ISSI Mundur 


tua umum memiliki hak yang 
tidak terbatas serta menganggap 
anggota pengurus sebagai kar- 
yawannya. "Sejak dilantik sampai 
hari ini, organisasi sama sekali 
belum berjalan,” ujar Josef. 

Aksi mundur ke-15 pengurus 
tersebut juga diikuti dengan niat 
sejumlah pengurus provinsi yang 
siap mengirim surat mosi tidak 
per kepada Ketua Umum 
PB ISSI. Pengprov itu di an- 
taranya DI Yogyakarta, Jawa Ti- 
mur, Aceh, Sumatera Utara, 
Bengkulu, DKI Jakarta, dan Jawa 
Tengah. 

Sementara dari lomba team 
time trial (TTT) putra, Jatim 
unggul atas lawan kuat Jawa Ba- 
rat dan DI Yogyakarta. Dengan 
raihan emas di TTT putra, ko- 
leksi emas Jatim kini bertambah 
menjadi tiga. Sebelumnya, Jatim 
meraih emas dari nomor sepeda 
BMX putri dan TTT putri. Pada 
PON 2012 ini, Jatim menarget- 
kan empat emas. Sejauh ini, Ja- 
bar memimpin dengan perolehan 
lima emas, melebihi target yang 
dicanangkan, yaitu tiga emas. 

HLN) 


5 


LUT 


3ULU TANGKIS 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


Tingginya loncatan (meter) yang dicapai Titik 
Sudibyo asal Kediri, peraih medali emas pertama 
loncat tinggi pada PON 11948 


Akrobat Agri 


Pukau Penonton 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Penonton di Gelanggang Remaja 
Pekanbaru terpuaskan dengan 
laga ganda "putra, terakhir dari 
rangkaian nomor perseorangan, 
Marcus Fernaldi/Agripina mela- 
wan Mohammad Ahsan/Tontowi 
Ahmad, Rabu (19/9). Pertarungan 
itu diwarnai aksi akrobat, ju- 
al-beli pukulan drive dan smes 
yang memukau sekaligus 
menegangkan karena jadi penen- 

juara umum di cabang 


i tandem Jawa 
Barat yang lebih yunior, bermain 
if sejak awal gim pertama, 
ska menekan dengan kom- 
binasi drive cepat, lurus, dan me- 
nyilang, ng membuat Ah- 
san/Towi andalan DKI Ja- 
karta, pontang-panting menang- 
kisnya. Agri bahkan memukau 
penonton dengan gaya akrobat 
pengembalian bola yang menge- 
coh para seniornya, seperti me- 
mukul bola di antara selangkang- 
an, mengayun raket di belakang 
dan mengedut pukulan 
tipis di depang net. Dengan px 
caya diri yang tinggi, Marcus/Agri 
menyudahi pertarungan di gim 
pertama dengan kemenangan 
21-17. 

Pertarungan di gim kedua ber- 
langsung lebih seru dan ketat. 
Kedua pasangan menampilkan 
ciri permainan ganda putra In- 
donesia. Reli drive cepat dan rata 
yangdilakukan tak putus. Pertan- 
dingan semakin enak ditonton 
karena reli-reli tidak melulu di- 
akhiri dengan pukulan smes, 
tetapi juga pukulan kedutan yang 
jatuh tipis bergulir di bibir net 
yang mengecoh lawan. 

Reli terpanjang kedua pasang- 
an ini tercatat saat kedudukan 
sama kuat, 1 itu Agri 
yang memulai servis tipis di atas 
bibir net ke arah Ahsi ng- 
an-pasangan ini lalu terlibat jual 
beli pukulan drive, kadang smes 
atau kadang juga drop shot tipis di 
depan net. Dari catatan Kompas, 
pertarungan berhenti saat kedua 
pasangan melakukan pukulan 
bola yang ke-117. Pukulan ke- 
dutan Agri, yang dilakukan sam- 
bil melompat ke depan, jatuh 
tipis di depan net bidang la- 
pangan lawan, dan masuk. 

Namun, gim kedua itu dimiliki 
Towi/Ahsan. Mereka sudah mu- 
lai panas a per- 
mainan lawan sehingga bisa me- 
respons dan merebut gim kedua 
dengan kemenangan 21-18. 

Di gim penentuan, Ahsan/To- 
wi sudah mampu mengontrol se- 
penuhnya permainan. Sebalik- 
nya, Agri dan Marcus mulai ke- 
hilangan keper 
kulan-pukulan 
kali-kali menyangkut di net atau 
keluar lapangan. Mereka pun ter- 
tinggal cepat dan kalah 9-21. "Ka- 
mi memulai pertandingan de- 


ngan kepercayaan diri yang ting- 
gi. Sayangnya, permainan kami 
justru menurun pada saat gim 
penentuan,” kata Agri 

Kemenangan ii aligus me- 
mastikan gelar juara umum bulu 
tangkis buat Jawa Tengah, yang 
sebelumnya sudah mendapat dua 
emas dari nomor beregu putra 
dan tunggal putra lewat She 
Hiren. Sementara DKI dan Jabar 
yang juga sama-sama meraih dua 
emas berada di belakang Jateng. 
Jateng unggul dalam raihan pe- 
rak dan perunggu. 

Dua emas DKI disumbangkan 
tunggal putri Bellaetrix Manu- 
putty dan ganda putri Nitya Kris- 
hinda/Pia Zebadiah, 

Sementara Jabar mendapat 
dua ema: beregu puti 
ganda campuran Ricky Karan- 
da/Richi Puspita yang gemilang 
mengalahkan pasangan Tontowi 
Ahmad/Debby Susanto (Jateng). 


Shesar bermain bagus. 
Saya tidak menduga 
semua pukulan saya 

bisa dikembalikan. 
Dionysius Hayom Rumbaka 


Final perseorangan yang juga 
menarik dan mengejutkan ter- 
jadi di tunggal putra. Shesar Hi- 
ren, yang sebelumnya tak diper- 
hitungkan, justru menjadi juara 
dengan mengalahkan si 
di Pelatnas Cipayung, 
kontingen 
yom Rumbaka. 

Shesar bermain tanpa beban. 
Remaja 18 tahun ini dengan mu- 
dah mengembalikan pukulan ke- 
ras Hayom. Permainan lugas 
Shesar ini sama dengan penam- 
pilan saat mengalahkan pemain 
ain, Tommy Sugiarto, di- 
nal. "Shesar bermain ba- 
gus. Saya tidak menduga semua 
pukulan saya bisa dikembalikan 
dengan mudah,” kata Hayom 
yang kalah 14-21, 21-18, 18-21. 
Hayom yang hanya memperoleh 
perak itu mengaku sudah tampil 
maksimal dalam pertandingan 
selama satu jam lebih tersebut 


nya membidik semifinal sebag 
target. "Enggak menyangka bisa 
dapat emas,” tambah atlet yang 
akan bertanding di kejuaraan du- 
nia yunior tersebut. (OTW) 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Ganda putri DKI Jakarta, Nitya Krishinda Maheswari (depan)/Pia 
Zebadiah Bernadet, mengekspresikan kemenangan yang mereka 
raih saat bertanding melawan ganda Jawa Barat, Devi Tika Permata 
Sari/Komala Dewi, di final bulu tangkis PON XVIIT di Pekanbaru, 
Riau, Rabu (19/0). Nitya/Pia menang 21-23, 21-16, 21-14. 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


Nilai yang diraih Donald Pandiangan, pemanah DKI Jakarta, pada 
PON IX, 1977, melampaui rekor dunia atas nama Wojeiech 
Szymanczyk dari Polandia. Sayangnya rekor tersebut tidak 
disahkan karena tidak berlangsung di kejuaraan dunia. 


PON XVIII 


1 
R | AU 9-20 SEPTEMBER 2012 


Ribuan penonton memadati gedu 
Tengah, Rabu (9/9). Jawa Timur m 


Sa: 


ing olahra 
neraih emas 


di Kampus Univers 
telah menang 3-0, 


1 Is Tang 2. 


s Islam Riau di Pekanbaru, menyaks 


Pejudo Cindy Memikat 


Kaltim Jadi yang 


PEKANBARU, KOMPAS — 


Terbaik di Gulat 


indy (19), pejudo 


muda asal DKI Jakarta, tampil memikat pada final 
terakhir judo di GOR Tribuana, Pekanbaru, Rabu 
(19/9). Bertanding di kelas paling kecil (-45 kilogram 
putri), Cindy melumat perlawanan Satriani asal 
Sulawesi Selatan dengan bantingan nage waza. 


Cindy pun diganjar ippon (ang- 
ka penuh) dalam waktu 54 detik. 
Pertandingan lainnya antara Dita 
Ananda (6) dari DKI dan Rina 
Maryani dari Jawa Barat di kelas 
-48 kg berlangsung antiklimaks. 
Dita dinyatakan kalah ippon ka- 
rena tercekik kuncian lawannya 
dan sempat pingsan beberapa de- 
tik di m . Padahal, Dita tam- 
pil menarik, energik, dan meng- 
hibur penonton dengan gayanya 
yang lincah dan ngotot. 

Saya tidak tahu apa yang ter- 


BOLA VOLI 


jadi, Ketika sadar, saya sudah 
dinyatakan kalah. Leh 
cekik dan tidak bi 
Saya kecewa kalah dengan cara 
seperti itu," kata Dita, 
Pertandingan terbaik kemarin 
adalah pertemuan antara Toni 
awan, peraih emas SEA Games 
2011, dan Riki Ramadhani dari 
Sumatera Utara di kelas -55 kg 
putra, Duel dua musuh bebu- 
yutan ini merupakan ulangan fi- 
nal PON Kaltim 2008. Toni ha- 
nya unggul tipis — dengan 


angka tambahan dua yuko dalam 
pertandingan selama lima me- 
nit. 

Di klasemen umum perolehan 
medali judo, Jabar menjadi juara 
umum dengan 6 emas, 6 perak, 
dan 6 perunggu. DKI Jakarta 
bi di urutan kedua dengan 
4-4-5 dan Bali di urutan ketiga 
(2-22. 


Gulat Kaltim terbaik 


Sementara itu, Kalimantan Ti- 
mur menjadi yang terbaik di gu- 
lat. Hingga pertandingan cabang 
itu berakhir, Kaltim mengumpul- 
kan 14 emas, 1 perak, dan 1 pe- 
runggu. Hasil ini lebih baik di- 
bandingkan dengan ketika Kal- 
tim menjadi tuan rumah PON 
2008. Saat itu, Kaltim meraih 12 
emas, 
Suryadi Gunawan, pelatih gu- 
lat Kaltim, Rabu (19/0), menya- 
takan, perkembangan pesat para 


Putri Jabar Ukir Sejarah Baru 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Tim bola voli putri Jawa Barat 
mencetak sejarah baru, Dua kali 
ikut serta penyoleng 
terdahulu, merek 
tanpa medali emas 
Namun, kini, 


alu berlalu 


tim Jawa Timur maa babak final 
cabang bola voli di Gedung Voli 
Univers Islam Riau, Pekan- 
baru, Rabu (19/9), dan berhak 
membawa pulang medali emas. 
”Ini prestasi baru. Setelah dua 
kali hanya mendapat perunggu 
dan perak, kini Jawa Barat me- 
raih emas,” kata Pelatih Jabar 
Nurhariri seusai pertandingan. 
Tim Jabar meraih emas se- 
telah menang 3-2 (26-24, 24-26, 
19-25, 25-20, 15-11) atas Jatim. 


Saling kejar 

Dua set pertama menjadi sa- 
ngat menentukan bagi kedua tim, 
Jabar mengambil set pertama 
melalui pertarungan yang ketat, 
26-24. Namun, sang juara berta- 


BILIAR DAN BOLING 


han mampu mengendalikan dan 
merebut set berikutnya dengan 
skor 26-24 untuk keunggulan Ja- 
tim. 

Jabar, yang mencoba bangkit 
pada set ketiga, sempat menya- 
makan kedudukan 7-7 pada awal 
pike Amalia 


di guicker, Jabar sempat meng- 
i Jatim pada awal set. 

Namun, itu tak berlangsung 
lama. Setelah menyamakan ke- 
dudukan 7-7, perolehan a 
bar selalu tertinggal. J: 
nutup set ketiga dengan selisih 
angka terbesar, 25-19, 

Memi tkeempat, kedua 
tim bermain kuat. Jatim meng- 
andalkan spike kencang Dini dan 
Novia, membombardir pertahan- 
an Jabar. Kedua tim sempat ber- 
bagi angka 1-1. Namun, selepas 
itu, Jabar melesat. Membaiknya 
pola pertahanan (blok dan pe- 
nerimaan bola-bola kencang) tim 
Jabar membuat Amalia dan ka- 
wan-kawan menyamakan kedu- 
dukan menjadi pada set ke- 


uki 


empat. 


Badai mendera Jatim 


Ketika Jatim ter- 
tinggal dua angka pada keduduk- 
an 9-1, spiker andalan mereka, 
Novia, mengalami cedera di kaki 
kanan. Sebaliknya, pertahanan 
Jabar makin kuat. Hampir tak 
ada bola serangan smes Jatim 
yang menjadi angka ketika me- 
masuki bagian pertahanan be- 


nak saya ingatkan un- 
tuk was apain, Bola-bola seperti 
ampai memberi ke- 
ujarnya. 

Walhasil, Jabar mampu mem- 
pertahankan keunggulan hingga 
babak kelima usai. Agustin dan 
wan menang dan mem- 
h setelah menutup set 
kelima dengan skor 15-1. 

Pelatih Jabar Nur Hariri me- 
nyatakan sangat bersyukur dan 
puas timnya bisa mengalahkan 
Jatim dan memenuhi target 
emas. (MHD) 


Ricky/Zulfikri Menang Dramatis 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Kemenangan kadang terkait de- 
ngan keyakinan dan kepercayaan 
diri. Itu pula yang diperagakan 
duo pebiliar Jawa Tengah, Ricky 
Yang/M Zulfikri, dalam final no- 
mor ganda putra bola sembilan 
cabang biliar PON Riau 2012, 
Rabu (19/9) malam. 

Menghadapi ganda Kaliman- 
tan Barat, Budi Sumarno/Rico 
Herman, Ricky/Zulfikri selalu 
tertinggal s awal, mulai dari 
0-2, 2-5, hingga selisih terjauh, 
2-8, Namun, perlahan tetapi pasti 
Ricky/Zulfikri mengejar enam 
angka berturut-turut hingga ke- 
dudukan sama kuat 8-8. 

Pada set penentuan, Budi/Ri- 
co menghadapi situasi bola yang 
sulit. Pasangan Jateng yang tam- 
pil tenang mampu memenangi 
pertandingan setelah Ricky dapat 
memasukkan bola 9. Ofisial dan 
pendukung Jateng bersorak ke- 
girangan setelah ganda andalan 
mereka menang dramatis. 

Ricky menilai lawannya ber- 
main tenang dengan kesalahan 


sangat minimal. "Mereka kurang 
beruntung saja. Kami tak punya 
peluang dan sempat tertinggal 
2-8, tetapi beruntung bisa me- 
ngejar mereka dan menang” 
ujarnya. 

Ini emas kedua bagi Ricky, 
juga emas kedua bagi Zulfikri. 
Emas pertama Ricky diperoleh di 
nomor bola delapan tunggal put- 
ra, menundukkan Zulfikri di fi- 
nal, Uniknya, emas pertama Zul- 
fikri didapat di nomor bola 10, 
juga dengan mengalahkan Ricky 
pada laga puncak. 


Emas ketiga Angeline 

Rabu, pebiliar putri terbaik 
Indonesia, Angeline M Ticoalu, 
memastikan diri meraih medali 
emas ketiganya di PON 2012 se- 
telah unggul 8-3 atas Nony K 
Andillah (Jawa Barat) pada final 
tunggal putri bola sembilan. Dua 
emas terdahulu diraih Angel di 
nomor tunggal putri bola delapan 
dan ganda campuran bola 10 ber- 
sama Siauw Wieto 

Angel menuturkan, KONI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DKI Jakarta memainkannya di 
empat nomor dengan target awal 
dua medali em: 

“Saya pribadi Ingin menang di 
keempat nomor tersebut. Na- 
mun, setelah akhirnya saya m 
raih tiga medali emas dan satu 
perunggu, wah, tetap saja bahagia 
banget,” katanya. 

Dengan tambahan satu emas 
Rabu kemarin, DKI menjadi jua- 
ra umum di cabang biliar dengan 
total lima medali emas, satu pe- 
rak, dan tiga perunggu. Harapan 
DKI meraih emas di nomor gan- 
da putra bola sembilan pupus 
setelah andalan mereka, Siauw 
Wieto/Tonny Atmaja, kalah di 
tangan Budi/Rico di semifinal. 

Di cabang boling Jabar me- 
nambah satu keping emas pada 
Rabu siang setelah peboling putri 
mereka, Tannya Roumimper, 
menjadi yang terbaik di nomor 
master putri. Sharon A Liman- 
santoso (DKI Jakarta) meraih 
medali perak, sedangkan perung- 
gujatuh ke tangan Aldila Indryati 
(Sumatera Utara). (MKN/ADP) 


pegulat membuat mereka sangat 
superior kali ini. "Kami tentu saja 
bangga. Perkembangan olahraga 
ngat pesat di daerah kami,” 
katanya 


bang kempo yang ber 
langsung di Siak, Annisa Fi 
(Riau) dinyatakan menang dalam 
randori (pertarungan) kelas 51 kg 
putri, Kemenangan pada hari ter- 
hir kempo itu sekaligus men- 
jadi emas pertama bagi Riau. 
us menyerang meng 
hadapi lawan dari Kaltim, I: 
Suryani," ujar Annisa seusai per- 
tandingan. 

Sementara kenshi Yules Umbu 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


ikan final bola voli putra PON XVIII antara Jawa Timur dan Jawa 


Hamba dari Kaltim meraih emas 
ketiganya dari PON ketiganya. 
Turun di kelas 65 kg putra, Yules 
menghadapi Irwanto Susanto 
(Nusa Tenggara Barat). "Turun 
menghadapi Irwanto, saya meng- 
hadapi pukulan-pukulan yang 
bagus. Tadi ulet sekali. Namun, 
s2 ang bisa menang,” ujar 
Yules yang juga memperoleh 
di PON 2004 dan 2008. 
-ara total, DKI menuai me- 
dali terbanyak, 3 emas dan 4 
perunggu. Kaltim di tempat ke- 
dua dengan 2-4-2, Peringkat ke- 
tiga dihuni Jab: 2). 
(HLN/SAH/MHD) 


SEPAK TAKRAW 


Sumbar Gagal Curi 


Satu Emas 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Tim Sumatera Barat gagal 
mencuri satu medali emas di se- 
pak takraw, cabang yang diha- 
rapkan bisa menjadi andalan 
provinsi ranah Minang tersebut. 
Pada final nomor regu putra, 
Rabu (19/9), trio sepak takraw 
Sumbar, — Novrizal, — Syamsul 
Akmal, dan Yopi Hendra Utama, 
harus mengakui keunggulan 
Jawa Timur dengan skor tipis 
2-3, 

Laga tersebut berjalan relatif 
seimbang dengan Jatim terlebih 
dahulu unggul pada set pertama 
berkat” kemenangan mudah 
15-8. Kedudukan menjadi sama 
kuat 1-1 setelah Sumbar unggul 
t kedua. Set ketiga 
berlangsung ketat dengan skor 
sama kuat hingga 10-10 dan 
13-13, 

Namun, di tengah perburuan 
poin-poin penting, trio Sumbar 
banyak melakukan k 
mendasar, seperti servis yang 
menyangkut di net atau peneri- 

2 is yang membuat bola 
apian permainan 
lawan itu langsung dimanfaatkan 
trio Jatim, Abrian Shihab, Samsul 
Hadi, dan Saiful Ri Mereka 
merebut dua poin tersisa untuk 
menang 15-13 dan mengubah ke- 
dudukan menjadi 2-1. Sumbar 
lalu berjuang pantang menyerah 
untuk menang 15-8 pada set ke- 
empat. Skor 2-2, 

Anehnya, pada set penentuan, 
kekuatan Sumbar lenyap. Mereka 
terus tertinggal dari Jatim, mulai 
dari 2-8 hingga 3-14. Jatim pun 
dengan mudah menyudahi per- 
lawanan Novrizal dan kawan-ka- 
wan dengan 15-3. 

Ketua Umum Penguru 
vinsi PSTI Sumbar Si 
Bachtiar mengungkapkan, £ 
pemainnya habis pada set kelima 
karena sebelumnya ber 
lawan Gorontalo di semifinal. La- 
ga menghadapi Gorontalo dimu- 
lai pukul 08.00 dan berakhir be- 
berapa menit sebelum pukul 
1000. Sementara partai puncak 


dimulai pukul 1040. 

“Praktis, — Sumbar — hanya 
beristirahat 80 menit sebelum 
final. Itu tidak cukup. Idealnya, 
final dimulai dengan kedua tim 
sama-sama dalam kondisi ter- 
bi ta Syafrizal. Saat semi- 
final Sumbar versus Gorontalo 
masih berlangsung, semifinal 
Jatim-Sulawesi Selatan sudah 
selesai sehingga pemain Jatim 
punya waktu istirahat lebih la- 


(5 


Sumbar hanya 
beristirahat 30 menit 
sebelum final. Itu tidak 
cukup. Idealnya, final 
dimulai dengan kedua 
tim sama-sama dalam 
kondisi terbaik 
Syafrizal Bachtiar 


Kemenangan putra Jatim ter- 
sebut menyempurnakan $ 
kontingen juara PON 2008 itu di 
sepak takraw. Bes an dengan 
final putra, putri Jatim juga 
merebut emi telah menang 
0 (15-6, 15-5, 15-12) 

J Perunggu nomor regu 
putra direbut Gorontalo dan Sul- 
sel, sedangkan perunggu regu 
putri milik DKI Jakarta dan 
Sumbar. 

Dengan dua emas tambahan 
nomor regu itu, Jatim merebut 
lima emas, satu perak, dan dua 
perunggu untuk menjadi juara 
umum di sepak takraw, Tiga 
emas lainnya adalah di nomor 
double event putra dan putri serta 
nomor tim putra. 

"Kami sangat bersyukur ka- 
rena ini melebihi target awal, 
yang hanya dua emas," kata pe- 
latih tim sepak takraw Jatim, Oni 
Diar, (ADP) 


Lenovo? recommends Windows? 


World Thinnest 
27" AIO 


0 7 EE3 
Lenovo IdeaCentre"M 
A720 aresesa 


“ Intel? Core" 17-36100M processor 
' Genuine Windows? 7 Home Premium 
'« BGB DDR3 & 750GB HDD (7200 rpm) 
» 27" HD 16:9 Widesoreen Framoless 
Nvidia” GeForce GT 630 2GB 

lot-in Blu-ray Disc"m Drive 

HDMI infout 

» USB 3,0 & 6-In-1 Media Card Reader 
' Wireless Thinnest Keyboard & Mouse 
«10 polnt Multi-Touch technology. 

“ Built-in TV Tuner 

«720p Web Cam 


Rp 18,999jt 


FREE 3 Year 
ki — Warranty 
(Gram pat anon 


“Patin mo back hinga 25 Sotonba 2012. 
beat 


» Bakani (21): Parte 8008-6781 IT Galeri 


oa 


Multi-Touch 
AIO PC 


atanae 2) 


Jok 
Lenovo IdeaCentre"m 
B320 cow 


' Intel" Corerm 1-2120 processor 
(GM Cache, 3,30 GHz) 

'« Genuine Windows" 7 Home 
Premium 

'« AGB DRS & 500GB HDD 

1.5" HD Mult-Touch Soreen 

' ATI Radeon"w HD6450 1GB 

'" DVD SuperMuti & 6-in-1 Media 
Card Reader 


' Wireless Keyboard & Mouse 
'& Onekay' TV 
Rp 9,499jt 

pal CeSHOACK 11 in | 
/Aiso Available 
Gear 
“with TB HOD 


Rp 9,699jt 4 CKTEITN 


Also Available 
(Gwen 


' with DOS and Non Touch Screen 
' Wired Keyboard and Mouse 


Rp 6,799jt 


Pastikan produk Anda bergaransi resmi PT Lenovo Indonesia. 
LEO BELUT «JAKANTA WM Mag Dan Mah B2 20: ra Marga Dn 2017 Anal 


Boer 


01 Lengan cemas maurd merak aLnowe 2012 MA merund Mera Mom ad Wen uber Yara 


Kom 
TP Danger Kana Gi Pan Gr B1 og WS Ga 001 


Ienovo.ror 


A Space Saving 
Desktop PC 


(Yok 
Lenovo IdeaCentre"m 
H5205 arosioo 


“ Intein Pentium9 processor 630 
« DOS 

« 2GB DDR3 SDRAM 

500GB SATA HOD (7200rpm) 
8,5" LCD Display 

te1? HD Graphics 

« Mutibuner Drive (DVD-RW) 

» T-in-1 Media Card Reader 

» HOMI & USB 

« 1-year Warranty 


Rp 3,999jt 


Also Available 
(87oosone) 


« Intot Care” 13-2120 procassor 
» 4GB DDR3 


Rp 5,139jt 

Also Available 

(67306799) 

# Intel" Core"w13-2120 processor 


« 1TBHDD 
» AMD Radeon'" HD7450 1GB 


Rp 5,699jt 


: LakasarSguar 625-3797Seeon Ci 2007-1078 » BEKASI (21): 


Bekam Obor 85-4143 TANGERANG (21k 2000-290031 « BANDUNG (022: BE 420-194 « SEMAMANG (DA: Mastedata 841-1108-0139) 
RAYA GL 4-07 Ai amp A0 LI GT. 20015 Pang Ma 0 «BRAAAY Snp oo 8 Maa 

1 7os9-oa08: AO B82-12367:Logidata 532-0726 MALANG (KO: Mina 884-142 /908-1300 « DENPASAR (TOM: Mahyu Utama 744-3147/870:8181 Logan B41 418 
JOMBANG (231): Mira Data Benua 854-222 « MAKASSAR (Odi): usa Indah 362-19B4 « MANADO (DES): RC Cam 848-777 MEDAN (OT): Focus Cam 739-2290 Dayamoga Pratama Mean Fa 4140005 
BALIKPAPAN Ptimajya (547) 201-615, 3 "| I-MecomOninastr 788-748 
empuk Supermarket (Teka) 830-001/2 2 
Metal» Jaa CU: Naba 2201655 Mur S2: Tea 1268 |T5 121: CU TOT Wae: Gk 017 STS AT 7 
(j0: Cuma 6230-2965 612-1679/ 030-310B/ 638-54901 / 7278-8277, ptndo 230-23V2390: Bhineka 2929-2828: Stop 7382-1252 Galaree Kompurar 612-373 U 


(SI Lenovo 10 


(LENOVO LEADING-EDOE TECHNOLOGIES 


Mtma Core gn Con, Cakron kn  n l 
Ta Aa er ama eat on muse ada Puan pe Arang 
apaan 


THOSE , 
WHO: DO. 


Packs In AN The 
FUN AIO PC 


3 
em? 
Lenovo IdeaCentre"m 
320 srosun 


« Intein Pentium” processor 6690 

“ DOS 

'« 2GB DDR3 SDRAM 

 5006B SATA HDD (7200rpm) 

» 20” LED Display 

« Intel? HD Graphics 

' DVD SuporMutt (DVD-RW) & 
6-In-1 Media Card Reader 

« USB 


Rp 5,049jt 


ve 
“Ea 


AMBIENT LIGHT SENSOR 
Astomatcaly agjust your srean 
Santrast aa neon Ine room 


Yahtiesak 


LENOVO ONEKEY” 
RESCUE SYSTEM 
Wikon dot backup end 
recovery simpis. 


9-20 SEPTEMBER 2012 


400.000 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


Hadiah (rupiah) yang diterima pemenang 
sayembara logo PON XI 1985, Agus 
Suharto. Ia menyisihkan 1.487 peserta 
yang mengirim 3.078 gambar. 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Wasit yang memimpin pertandingan final sofbol putra PON XVIIT antara DKT Jakarta dan Kalimantan Timur di Lapangan Sofbol Rumbai, 


Pekanbaru, Selasa (18/9). DKT Jakarta menang 15-4. 


Wasit yang 
memimpin 
pertandingan 
penyisihan bola 
basket antara DKI 
Jakarta dan Aceh 
diprotes pelatih 
DKI di Rumbai, 
Pekanbaru, 
Minggu (9/9). 


Sebanyak 15.514 Tiket Penutupan Terjual 
Selama dua hari hingga Rabu (19/9), sudah 15.514 tiket upacara 
penutupan PON Riau 2012 yang terjual. Jumlah itu setara 
dengan 50 persen jumlah tiket yang disediakan untuk umum. 
Penutupan Riau 2012 akan berlangsung di Stadion Utama 
Pekanbaru, Kamis ini. Dijadwalkan, Wakil Presiden Boediono 
menghadiri prosesi tersebut. "Sudah separuh terjual. Diper- 
kirakan pada hari-H tiket sudah habis terjual,” kata Ketua 
Panitia Penjualan Tiket Pembukaan dan Penutupan PON Deni 
Kurnia. Lokasi penjualan tiket disebar di 10 pusat keramaian 
Pekanbaru, termasuk di Stadion Utama, hari ini. Harga tiket 
berkisar Rp 200.000, Rp 150.000, Rp 100.000, dan Rp 50.000. 
(ANTARA/YNS) 


(Hingga Rabu Pukul 21,36 WIB) 


Total 
6. RIAU 44 41 49 139 
7. SULAWESI SELATAN 19 16 19 54 
Emas 8. SUMATERA UTARA 15 18 20 53 
9. BALI 18 17 28 61 
Perak 10. SUMATERA BARAT 2112 SA 
11. LAMPUNG 12 910 31 
Perunggu 12. NUSA TENGGARABARAT 11 6 8 


2 
13. SUMATERA SELATAN 10 13 31 54 
14. PAPUA 10 10 18 38 


15. DI YOGYAKARTA 8 13 16 37 
16. KALIMANTAN BARAT 6 61 4 
17. SULAWESI UTARA ebi 9 
18, KALIMANTAN TENGAH 6 4 6 16 
19. KALIMANTAN SELATAN 51217 34 
20. MALUKU 410 5 19 
21, BANTEN 4 818 309 
22. KEPULAUAN RIAU 416 IN 
23. SULAWESI TENGGARA 41 2 FI 
24. JAMBI 3 82 321 
25. NUSA TENGGARATIMUR '” 3 8 5 16 
26. ACEH 3 518 26 
27. PAPUA BARAT 3 310 16 
28. BANGKA BELITUNG 2 3 4 9 
29. GORONTALO 2 A1 4 
30. BENGKULU 0 2 4 6 
31. SULAWESI TENGAH 0 0 2 2 
32. MALUKU UTARA BM 1 1 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS/HERU SKI KUMORO 


BASKET DAN PANAHAN 


Jateng Gagal Sandingkan Emas 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Jawa Tengah gagal menyanding- 
kan emas bola basket putra de- 
ngan emas yang sudah direbut 
tim putri mereka. Dalam final 
Rabu (19/9), di Pekanbaru, putra 
Jateng harus mengakui ketang- 
guhan Jawa Barat dengan skor 
2-86. 

| pertama, putri Jateng 
yang sebagian besar pemainnya 
berasal dari tim WNBL Sahabat 
Semarang mendominasi perma- 
inan dan melumat Kalimantan 
Timur, 57-34. Kecemerlangan 
putri Kaltim yang melibas DKT 
Jakarta di semifinal sirna saat 
menghadapi Jateng. 

Pada kuarter pertama, Jateng 
langsung mendikte pertanding- 
an. Kaltim hanya sempat me- 
nyamakan kedudukan pada me- 
nit awal kuarter pertama dengan 
6-6. Setelah itu Kaltim tak berku- 
tik. Jateng langsung unggul 21-9 
pada akhir kuarter pertama. 

Kuarter kedua kembali dikua- 
sai Jateng dengan skor 30-13. 
Kemudian pada kuarter ketiga, 
Jateng semakin jauh meninggal- 
kan Kaltim dengan skor 57-34. 

Jateng mengunci ruang gerak 
pemain-pemain kunci Kaltim 
yang perkasa saat melibas DKI. 
Lemparan pemain Jateng yang 
akurat dari area dua angka dan 
tiga angka juga menjadi faktor 
penting yang membuat Jateng 


RENANG INDAH 


"@ 
Ld 


Kami unggul karena 
bisa merotasi pemain 
lebih banyak. Lawan 
tidak bisa karena 
jumlah pemain intinya 
terbatas. 


Xaverius Wiwid 


melangkah ke podium juara. 

Pelatih Jateng Xaverius Wiwid 
takan, Kaltim hanya me- 
mi dua pemain yang berba- 
haya, sementara pemain lainnya 
belum setara. "Kami unggul ka- 
rena bisa merotasi pemain lebih 
banyak. Lawan tidak bisa karena 
jumlah pemain intinya terbatas,” 
kata Xaverius. 

Di final putra, Jateng yang 
dimotori Respati Ragil Pamung- 
kas, Yo Sua, dan Firman Dwi 
Nugroho sempat merepotkan 
pertahanan Jabar. Bahkan, tim 
Jateng sempat memimpin pada 
awal kuarter ketiga, 45-38, 

Namun, Jabar yang dimotori 
Kaleb Ramot Gemilang, Januar 
Kuantra, dan Muhammad FHag 
mampu bangkit dan menekan 
tim Jateng. Secara gemilang, me- 


Wasit dan asi: 
Utara diamankan po 


KOMPAS/MURHAMAD KURNIAWAN 


Isten wasit pemimpin pertandingan antara tim sepak bola Jawa Timur dan Sumatera 
setelah terjadi keributan antarkedua tim dalam penyisihan Grup B di Stadion 


Kuantan Singingi, Riau, Senin (10/9). Wasit menjadi sasaran protes karena keputusannya dinilai 


berpihak. 


ai 


reka menyamakan skor dan 
membalikkan keadaan sampai 
pada awal kuarter keempat. 

Penjagaan ketat oleh pemain 
Jabar membuat Jateng kesulitan 
mencetak angka. Sebaliknya, pe- 
main Jabar sering memani 
kan kesalahan lawan untuk me- 
nyerang balik dan mencetak gol. 

Jabar unggul 79-72 saat laga 
tersisa satu menit. Para pemain 
Jateng terus berusaha menipis- 
kan selisih, tetapi tetap kalah 
dengan skor 82-86. 


Target Jatim meleset 


Di cabang panahan, tim kuat 
Jawa Timur gagal meraih satu 
pun emas dari divisi nasional 
yang menjadi salah satu andalan 
mereka. Meski menempatkan 
dua tim pada final beregu putra 
dan putri divisi nasional, Jatim 
hanya meraih perak. Denny Tre- 
syanto, manajer Jatim, yang se- 
mula menargetkan enam emas, 
harus puas dengan lima emas. 

Adapun regu putri Riau di luar 
dugaan mampu mencuri perha- 
tian penonton ketika menembus 
final divisi nasional dan akhirnya 
merebut emas. Trio tuan rumah, 
yaitu Nur Hidayanti, Sella Tri- 
yadi R, dan Ayu Lestari, di luar 
dugaan mampu menumbangkan 
tim Jatim dengan total skor cu- 
kup mencolok, 191-184. 

(MHD/ECA/WAD) 


Wasit panjat tebing 
menggunakan 
payung untuk 
berteduh dari terik 
saat memimpin 
final nomor 
"kecepatan rekor 
dunia" putri 

PON Riau 2012 

di Kompleks 
Universitas 

Riau, 

Pekanbaru, 

Selasz 


KOMPAS/YUNIADHI AGUNG 


K Bol 


(BOLA 


Penonton Laga Final 


Menyemut 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Laga final sepak bola antara Ka- 
limantan Timur dan Sumatera 
Utara di Stadion Kaharudin Na- 
sution, Rumbai, Pekanbaru, Rabu 
(19/9), merupakan satu-satunya 
pertandingan di PON 2012 yang 
ditonton begitu banyak orang 
dan meriah. Stadion berkapasitas 
25000 kursi itu nyaris penuh 
oleh penonton. 

Kaltim, tim yang dipermasa- 
lahkan keabsahannya pada awal 
PON Riau, merebut emas setelah 
menggulingkan Sumut, I-0, mela- 
lui gol Loudry Mailana saat per- 
panjangan waktu 2 x 15 menit. 

Penonton terpuaskan dengan 
aksi dua tim luar Jawa yang 
mampu mencapai final. Dalam 
duel itu tidak ada tim yang cen- 
derung bertahan dan menyerang 
jika ada kesempatan saja. Meski 
agresif, belum ada gol pada babak 
pertama dari sekian banyak pe- 
luang yang tercipta. 

Sumut menggencarkan se- 
rangan pada babak kedua dari 
ap yang memaksa Kaltim le- 
bih banyak bertahan. Upaya Su- 
mut tak juga membuahkan gol 
sampai pertengahan babak ke- 
dua. Sebaliknya Kaltim yang ter- 
desak masih mampu membalas 
dengan serangan balik. Babak ke- 


Shelvy Melowa Gagalkan Ambisi DKI 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Perenang indah Sulawesi Selatan, 
Shelvy Melowa, menggagalkan 
ambisi DKI Jakarta untuk sapu 
bersih semua emas di cabang itu. 
Shelvy merebut emas terakhir di 
nomor solo yang berlangsung di 
Pekanbaru, Rabu (19/9). 
Berlomba di kategori tarian 
bebas, Shelvy harus bersaing ke- 
tat dengan perenang indah DKI, 
Samara Talia Pattiasina. Kedua 
perenang indah yang pernah ter- 
gabung dalam tim nasional itu 
memperagakan tarian indah dan 
gerak berkesulitan tinggi untuk 


memperebutkan nilai tertinggi. 

Talia yang tampil pertama 
langsung memukau penonton. 
Gadis berdarah Maluku itu mem- 
peragakan tarian yang menggam- 
barkan seorang putri yang mela- 
wan kekuatan jahat. Musik yang 
dinamis dalam tempo sedang dan 
cepat sangat selaras untuk meng- 
iringi tarian Talia. 

Talia juga memperagakan ge- 
rak berkesulitan tinggi dengan 
masuk ke air dalam posisi kaki di 
atas. Tarian kaki Talia saat di atas 
air juga rancak dan cepat, seindah 
tarian tangannya. Talia pun di- 


ganjar 72,6 poin. 

Sementara itu, Shelvy yang 
tampil di urutan terakhir juga 
menampilkan tarian yang mena- 
wan, Tempo tariannya lebih ce- 
pat dan gerak kakinya bagus saat 
membuat putaran di atas per- 
mukaan air. 

Tarian tangan Shelvy lincah 
dan selaras dengan musik yang 
mengalun penuh entakan. Pada 
akhir pertunjukannya, Shelvy 
mendapat 71 poin. Jika diga- 
bungkan dengan nilai di kategori 
tarian teknik, nilai Shelvy men- 
capai 146,5 poin dan berhak atas 


medali emas, 

Nilai Talia jika digabungkan 
dengan nilai Adela Amanda di 
nomor solo kategori rutin teknik 
mencapai 144,7 poin, Dengan de- 
mikian, atlet DKI berhak atas 
medali perak. Medali perunggu 
direbut oleh Claudia Megawati 
dari DI Yogyakarta. 


Polo air 

Di polo air, putra DKI masih 
terlalu tangguh bagi lawan-la- 
wannya. Pada laga penyisihan 
terakhir, DKI melumat Sumatera 
Utara dengan skor 17-6. 


dua berakhir 0-0 dan dilanjutkan 
dengan perpanjangan waktu. 
"Anak-anak bermain luar bia- 
sa. Di PON, mereka main tujuh 
kali dalam dua minggu. Satu 
hun saya mendampingi mereka,' 
kata Pelatih Kaltim Rudy 
Keeltjes seusai pertandingan. 


Perunggu Jateng 

Kesebelasan Jawa Tengah 
membawa pulang medali pe- 
runggu setelah menaklukkan Pa- 
pua, 1-0 (0-0). Gol tunggal dicip- 
takan Hari Nur satu menit se- 
belum laga berakhir. 

Laga antara tim kuat dari Jawa 
dan luar Jawa itu berlangsung 
menarik. Babak pertama berlalu 
tanpa gol karena kedua tim be- 
lum mampu membuat skema se- 
rangan mematikan. Laga babak 
kedua lebih ketat setelah tim 
"Burung Cenderawasih” dan tim 
"Burung Kepodang” meningkat- 
kan intensitas serangan. 

Manajer Jateng Johar Lin Eng 
mengungkapkan, pemainnya 


berhasil mengatasi beban mental 
yang berat setelah kalah di se- 
mifinal. "Anak-anak tidak ter- 
pancing bermain keras, Saya 
minta 


mereka main dengan 
gan emosi,” kata Jo- 


Kemenangan tersebut mem- 
bawa tim putra DKI merebut 
tiket ke final menghadapi Su- 
matera Selatan. Tim Sumsel 
merebut tiket ke final setelah 
mengalahkan tim Jawa Barat de- 
ngan skor 11-6. 

”Kami menargetkan tim DKI 
merebut medali emas dengan se- 
lisih 10 gol. Pada penyisihan, ka- 
mi mengalahkan semua tim de- 
ngan selisih lebih dari 10 gol, 
termasuk saat — mengalahkan 
Sumsel” kata Heru Purwanto, 
Kepala Bidang Polo Air PRSI DKI 
Jakarta. (BCA) 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


DATA DAN AGENDA 


OLAHRAGA 


AC Milan (Ita)-Anderlecht (Bel) 0- 


0 


LIGA EUROPA 


Grup D 


Grup H 


Rapid Vienna (Aut) - Rosenborg (Nor) 


Bordeaux (Pra) - Club Bruges (Bel) 


Inter Milan (Ita) - Rubin Kazan (Rus) 


Malaga I100 Jadwal Kamis (207) Maritimo (Por) Newcastle (Ing) Partizan Beoarad (Srb) - Neftchi (Aze) Grup L 
SEPAK BOLA GmB TG ar 1010 Grup A FC Twente (BIG) - Hannover 96 Uer) 
- Anderlecht 1010 Udinese (Ita)-Anzhi Makhachkala (Rus) Grup Grup Levante (Spa) - Helsingborgs (Swe) 

LIGA CHAMPIONS Montpellier (Pra)-Arsenal (Ing) 1-2 Tatakan OT G2 1 Young Boys (Swi)-Liverpooi (Ing) FC Copenhagen (Den) - Molde (Nor) Athletic Bilbao (Spa) - Hapoet Kiryat 
. Olympiakos (Yun)-Schalke Od er) 1-2. ZenitStPetarsburg 1 0 01 03 0 VIB Stuttgart (der) “Steava Bucharest Shmona (Isr) BULU TANGKIS 

lasa Grup B (Rom) Lyon (Pra) - Sparta Praha (Cek) JEPANG TERBUKA 
Grup A Arsenal TI 00213 Srupd Hapoe TEFAVIV US) Atletico Madrid Pn aa aa 
Dinamo Zagreb (Kro)-FC Porto (Por) 0-2 Schalke 04 11009 213 BorussiaDortmund Ger)-Ajax”o”10 “(ena Grup F Group J Putaran Iputra Ra U7) -— 
PSG (Pra)-Dynamo Kiev (Ukr) Al Montpellier 1001120 Real Madrid (Spa)-Manchester City 3-2 Piren (Cek-Academica Por) Dnipro(UKr) -PSVEindhoven (BI) ”— NK Manbor (Sio) - Panathimatkos (Yun) — Simon Santoso (ina)-Hsu Jen-hao CTa1) 

Olympiakos 10011270 Napoli (ta) — AIK Soina (Swe) Tottenham (Ing) - Lazio (Ita) 21-15, 2-11 

FC Porto 11 00203 Dortmund. 11 00103 GrpC Taufik Hidayat (Ina)-Kashyap Parupaili 
Paris SG 1100413 Gmpc Real Madrid 11 00323 AEL Limassor (Sip)-Borussia GrupG Grup K (ind) 21-18, 21-18 
DinamoZagreb 1 0 O 1 0-2 0 Malaga (Spa)-Zenit St Petersburg (Rus) Ajax 10 01 01 0 Moenchengladbach Jer) Genk (Bel) —- Video Fehervar (Hon) Bayer Leverkusen (Jer) - Metallist Boonsak Ponsana (Tha)-Sony Dwi 
Dynamo Kiev 1 0 01140 3:0 ManchesterCity 1 0 01 23 0 Fenerbahce (Tur)-Marsellle (Pra) Sporting (Por) -FC Basel (Swi) Kharkiv (Ukr) Kuncoro (Ina) 14-21, 21-17, 21-18 


FORMULA SATU 


Raikkonen 
Kejar Poin 
Bersama 

Tim Lotus 


SINGAPURA, RABU — Peba- 
lap Formula Satu, Kimi Raikko- 
nen, kini nyaman mengendarai 
Lotus meski muncul spekulasi 
kemungkinan lowongan di tim 
Ferrari dan McLaren. Penampil- 
an Raikkonen yang konsisten pa- 
musim ini mendongkrak po- 
adi peringkat ketiga. Masih 
tujuh balapan yang bisa ia 
Ik 38 poin de- 
ngan peringkat pertama Fernan- 
do Alonso yang meraih 179 poin. 
Raikkonen tiba di Singapura, 
Rabu (19/9), mempersiapkan diri 
untuk balapan malam hari di 
Marina Bay Street Circuit, Si- 
ngapura, 23 September 2012. Ia 
hanya berjarak satu poin deny 
peringkat kedua, pebalap McLa- 
ren, Lewis Hamilton, pemenang 
dua dari tiga balapan terakhir. 
”Hubungan saya sudah baik 
dengan tim ini, orang-orang yang 
mendorong saya 100 persen. Me- 
reka benar-benar orang balapan, 
tidak politis. Mereka ingin mem- 
berikan yang terbaik di balapan 
ini dan ini adalah awal yang baik,” 
tutur pebalap Finlandia itu, 
Raikkonen menikmati kerja 
sama dengan tim Lotus. Namun, 
ia pun tidak bisa memperkirakan 
rencana ke depan. "Yang penting 
saat ini saya senang dengan yang 
terjalin sejauh ini,” tuturnya, 
Selama lima tahun sejak 2002, 


Raikkonen sangat solid bersama 
McLaren. Ia dua kali finis sebagai 
runner-up. Ta lalu hijrah ke Fer- 


rari, meraih satu-satunya titel, 
dan berpaling ke reli pada 2009. 

Mencermati sirkuit untuk per- 
lombaan Minggu malam, Raikko- 


nen merasa tertantang, Dengan 
cuaca yang panas dan lembab, 
pada malam hari pula, tentu ra- 


sanya berbeda. "Ini sirkuit jalan 
ji lalu penuh trik. 
alau membuat kesalahan se- 


rkuit normal, kita masih bisa 
keluar area,” ujarnya. 

Hamilton dan Alonso meme- 
nangi masing-masing tiga balap- 
an tahun ini. "Menang adalah 
jalan paling cepat meraih gelar 
juara, Saya belum pernah me- 
nang tahun ini, tetapi kami ber- 
usaha mendekatkan poin," tegas 
Raikkonen, (REUTERS/IVV) 


Cristiano Ronaldo merayakan golnya pada menit ke-90 bersama bek sayap Marcelo yang membawa Real Madrid unggul 3-2 atas 


Manchester City pada penyisihan Grup D Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (9/9) dini 


ari WIB, Pertandingan ini 


sangat ketat dan membuat Santiago Bernabeu bergemuruh dalam 21 menit akhir saat kedua tim saling balas mencetak gol. 


City Harus Belajar Lagi 


Debut Sempurna Malaga 


MADRID, SELASA — Santiago Bernabeu bergemu- 


ruh dalam 21 menit akhir babak kedua yang mela- 


hirkan lima gol. Real Madrid bertarung seperti ban- 


teng terluka, "Los Blancos” dua kali tertinggal dan 
bangkit menundukkan Manchester City, 3-2, pada 
penyisihan Grup D Liga Champions, Selasa (18/9). 


Pertandingan yang fantastis, 


itu tidak ada di lapangan, untuk 


jarang terjadi pada penyisihan 
grup Liga Champions karena bu- 
kan laga hidup mati. Namun, di 
Grup D yang dihuni klub-klub 
juara liga domestik, setiap poin 
harus diperjuangkan hingga titik 
penghabisan. 

"Ini pertandingan gila-gilaan,” 
ujar Cristiano Ronaldo yang 
menjadi pahlawan kemenangan 
Madrid. 

Ronaldo mencetak gol pada 
menit ke-90 yang membawa 
Madrid unggul 3-2. Sayap serang 
itu dengan mudah melewati Pab- 
lo Zabaleta, seolah bek sayap City 


mendapatkan ruang tembak yang 

sa, Bola meluncur tanpa bisa 
i oleh kiper Joe Hart 
yang terkejut. 

City dua kali memimpin me- 
lalui Edin Dzeko pada menit 
ke-68 dan tendangan bebas Alek- 
sandar Kolarov pada menit ke-85. 
Madrid dua kali menyamakan 
kedudukan melalui Marcelo pada 
menit ke-76 dan Karim Benzema 
pada menit ke-87, 

Gol itu menghancurkan men- 
tal para pemain City yang baru 
belajar menundukkan  Bropa. 
Tim polesan Pelatih Roberto 


Mancini itu masih membutuh- 
kan waktu belajar menjalani 
kompetisi tingkat tinggi melawan 
tim-tim terbaik Eropa. 

City yang unggul 2-1 saat wak- 
tu normal babak kedua tinggal 
empat menit tidak menurunkan 
tempo permainan untuk mem- 
pertahankan penguasaan bola se- 
lama mungkin pemain City 
justru mengikuti permainan 
Madrid yang cepat dan kebo- 
bolan dua kali karena titik lemah 
di pertahanan dieksploitasi oleh 
para pemain Madrid. 

Zabaleta pun tidak belajar dari 
situasi Maicon yang dia gantikan 
karena cedera. Maicon yang se- 
lalu kalah beradu cepat dengan 
Ronaldo tidak membuat Zabaleta 

isiplin di posisinya. Ta terlalu 
ng membiarkan kanan 
kosong, meninggalkan ruang sa- 
ngat lebar bagi Ronaldo dan Mar- 
celo untuk menusuk. 

"Kadang kami bermain terlalu 
ke dalam. Kami melakukan se- 


jumlah kesalahan dan saya tidak 
ingin terus bertahan seperti ini,” 
ujar Mancini, 

Pada laga lain, Arsenal me- 
lanjutkan momentum kebangki 
an di Liga Primer dengan me- 
ngalahkan tuan rumah Montpel- 
lier, 2-1, pada peny 
Dua gol dari Lul $ 
Gervinho membalikkan keter- 
tingsalan satu gol untuk mem- 
bawa pulang tiga poin. 

Malaga yang ditinggalkan se- 
jumlah pemain bintang mereka 
dan mengalami ki keuangan 
menjalani debut di Liga Cham- 
pions dengan sempurna. Ma 
mengalahkan tim berpengalam- 
an Zenit St Petersburg, 3-0. Is 
mencetak dua gol dan Javier Sa- 
viola satu gol. 

”Pelatih (Manuel Pellegi 
selalu menunjukkan kepercar 
an dirinya kepada kami dan kami 
bersatu sebagai tim. Itulah kunci 
kemenangan ini,” ujar Isco. 

(REUTERS/AP/ANG) 


VARIA OLAHRAGA 


Memerangi Korupsi Lebih Penting dari Bertinju 


Setelah mempertahankan gelarnya di kelas berat WBC mela- 
wan petinju Jerman, Manuel Charr, pada 8 September 2012 di 
Moskwa, petinju gaek Ukraina, Vitali Klitschko (H), pun ditan- 
tang David Faye (31) dari Inggris, Haye tidak sabar men: 
laga di atas ring itu, tetapi Klitschko memiliki "gawe pol 
negaranya. Melalui partai oposisi yang dipimpinnya, UDAR, 
Klitschko harus berkampanye untuk pemilihan anggota parle- 
men pada 28 Oktober 2012. ”Vitali seharusnya tak mengguna- 
kan parlemen sebagai alasan untuk melarikan diri dari per- 
tarungan tinju terbaik dan terbesar ini,” kata Haye, dikutip 
mingguan Sport Bild. Manajer Klitschko, Bernd Boente, menga- 
takan, jika Vitali mendapat tempat di parlemen, hal itu me- 
nandakan akhir dari kariernya di jagat tinju. "Sebagai teman 
dan manajer, saya punya nasihat. Bertarung untuk demokrasi 
dan melawan korupsi itu lebih penting daripada bertarung 
melawan David aye,” kata Boente, Klitschko yang memenangi 
45 dari 47 laga pernah melontarkan niat untuk pensiun, Ada- 
pun Haye pada Juli 2011 kehilangan gelar WBA-nya, kalah dari 
adik Klitschko, Vladimir. Itu menjadi kekalahan kedua selama 
kariernya, (AFP/IVV) 


Atlet Jepang dan China Saling Mengundurkan Diri 


Konflik politik atau negara bisa berimbas pada aktivitas olah- 
raga? Ini buktinya i balap sepeda dan tenis meja 
Jepang batal mengirimkan para atletnya bertanding ke China 
demi alasan keselamatan menyusul memanasnya sengketa wi- 
layah antara Jepang dan China. "Panitia meminta para pebalap 
sepeda, ofisial, wartawan, dan petugas doping dari Jepang 
mundur dari Tur China, 15-23 September 2012,” kata pengurus 
Federasi Balap Sepeda Jepang, Rabu (19/9). Sementara itu, 
petenis meja Kasumi Ishikawa (19), peraih medali perak ka- 
tegori tim di Olimpiade London 2012, juga telah mengun- 
durkan diri dari Kejuaraan Dunia Putri yang digelar pekan ini 
ngketa wilayah yang memicu kek 
anti-Jepang merebak hingga pek: 
Jepang yang gagal mengikuti turnamen di Ch 
para pebulu tangkis China juga mundur dari turnamen Jepang 
Terbuka di Tokyo pekan in a dengar panitia turnamen 
mengkhawatirkan keselamatan para atlet Jepang. Segala ke- 
mungkinan bisa terjadi,” kata Manajer Pertandingan Federasi 
Balap Sepeda Jepang Tsuneo Owaki. (AFP/IVV) 


lalu, Sel 


Nehwal Kerja Sama dengan Manajemen Olahraga 


al India, Saina Nehwal (22), me- 
nandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan mana- 
jemen olahraga, Rhiti Sports, sebesar 74 juta dollar AS selama 
tiga tahun. Ini nilai tertinggi yang diraih atlet di India di luar 
olahraga kriket. Rhiti Sports kini mengatur semua wewenang 
komersial Nehwal secara eksklusif, antara lain sokongan untuk 


Atlet bulu tangkis cantik 


merek tertentu, sponsor, hak paten, hingga urusan d 
”Saya senang dan menunggu untuk memulai kei 


kata Nehwal, peraih medali perunggu di Olimpiade London 
2012 dan emas Commonwealth Games 2010. Setelah melihat 
kredibilitas dan latar belakang Rhiti, Nehwal merasa mantap. 
Rhiti ia nilai bisa mengatur segala hal dengan seimbang dan 
bagi Nehwal ini menjadi nilai lebih. Rhiti juga menyokong 
kapten kriket India, Mahendra Singh Dhoni, yang saat ini 
memimpin angka di turnamen kriket World Twenty20 di Sri 
Lanka, "Ta (Nehwal) telah membuat India berada di peta dunia 
bulu tangkis dan mengubah pandangan warga India mengenai 
olahraga," kata Direktur Rhiti Sports Arun Pandey. (AFP/IVV) 


BULU TANGKIS 


Marzuki Alie Tetap Dicoret dari Pencalonan 


JAKARTA, KOMPAS — Tim 
verifikasi calon ketua umum 
Pengurus Besar Persatuan Bulu 
Tangkis Seluruh Indonesia men- 
coret Marzuki Alie sebagai kan- 
didat karena dinilai tidak me- 
nyertakan berkas rekomendasi 
sebagai warga perkumpulan bulu 
tangkis atau simpatisan PBSI, 
Pencoretan dinilai oleh para pen- 
dukung Marzuki Alie tidak ber- 
alasan karena seluruh persyarat- 
an pendaftaran telah lengkap. 

Tim verifikasi calon ketua 
umum PBSI mengumumkan 
pencoretan Marzuki Alie sebagai 
kandidat ketua umum pada Rabu 
(49/9). Dengan pencoretan itu, 
kandidat ketua umum PB PBSI 
yang akan bersaing dalam pe- 
milihan tinggal mantan atlet bulu 
tangkis Icuk Sugiarto dan Men- 
teri Perdagangan Gita Wirjawan. 
Pemilihan akan digelar dalam 
musyawarah nasional di Yogya- 
karta, 20-22 September. 

Juru bicara tim sukses Mar- 
zuki, Edhi Prasetyo Eko, menilai 
pencoretan itu tidak beralasan. 
Seluruh persyaratan pendaftaran 
telah diserahkan, termasuk re- 
komendasi dari Pengurus Pro- 
vinsi Sulawesi Tenggara yang me- 
nyatakan Ketua DPR itu sebagai 
simpatisan dan donatur pengem- 
bangan bulu tangkis di Sultra. 
Surat bertanggal 17 September 
2012 tersebut ditandatangani Ke- 
tua Umum Pengprov PBSI Sultra 
Boy Ihwansyah. 

”Surat itu dikirim melalui 
e-mail PBSI dan e-mail saya pada 
Selasa. Di e-mail saya tercatat 
e-mail masuk pukul 1147, masih 
belum terlambat karena pendaf- 
taran baru ditutup Selasa pukul 
1200, ujar Edhi. 

Namun, lanjut Edhi, dia di- 


Marzuki Alie 


telepon oleh Sekretaris Jenderal 
PBSI Yacob Rusdianto bahwa su- 
rat rekomendasi itu belum 
terima oleh panitia pendaftaran. 
Edhi kemudian meneruskan 
tembusan surat rekomendasi 
yang diterimanya ke e-mail PB 
PBSI pada pukul 1544, 

"Saya menerima balasan dari 
@mail PB PBSI pukul 16.21 bah- 
wa surat telah disampaikan ke 
Yang mengirim bernama 
ujar Edhi. 


Bukan rekomendasi 


Kusdarto Pramono, Ketua Bi- 
dang Organisasi PBSI, menjelas- 
kan, panitia pendaftaran telah 
melacak e-mail Pengprov Sultra 
dan menemukan memang ada 
berkas tersebut. Namun, surat itu 
bukan rekomendasi, melainkan 
pernyataan, sehingga tak meng- 
ubah keputusan mencoret Mar- 
zuki Alie. 

"Dari judulnya saja, itu surat 
pernyataan dan substansinya bu- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Yacob Rusdianto 


kan rekomendasi. Substansi su- 
rat rekomendasi adalah be: 


i 
dan merekomendasi untuk di- 
daftarkan,” ujar Kusdarto. 


"Kami sudah berkoordinasi 
dengan panitia dan keputusan itu 
(mencoret Marzuki Alie) tidak 
berubah karena berkas pendaf- 
taran tidak lengkap. Jika me- 
menuhi persyaratan, pasti akan 
kami proses,” ujar Kusdarto yang 
juga Ketua Pengprov PBSI DI 
Yogyakarta. 

Marzuki Alie mengaku, dia ti- 
dak ngotot untuk terus maju 
menjadi kandidat ketua umum 
PB PBSI. Namun, politisi Partai 
Demokrat itu mempersilakan 
pengprov-pengprov yang men- 
dukung dirinya jika ingin mem- 
pertanyakan pencoretan dirinya. 

”Saya diusulkan oleh te- 
man-teman pengprov yang awal- 
nya dimulai dari komunitas DPR. 
Niat kami mau memperbaiki, 
mengembalikan kejayaan bulu 
tangkis Indonesia. Namun, se- 


andainya niat itu tidak diterima, 

ya tidak apa-apa,” ujar Marzuki. 
Marzuki menilai pencoretan 

dirinya kemungkinan karena ada 


Umum PBSI. 

"Ya, biasanya ini ada orang di 
kepengurusan lama yang jika sa- 
ya masuk nanti takut tergeser. 


Biasalah itu di mana-mana,” 
Marzuki. 

Kusdarto membantah ada ke- 
takutan seperti yang ditudingkan 
Marzuki. Panitia hanya konsisten 
menjalankan aturan. 

"Tidak ada itu takut. Kami 
proporsional menjalankan atur- 
an saja,” ujar Kusdarto. 

Kusdarto juga mengungkap- 
kan, kandidat terkuat dalam 
kongres kali ini adalah Gita Wir- 
jawan. Menteri Perdagangan itu 
telah didukung oleh 27 dari 34 
pemilik suara. Dukungan itu ter- 
tulis dan ditandatangani bersama 
oleh pengprov-pengprov. 

"Ini nyata, dukungan ini riil,” 
ujar Kusdarto dalam kapasitas 
sebagai Ketua Umum Pengprov 
PBSI DI Yogyakarta. 


Klarifikasi Ivana Lie 


Mantan pebulu tangkis dan 
staf khusus Menteri Pemuda dan 
Olahraga (Menpora), Wana Lie, 
mengklarifikasi pernyataan man- 
tan Menpora Adhyaksa Dault 
yang mengecam dirinya ikut 
mendukung Gita Wirjawan. 

“Saya sekadar memberikan 
dorongan moral kepada Pak Gita 
dalam kapasitas pribadi sebagai 
mantan atlet, bukan staf khusus 
Menpora. Siapa pun yang terpilih 
itu akan ditentukan dalam mu- 
nas karena kami bukan pemilik 
suara ujar Ivana. (ANG) 


ujar 


Anda siap jadi investor atau developer 


KAYA RAYA 


dari booming bisnis properti 2012? 


Temukan ilmunya di workshop ini. daftar sekarang. tempat terbatas! 


“Kami sukses jadi Investor dan Developer 
karena berguru dari Pakar properti Panangian” 


Elisabeth 22 Gaugy 2 26 Nila 30 Uu 
Investor 


lawan 31 


investor 


Lanny 58 Re 38 | Elly 40 
Inmestor 


etoper | Investor 


lucky 48 | Omega 52 


inwettor Innestor 


' “Anda bisa meraih: Rp 18 Miliar, | 
fa dgn modal Rp 120 Jt. Saya 
akan tunjukkan jalannya!" 


Panangian Simanungkalit 


Pakar Properti Indonesia 


Siapapun Anda layak ikut : pemilik tanah 
pemilik properti. investor, kontraktor, — | 
Geveloper, wiraswasta, pedagang, 
pengusaha. profesional, karyawan. | 
(pensiunan. Ibu rmh tangga. artis & mahasiswa 


Diretur Agung Podomara Lang 


IKUTI WORKSHOPNYA ! SABTU 22 SEPTEMBER 2012, JAM 09.30 - 13.30 


Biaya pengganti makan siang, coffe break & guide book. sekarang Rp 150 rb/org. Rp 200 rb/2org 
latau besok Rp 200 rb/org, transfer ke Bank BCA : 273.170.718.1 a/n. Hadiman Simanungkalit. 


Vivi 
Dedi 


0821 1818 7838 


0878 8279 9777 
Jona 0812 8777 4000 


PANANGIAN 
SCHOOL / PROPERTY 


Lisa 0812 8807 5570 |Anjas 0813 1478 0222 
Cheryn 0812 8025 1779| Bayu 0815 1316 5805 


Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 6 


Lot 635 - 638, JI. Thamrin Boulevard, Jak Pus 
(GB panangian Scnool ot Property / www.panangianschool.com 


KOMPAS, 


KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


MOHAMMAD NUH 
Uji Kesetiaan 
ps: penggiat pengentasan tunaaksara 


di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 

Minggu (16/9), diuji kesetiaannya. Se- 
tidaknya, demikian menurut Menteri Pendi- 
dikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh 
dalam puncak peringatan Hari Aksara In- 
ternasional Ke-47, 

Hadirin harus bersabar menunggu Nuh 
yang terlambat datang. Acara seharusnya 
dimulai pukul 0900, tetapi hampir dua jam 
kemudian ia baru tiba, Pesawat yang ditum- 
panginya tak bisa langsung mendarat karena 
kabut asap. 

”Banyak hikmah dengan kejadian itu. 
lah satunya uji kesetiaan untuk keaksaraan,” 
kata Nuh. Ia meminta maaf karena keter- 
lambatan itu di luar kemampuannya, 
"Ternyata komunitas aksara semuanya 
tia, terima kasih,” ujarnya. Ia menuturkan, 
kitar pukul 08.00 sebenarnya pe- 
sawat siap mendarat, tetap 
terpaksa berputar, 

Pilot menyampaikan, 
kemungkinan pesawat harus 
mendarat di daerah lain. Demi ke- 
selamatan, pilot mengalihkan pendaratan 
ke Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kali- 
mantan Timur, Setelah cuaca membaik, pe- 
sawat baru lepas landas ke Palangkaray: 

Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 
menit dari Bandara Tiilik Riwut, Palangka- 
raya, ia melihat perbedaan suasana diban- 
dingkan dua-tiga tahun lalu. 

"Dulu, tak ada hotel 
tempat diselenggarakan- 
nya acara ini. Hotel 
menjadi simbol adanya 
pertumbuhan ekono- 
mi dan peningkatan 
kesejahteraan,” kata 
Nuh. (BAY) 


Xx 
1 
NI 


SN 
3) 


NAMA & PERISTIWA 


MERRY RIANA 
Layar Lebar 


ah kesuksesan motivator Merry Riana (32) tak lama lagi 
K diangkat ke layar lebar. Sebelumnya, kisah pemilik 
perusahaan konsultan keuangan Merry Riana Organization 
ini ditulis dalam buku Mimpi Sejuta Dolar oleh Alberthiene Endah. 
Untuk filmnya itu, Merry bekerja sama dengan Manoj Punjabi 
dari MD Pictures. "Karena bukan artis, saya tidak ikut bermain film. 
MD Pictures sedang mencari sutradara yang cocok. Saya yakin 
mereka bisa memilih sutradara yang berkualitas,” ungkap ibu dua 
A anak ini. 
I.4 Film itu akan dibuat berdasarkan kisah nyata perjuangan 
» dirinya, dari seorang mahasiswa yang pas-pasan sampai men- 
1 capai penghasilan satu juta dollar Singapura (sekitar Rp 7 
| miliar) dalam usia 26 tahun. 
"Buku Mimpi Sejuta Dolar ditulis berdasarkan kisah nyata 
aya, jadi mungkin akan ada beberapa adegan dalam buku yang 
bisa ditonton lewat filmnya,” katanya. 
Merry pun sedang menjaring mahasiswa di Jabodetabek 
untuk mengikuti program FRIENDS of Merry Riana. Sebanyak 
60 mahasiswa akan dipilih untuk dilatih dan dibimbing selama 
satu tahun. Setelah itu, mereka akan menjadi FRTENDS Campus 


Sy 


KOMPAS /RADITYA HELANUMI 


anya, kami bertemu sedikitnya s 
Tak hanya saya yang memberi pelatil 
orang-orang sukses lainnya. Semua itu gr: 


n, tetapi juga 
ijarnya. (SLE) 


ADE CANDRA RACHMAWAN 
Emas untuk Ibu 


ahun 2012 terasa menakjubkan bagi 
| atlet voli pantai nasional, Ade Can- 
dra Rachmawan (19). Ia, berpasang- 
an dengan Koko Prasetyo, meraih medali 
emas pada Asian Beach Games China, Juni 
lalu, Ia lantas menggenapinya dengan emas 
pada PON Riau, berpasangan dengan Da- 
dang Mustoya, mewakili Provinsi DI Yog- 
yakarta, 

Yang membanggakan Candra, ia mampu 
meraih emas yang diraih Suratno/Dian 
Putra Santosa pada PON 2008. Pada Asian 
Beach Games (ABG), ia kembali merebut 
emas yang pernah diraih Indonesia lewat 
Koko/Andy Ardiansyah pada ABG Bali 
2008. 

”Medali-medali emas ini selain untuk 
nama daerah dan Indonesia, juga saya 
persembahkan buat almarhumah ibu saya. 
Saya sedih, beliau tidak bisa melihat semua 
ini," kata Candra yang ditinggal sang bunda 

sia delapan tahun. 
h panjang perjalanan Candra, an- 
siapkan diri untuk Asian 


KOMPAS/HENDEA A SETYAWAN 


2014 di Korea Selatan. 
aya harus langsung fokus latihan lagi 
dari sekarang, pagi dan sore, setiap hari. 
Kuncinya hanya itu, selain juga meman- 
tapkan mental,” kata peraih perak di SEA 
Games 2011 dan perunggu Asian Youth 
Games 2009 ini, 
Latihan terus, kapan waktu 
"Saya masih h restasi. Namun, ya, 
bolehlah diselingi refreshing nonton film, 
he-he-he,” jawab Candra. (IVV) 


Gam 


SANTIA TRIKUSUMA 


Tak Menunda Lagi 


Apakah ia puas dengan penca 
an itu? "Tentu puas, komplet me- 
dalinya, ujar pebalap kelahiran Ma- 
lang, Jawa Timur, itu seusai lomba 
leam time trial putri di Siak, Riau, 
Selasa (18/9). 

Namun, ada satu harapan yang 

didamba istri pebalap sepeda 
Rochmat Nugraha itu. "Saya pengin 
secepatnya punya momongan," ujar 
Santia yang memperkuat tim DKI 
Jakarta. 
Ik men ahun 2008, 
menunda memiliki anak, Salah satu 
alasannya waktu itu, ia mesti mem- 
persiapkan diri menghadapi Asian 


segera punya momongan,” ujar 
Santia. 
Ingin seg 


antia Trikusu- 
ma menjadi 
pebalap sepe- 
da putri yang 
membawa pu- 
lang lengkap tiga jenis 
medali hasil lomba pada 
PON 2012, Ia mendapat 
emas nomor kriterium, 
perak nomor 
individual 
“Dg road race, 
dan pe- 


bergabung dalam skuad 

SEA Games 26 
"Kalau tentang itu, terserah 

bagaimana nanti. Yang terpen- 

ting saya tidak mau lagi me- 

nunda punya momongan,” ujar 

pebalap kelahir- 

an 27 April 1981ggmum 

itu. (HLN) “ 


runggu Games 2010 dan Olimpiade 2012. 
team time "Sekarang saya tak lagi me- 
trial, nunda punya momongan. 


ah saja kapan 
h (Tuhan) 
punya momongan. 
Apalagi mbak saya, 
Yunita, baru mela- 
hirkan dan itu me- 
rupakan cucu perta- 
ma dalam keluarga 
saya. Saya juga ingin 


KOMPAS /IRY HARIJONO KOMPAS/HELENA P NABABAN 


a punya anak, apa- 
kah itu berarti Santia tidak akan 


DENGARKAN 


SUARA KAMI 
DAN RASAKAN 


GETARANNYA 


PLATINUM TROPHY” 


Infobank Insurance Award 2012 


TERIMA KASIH 


Kepercayaan Anda membawa kami menjadi perusahaan asuransi terbaik selama 10 tahun 
berturut-turut dari tahun 2002 - 2011. Sebuah prestasi tiada henti yang mengajarkan kami untuk selalu 
memahami kebutuhan dan harapan Anda dengan melakukan inovasi terbaru. 


Bergetarlah bersama Cigna di no tlp. 021 - 5299 6080 


"Infobank Insurance award adalah penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan asuransi di Indonesia dengan kualitas dan kinerja terbaik berdasarkan riset oleh majalah Infobank 


www.cigna.co.id 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Kecepatan: 12 Oran 
”Gendheng”, Pemili 
Hennessey CTS-V Coupe 
Dengan semakin majunya teknologi 


otornotif, kecepatan mobil dari 
waktu ke waktu semakin tinggi, H41 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


P4 
/- 


NYA 


PAMERAN MOBIL INTERNASIONAL 


IIMS 2012, Pesertanya Lebih Lengkap 


Pameran mobil internasional 
selalu menarik untuk 
didatangi. Dalam setiap 
pameran mobil internasional 
orang dapat menyaksikan 
mobil-mobil konsep dan 
mobil-mobil keluaran 
terbaru, yang benar-benar 
baru. 


al yang sama juga berlaku bagi 
H Indonesia International Motor 

Show (IIMS) 2012 yang ber- 
langsung 20-30 September 2012 di 
Jakarta Internasional Expo (JlExpo) 
Kemayoran, Jakarta Pusat. Itu sebab- 
nya, IIMS Ke-20 2012, menjadi tempat 
yang wajib dikunjungi. 

Apalagi di Indonesia, pameran mobil 
internasional juga menjadi kesempatan 
bagi pengunjung untuk membeli mobil 
dengan penawaran khusus, termasuk 
potongan harga yang lumayan b 3 
Belum lagi, dalam pameran mobil in- 
ternasional pilihan model dan merek 
sangat banyak dan beragam. 

IIMS 2012 akan diramaikan oleh 25 
merek kendaraan penumpang dan 10 
merek kendaraan niaga. Ke-25 merek 
kendaraan penumpang itu adalah Audi, 
BMW, Chevrolet, Chrysler, Daihatsu, 
Ford, Geely, Honda, Hyundai, 
Jeep, KIA, Mazda, Mercedes 
Benz, Mitsubishi, Mini, Nissan, Peu- 
geot, Smart, Subaru, Suzuki, 


PUSAT NIAGA 


Tata, Toyota, dan Volkswagen. Seda- 
ngkan ke-10 merek kendaraan komer- 
sial itu antara lain, FAW, Foton, Hino, 
Isuzu, MAN, Mercedes Benz, Mitsu- 
bishi Fuso, Tata, Toyota, serta UD (Nis- 
san). 

Dan, di sana pengunjung tidak hanya 
melihat-lihat mobil-mobil yang dipa- 
jang saja. Pengunjung pun dapat lang- 
sung menguji kendara (est drive) mobil 
yang diminati untuk meyakinkan bah- 
wa mobil pilihannya itu memang harus 
dibelinya. Soal kapan membelinya, te 
tuitu harus laikan dengan kondisi 
keuangan, 

Beberapa mobil yang dipajang di 
TIMS 2012 dapat di uji kendara di area 
sepanjang 2 kilometer di dalam dan di 
luar JIExpo. Antara lain Chevrolet, 
Hyundai, Mitsubishi, Subaru, dan Su- 
zuki, 


Eco-Mobility 


Seperti tahun-tahun sebelumnya, 
efisiensi bahan bakar dan ramah liny 
kungan dijadikan perhatian utama 
TIMS, 

Kali ini, temi 


yang diangkat 
IIMS 2012 adalah Eco-Mobility, 
yang pada intinya mampu mem- 
»mosikan mobilitas dan akse- 
sibilitas yang ramah lingkungan se- 


: 0 KN 


santa 
a 


rta efisiensi bahan bakar fosil, khu- 
susnya di kota-kota besar di Indo- 
nesia, 

Jumlah pengunjung IIMS terus ber- 
tambah dari tahun ke tahun. Pada IIMS 
2010, pengunjungnya hanya 282.341 
orang, Tahun berikutnya, di IIMS 201 
naik menjadi 322,823 orang Diharap- 
kan pada TIMS 2012 jumlah pengun- 
jungnya akan melebihi jumlah pengun- 
jung IIMS. 

Dan, untuk kenyamanan pengun- 


jung, area pameran diperluas dari 
63.654 meter persegi menjadi 71.331 
meter persegi. Bukan itu saja, areal 
parkir pun diperluas. Pengunjung juga 
tidak perlu khawatir harus membayar 
parkir jauh di atas tarif resmi. 

Bagi yang enggan menggunakan 
kendaraan sendiri, disediakan bus 
shuttle gratis yang dari mal ke JIExpo 
setiap satu jam sekali. Mulai pukul 11.00 
hingga pukul 19.00/20.00 dari mal, serta 
mulai pukul 12.00/13.00 hingga pukul 


SU AN Aan 


2100 dari JlExpo. Bus shuttle itu di- 
tempatkan di Pondok Indah Mall 2, 
Plaza Senayan, Central Park, dan Ta- 
mini, 

Ada berbagai atraksi yang akan di- 
adakan selama IIMS berlangsung, di 
antaranya Drift War yang akan dihadiri 
oleh 50 drifter profesional dan pe- 
nampilan Russ Swift, pengendara asal 
Inggris yang dikenal untuk stunts-nya 
yang berani dan precision driving-nya. 

GL) 


1 


KOMPAS/PHIYOMBONO 


IT'S TIME TO DISCOVER VOLKSWAGEN'S NEWEST OFFERINGS 


mrioperkoran @ & 


it our booth at IIMS, Hall B-4 and C-1A. 


W 


Volkswagen. Das Auto. 


KENDARA 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


”MPV LOW 7 SEATER” 


Segmen Mobil yang Terpadat 


Segmen mobil yang terpadat saat ini adalah 
segmen “multipurpose vehicle (MPV) low 7 seater” 


yang pada saat ini 


itempati oleh Toyota Avanza, 


Daihatsu Xenia, Suzuki Ertiga, dan Nissan Evalia. 


ayangkan, segmen ini 
B mencatat penjualan mobil 

sebanyak 172.384 unit, 
atau 2751 persen dari total pen- 
jualan mobil secara nasional dari 
Januari hingga Juli 2012 yang 
mencapai 626488 unit. Dan, 
penjualan tertinggi dibukukan 
oleh Toyota Avanza dengan pen- 
jualan sebanyak 114434 unit. Pa- 
da tahun 2011, Toyota Avanza 
membukukan penjualan seba- 
nyak 263.370 unit. 

Sejak secara resmi diluncur- 
kan pada Januari 2004 hingga 
kini, Toyota Avanza selalu ter- 
catat sebagai mobil yang paling 
laris di negara ini. Toyota Avanza 
yang sosoknya sama dengan Da- 
ihatsu Xenia ra terus-me- 
nerus membukukan angka pen- 
jualan tertinggi. 

Pada awalnya, Toyota Avanza 
hanya memiliki varian yang me- 
andang m dengan kapa- 
sitas 1.208 ce (13 Liter) dan 
menggunakan persneling manual 
dengan 5 tingkat kecepatan. Pada 
paruh kedua tahun 2004, Toyota 


Avanza memiliki varian yang 
menggunakan persneling otoma- 
tik dengan 4 tingkat kecepatan, 
dan mesin 13 Liternya sudah 
dilengkapi dengan variable valve 
timing with intelligence (VVT-i). 
Dengan dilengkapi VVT-i, mesin 
menjadi lebih bertenaga, hemat 
dalam mengonsumsi bahan ba- 
dan ramah terhadap ling- 
kungan. 

Pada bulan Juli 2006, semua 
varian Toyota Avanza sudah di- 
lengkapi dengan VVT-i. Pada bu- 
lan Oktober 2006, PT Toyota 
Astra Motor meluncurkan To- 
yota Avanza yang menyandang 
mesin dengan kapasitas 1495 cc 
(45 Liter). 

Toyota Avanza diikuti oleh sau- 
dara kembarnya, Daihatsu Xenia, 
di tempat kedua, yang dari Ja- 
nuari hingga Juli 2012 ini menjual 
sebanyak 43.716 unit. Berbeda de- 
ngan Toyota Avanza yang me- 
nyandang mesin dengan kapa: 
13 Liter dan 1.5 Liter, Daihats 
Xenia menyandang mesin dengan 
kapasitas LO Liter dan 1.3 Liter, 


Suzuki Ertiga yang diluncur- 
kan 22 April 2012, hingga akhir 
Juli 2012 telah membukukan 
penjualan sebanyak 11.222 unit. 
Nissan Evalia yang diluncurkan 7 
Juni 2012, hingga akhir Juli 2012, 
telah mencatatkan penjualan se- 
banyak 8.012 unit. 

Pada tahun 2011, Toyota Avan- 
za terjual sebanyak 263.370 unit, 
Dari Januari hingga Juli 2012, 
Toyota Avanza telah terjual se- 
banyak 14434 unit. Jika dika- 
likan dengan dua, hingga De- 
sember 2012, jumlahnya hanya 
228.868 unit, atau 34.502 unit 
lebih sedikit dibandingkan de- 
ngan penjualan tahun lalu. 

Sementara Daihatsu Xenia, pa- 
da tahun 2011, terjual sebanyak 
67.293 unit, Dari Januari hingga 
Juli 2012, Daihatsu Xenia terjual 
sebanyak 43.716 unit. Jika di- 
kalikan dengan dua, hingga De- 
sember 2012, jumlahnya menjadi 
87432 unit, atau 20.139 unit lebih 
banyak dibandingkan dengan 
penjualan tahun lalu. Namun, itu 
adalah hitung-hitungan di atas 
kertas saja, dalam kenyataannya 


bisa saja hitung-hitungannya 
berbeda. 
Mobil serupa 


Jumlah Toyota Avanza yang 
sangat banyak di jalan kadang 


KOMPAS /AGUS SUSANTO 


menimbulkan pertanyaan. Salah 
seorang petinggi perusahaan 
pembuat mobil asal Jepang, yang 
baru saja memulai tugasnya di 
Jakarta, bertanya kepada bebe- 
rapa wartawan otomotif yang di- 
ajaknya — berbincang-bincang, 
mengapa di negara ini banyak 
sekali mobil serupa yang lalu 
lalang di jalan? Kan ada banyak 
mobil lain yang tidak kalah ba- 
gus? Para wartawan otomotif itu 
tidak dapat menjawabnya, ke- 
cuali membenarkan bahwa jum- 
lah Toyota Avanza itu memang 
banyak. 

Apalagi, sosok Toyota Avanza 
dan Daihatsu Xenia serupa. Per- 
bedaan di antara keduanya hanya 
pada lambang Toyota dan Da- 
ihatsu yang terdapat di depan 
dan belakang, Dari jauh kedua- 
nya tampak sama sehingga orang 
menganggap keduanya adalah 
mobil yang sama. 

Banyaknya Toyota Avanza 
yang lalu lalang di jalan, sam- 
pai-sampai ada anekdot yang me- 
nyatakan bahwa di jalan raya, 
Toyota Avanza tidak dapat di- 
dahului (baca: disusul). Meng- 
apa? Karena keti idahului di 
depannya ada lagi, dan ada la- 


Alasannya beragam 


Dua setengah tahun kemudi- 
an, ketika petinggi perusahaan 
pembuat mobil Jepang itu 
mengakhiri tugasnya di Jakarta, 
kepada wartawan yang sama, ia 
mengatakan, "Saya rasa, kini, 
ya tahu jawabanny: 

Menurut dia, di banyak negara, 
orang memilih mobil yang akan 
dibelinya sesuai dengan kebu- 
tuhan dirinya. Namun, di negara 
ini, sebagian besar memilih mobil 
yang akan dibelinya berdasarkan 
mobil yang dimiliki tetangga, ke- 
luarga, atau bahkan rekan ker- 
janya. 

Itu sebabnya, masih menurut 
dia, yang menjelaskan mengapa 
kita melihat banyak sekali mobil 
serupa lalu lalang di jalan, di 
kompleks perumahan, atau di- 
parkir di areal parkir di mal, atau 
di pusat perbelanjaan, 

Mengapa demikian? Alasan- 
nya sangat beragam, mulai dari 


Suzuki Ertiga 


malas berpikir tentang mobil apa 
yang dibutuhkannya, hingga 
kap tidak mau kalah dengan te- 
tangga, keluarga, dan rekan ker- 
ja. 

Bagi yang malas berpikir, me- 
lihat mobil yang dimiliki oleh 


tetangga, keluarga, dan rekan 
kerja adalah peke: n yang pa- 
ling mudah. Mengajukan beb 


rapa pertanyaan sederhana, « 
perti bagaimana mobil itu enak, 
bagus, irit atau boros konsumsi 
bahan bakarnya, dianggap me- 
reka sudah cukup, 


Setelah itu pergi ke show room 
dan membeli mobil yang sama 
dengan tetangga, keluarga, atau 
rekan kerja. Bertanya kepada pe- 
tugas sales di show room atau 
mengecek mobil melalui brosur 
yang tersedia di show room atau 
majalah, tidak ada dalam kamus 
mereka. 

Bukan hanya urusan membeli 
mobil, melainkan juga untuk 
urugan yang lebih sederhana, se- 
perti membeli telepon genggam, 
atau membeli kamera digital, me- 
reka lebih senang bertanya ke- 


KOMPAS /HENDRA ASETYAWAN 


KOMPAS/HENDIA A SETYAWAN 


pada teman yang memiliki te- 
lepon genggam atau kamera di- 
gital yang sama daripada mem- 
baca buku manualnya. 

Kini, mungkin keadaannya su- 
dah sedikit berbeda karena se- 
makin banyak orang yang mem- 
beli mobil-mobil yang tidak bi: 
atau tep berbeda den, 
yang dimiliki tetangga, keluarga, 
dan rekan kerja mereka, Segmen 
baru bertumbuh dengan pesat, 
seperti segmen city car, truk mi- 
ni, sport utility vehicle (SUV) com- 
pact, dan SUV 7 medium. (JL) 


Responds to opportiinity. 


Active Park Assist. 


Responds to your command. 
SYNC - Voice-activated technology. 


Responds to hesitation. 


Active City Stop. 


tounseen danger. 
Blind Spot Information System. 


Ford Jakarta Barat, Telp. 021-5663127, Ford Pluit, Telp. 021-6693673, Ford Jakarta Timur, Telp. 021-8300313, Ford Pemuda, Telp. 021-478B0077, Ford Jakarta Selatan Telp. 021-75014508, Ford Jakarta Pusat, Telp. 021-6306508, 


Ford Kelapa 


Gading, Telp. 021-45844875, Ford Bekasi, Telp. 021-34178000, Ford Bekasi Jatibening, Telp. 021-84974123, Ford Serpong BSD, Telp. 021-53160117, Ford Bogor, Telp. 0251-8661887, Ford Tangerang, 


Telp. 021-55701819, Ford Bandung, Telp. 022-7320808, Ford Cirebon, Telp. 0231-225508, Ford Semarang, Telp. 024-7600333, Ford Kudus, Telp. 0291-435192, Ford Tegal, Telp. 0283-340762/6I, Ford Jawa Timur, 


Telp. 031-8293673, Ford Jawa Timur 2, Telp. 0341-493288, Ford Denpasar 1, Telp. 0361-262263/262270, Ford Denpasar 2, Telp. 0361-26545I, Ford Medan, Telp. 061-8446777, Ford Banda Aceh, Telp. 0651-48818, Ford Pekanbaru, 
Telp. 0761-857500, Ford Duri, Telp. 0765-560002, Ford Padang, Telp. 0751-37112, Ford Batam, Telp. 0788-466549, Ford Palembang, Prabumulih, 


Telp. O71!1-322026/364688, Ford Jambi, Telp. 0741-33177/33070, Ford 


Telp. 0713-321071, Ford Balikpapan, Telp. 0542-872848, Ford Samarinda, Telp. 0541-737070, Ford Banjarmasin, Telp. 0511-3271000, Ford Palangkaraya, Telp. 0536-3231777, Ford Makassar, Telp. 0411-422999, Ford Manado, 


Telp. 0431-821821, Ford Palu, Telp. 0451-456999, Ford Sorong, Telp. 0951-322875/33228I1, Ford Jayapura, Telp. 0967-523673/537321,| 


mrioperkoran @ & 


Ford Manokwari, Telp. 0986-213225. 


Go Further 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


KENDARA 


35 


L AL 


RNATIF 


Mobil Listrik Bukan Jawaban 


Menyebutkan bahwa mobil 
Iistrik merupakan alternatif 
bagi mobil-mobil berbahan 
bakar minyak adalah 
pernyataan yang tidak 
berdasar. Mungkin membuat 
mobil listrik tidak terlalu 
sulit, tetapi 
menggunakannya untuk 
melakukan kegiatan 
sehari-hari, atau bahkan 
sebagai kendaraan umum, 
masih sulit. 


idak seperti mobil berbahan ba- 
| kar minyak yang daya jelajahnya 
sukup jauh dengan satu kali 
pengisian bahan bakar, daya jelajah 
mobil ik sangat terbatas walaupun 
dengan baterai dalam keadaan penuh. 
Secara umum, daya jelajah mobil 
berbahan bakar minyak dengan tangki 
terisi penuh sekitar 480-600 kilometer, 
Sementara daya jelajah mobil listrik 
dengan baterai penuh hanya sekitar 
200 kilometer. Tidak diketahui apakah 
aya jelajahnya tetap 200 kilometer 
jika mobil listrik terjebak di dalam 
kemacetan selama berjam-jam. 
Apabila bahan bakar minyak di da- 
lam tangki menipis, hanya diperlukan 
waktu sekitar 5-6 menit untuk mengisi 
tangki penuh kembali. Seandainya di 
sekitar tem itu tidak te 
siun pengisian bahan bal y 
untuk umum (SPBU), dan mesin mobil 
karena bahan bakar di tangki 
pengendara dapat menggunakan 
an umum atau ojek sepeda 
at, dan membeli 


habis 

kendar 
motor ke SPBU terdel 
bahan bakar dengan jeriken atau botol 


besar untuk mengisi tangki mobil se- 
kadarnya. Setelah mesin mobil dapat 
dihidupkan, mobil dikendarai ke SPBU 
terdekat dan mengisi penuh tangki 
bahan bakar, 

Kondisi be 


da dialami jika m 
gunakan mobil listrik, dan tenaga listrik 
di dalam baterai habis. Pengisian kem- 
bali tenaga listrik hingga penuh di 
dalam baterai memerlukan waktu 6-7 
jam, Itu pun seandainya stasiun peng- 
isian kembali tenaga listrik tersedia. 


Mobil listrik VW 


Jika tenaga listrik di 
dalam baterai mele- 
mah, mesin berba- 
han bakar minyak 
akan menyala dan 
mengisi baterai. 


Jika tidak, pengendara harus mencari 
colokan listrik di ramah, kantor, atau 
toko yang ada di dekatnya, yang mau 
memberi izin untuk mengisi baterai 


sekadi 2 jam. 

Memang ada charger khusus 
yang at membantu mempercepat 
pengisian hingga 80 persen hanya d 
lam waktu 30 menit, tetapi tetap saja 
diperlukan adanya colokan listrik. 


Tidak praktis 

Mobil listrik, atau mobil yang di- 
gerakkan oleh motor listrik, pertama 
kali dibuat pada tahun 1832, 54 tahun 
sebelum mobil bermesin pembakaran 
dalam (internal combustion engine) 
yang menggunakan bahan bakar mi- 
nyak ditemukan, 

Ada suatu masa di mana mobil listrik 
dan mobil berbahan bakar minyak di- 


gunakan berdampingan. Namun, mobil 
listrik dianggap kurang prakti: 
utama bila dibandingkan dengan mobil 
berbahan bakar minyak, sehingga per- 
lahan-lahan mobil listrik ditinggalkan. 
Namun, ide untuk mengembangkan 
mobil listrik tidak pernah mati. 
Terbatasnya cadangan minyak di pe- 
dan prinsip kerja motor 
ma sekali tidak menge- 
s buang) sehingga 
ramah terhadap lingkungan, membuat 
mobil listrik tetap dikembangkan. Dan, 
semakin majunya teknologi baterai 
membuat kemampuan jelajah mobil 
listrik semakin jauh serta pengisiannya 
kembali juga semakin cepat meskipun 


KOMPAS/JAMES LUHULIMA 


itu masih sangat lambat bila diban- 


n dengan mobil berbahan bakar 


ahaan-perusahaan — pembuat 
mobil tidak tinggal diam. Mereka me- 
ngembangkan mobil hibrida (hybrid 
car) yang menggabungkan mesin ber- 
bahan bakar minyak dengan motor 
listrik. Tujuannya adalah membuat 
mobil yang hemat dalam mengonsumsi 
bahan bakar dan ramah terhadap ling- 
kungan. 

Ada berbagai jenis mobil hibrida. Ada 
yang tetap mengandalkan mesin ber- 
bahan bakar minyak, dan motor listrik 
hanya digunakan untuk memberikan 
tambahan tenaga saat mobil ber- 


akselerasi atau menanjak. Ada yang 
mengandalkan motor listrik, dan mesin 
berbahan bakar minyak turut mem- 
bantu saat mobil berakselerasi atau 
melaju dengan kecepatan di atas 45 
kilometer per jam. Pengisian baterai 
dilakukan saat mobil mengerem, atau 
menurunkan kecepatan, di mana motor 
listrik akan berfungsi sebagai alternator 
(dinamo). 

Mobil hibrida terkini dan dianggap 
paling mendekati mobil listrik sejati 
adalah mobil hibrida plug in, Pada 
mobil hibrida plug in, mobil sepenuh- 
nya digerakkan oleh motor listrik yang 
mendapatkan tenaga listriknya dari ba- 
terai, yang diisi di rumah atau di kantor 
dengan menggunakan colokan listrik. 

Jika tenaga listrik di dalam baterai 
melemah, mesin berbahan bakar mi- 


minyak hanya berfungsi sebagai 
generator. 
Dengan mobil hibrida plug in, pe- 


baka 


ngendara tidak perlu khawatir mobil 
yang dikendarainya akan kehabisan 
tenaga listrik di tengah perjalanan. Per- 
soalannya, harga jual mobil-mobil se- 
perti itu tinggi (mahal) sehingga tidak 
k ditemui lalu lalang di jalan. 
apkan pemerintah memberikan 
subsidi berupa pengurangan pajak pada 
mobil-mobil yang ramah lingkungan 
sehingga harga jualnya tidak tinggi. 

Di luar mobil hibrida uga mobil 
Juel cell, yang pada prinsipnya adalah 
mobil listrik yang memiliki sumber 
listriknya sendiri. Mobil firel cell meng- 
gunakan motor listrik sebagai peng- 
gerak. Listr diperoleh dengan 
menggabungkan gas hidrogen yang di- 
bawa dalam tabung bertekanan tinggi 
dengan oksigen yang diperoleh dari 
udara di dalam perangkat yang diberi 
a fuel cell. 


kungan ka hanya berupa 
air (H40) dan hawa panas, Sama seperti 
mobil hibrida, harga jual mobil ini 
masih tinggi. Dan, berbeda bahan bakar 
minyak yang cadangannya terbatas, 
dan suatu ketika akan habis, hidrogen 
adalah bahan bakar terbarukan (re- 
newable) sehingga tidak perlu khawatir 
suatu saat akan habis, 

Hidrogen bahkan dapat diekstrak 
dari air, hanya pada saat ini tekno- 
loginya masih sangat mahal dan rumit. 
Diharapkan suatu saat prosesnya dapat 
dilakukan dengan mudah dan murah, 

du) 


noother gear changes. 


PowerShift Automatic. 


Enjoy fuel saving 


aerodynamics. 
Active Grille Shutter. 


—... 


Enjoy precise cornering. 


AS En 


/ 


joy the latest 


engine technology. 


Torgve Vectoring Control. 


2.0L Ti-VCT GDi engine. 


Ford Jakarta Barat, Telp. 021-5663127, Ford Pluit, Telp. 021-6693673, Ford Jakarta Timur, Telp. 021-8300313, Ford Pemuda, Telp. 021-47880077, Ford Jakarta Selatan Telp. 021-75914508, Ford Jakarta Pusat, 
Telp. 0271-6306508, Ford Kelapa Gading, Telp. 021-45844875, Ford Bekasi, Telp. 021-34178000, Ford Bekasi Jatibening, Telp. 021-84974123, Ford Serpong BSD, Telp. 021-53160117, Ford Bagor, Telp. 0251-8661887, 
Ford Tangerang, Telp. 021-55701819, Ford Bandung, Telp. 022-7320B08, Ford Cirebon, Telp. 0231-225508, Ford Semarang, Telp. 024-7600333, Ford Kudus, Telp. 0291-435192, Ford Tegal, Telp. 0283-340762/81, 
Ford Jawa Timur, Telp. 031-8293673, Ford Jawa Timur 2, Telp. 0341-493288, Ford Denpasar 1, Telp. 0361-262263/262270, Ford Denpasar 2, Telp. 0361-265451, Ford Medan, Telp. 061-8446777, Ford Banda Aceh, 


Telp. 0651-48818, Ford Pekanbaru, Telp. 0761-857500, Ford Duri, Telp. 0765-560002, Ford Padang, Telp. 0751-37112, Ford Batam, Telp. 0788-466549, Ford 


Telp. 0711-322026/36468B, Ford Jambi, 


Telp. 0741-33177/33070, Ford Prabumulih, Telp. 0713-321071, Ford Balikpapan, Telp. 0542-872848, Ford Samarinda, Telp. 0541-737070, Ford Banjarmasin, Telp. 0511-3271000, Ford Palangkaraya, Telp. 0536-3231777, 
Ford Makassar, Telp. 0411-422999, Ford Manado, Telp. 0431-821821, Ford Palu, Telp. 0451-456999, Ford Sorong, Telp. 0951-322875/332281, Ford Jayapura, Telp. 0967-523673/537321, Ford Manokwari, Telp. 0086-213225. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Go Further 


KENDARA 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


MOTOR 


Honda dan Yamaha Terus Berpacu 


Marjinalnya transportasi 
publik di berbagai kota 
besar Indonesia serta 
buruknya infrastruktur 
pendukung lainnya di 
satu sisi membuat 
rakyat kesulitan 
melakukan mobilitas, 
tetapi di sisi lain kondisi 
itu justru menjadi energi 
bagi tumbuhnya industri 
kendaraan roda dua. 


inerja produksi pabrikan 
Ku Matte Semakin 
terpacu karena ketim- 
pangan antara penyediaan trans- 
portasi publik dan jumlah orang 
yang melakukan perjalanan se- 
makin besar. Sebagai gambaran, 
JICA Sitramp mencatat kebu- 
tuhan perjalanan di Jakarta se- 
bagai salah satu kota besar di 
Indonesia mencapai 219 juta per 
hari, Jumlah perjalanan seba- 
nyak itu, 15,8 juta dilayani ken- 
daraan bermotor 
Kondisi itu terjadi karena ke- 
mampuan angkut angkutan 
umum terbatas. Tahun 2010, mi- 
salnya, Dinas Perhubungan Ja- 
karta mencatat hanya ada 89.270 
unit angkutan umum, atau 1,2 


persen dari total kendaraan yang 


Keterbatasan jumlah angkut- 
an ini membuat jasa layanan 
transportasi publik menjadi tidak 
nyaman dan tak aman, Paling 
tidak beberapa kali terjadi kasus 
kejahatan di angkutan umum, 
Aksi kriminalitas itu tidak hanya 
mengakibatkan hilangnya harta 
benda penumpang, tetapi juga 
nyawa melayang. Belum lagi de- 


itu memaksa konsumen peng- 
guna jasa transportasi publik ha- 
rus rela mengantre pada puncak 
arus penumpang di pagi hari dan 
sore hari. Warga dipaksa berjejal 
di angkutan umum pada jam pa- 
dat, tidak ada jaminan tepat wak- 


tu karena 
timpangnya jumlah kendar: 
dan pertumbuhan jalan yang ha- 


rena penggalan rute angkutan 
kota semakin banyak. 


berpeng- 
mpai Rp 4 
juta memilih modasepeda motor. 
Pilihan itu karena selain irit ba- 
han bakar, pembelian melalui 
sistem kredit yang mudah, lincah 
menembus berbagai gang sempit, 
juga moda yang paling efektif di 
tengah kondisi kemacetan Jakar- 
ta yang kian parah. 

Kinerja pabrik sepeda motor 
dari tahun ke tahun terus me- 
ningkat. Mengantisipasi permin- 
taan pasar yang terus naik, ma- 
najemen terus mengguyurkan in- 
vestasi, baik buat perluasan ma- 
upun pembangunan pabrik ba- 
ru, 

Hasilnya, Asosiasi Industri Se- 
pedamotor Indonesia (AISI) 
mencatat dalam 10 tahun ter- 
jadi pertumbuhan vo- 
asar yang fantastis. Se- 
bagai gambaran, tahun 2002 AISI 
masih mencatat total penjualan 
sepeda motor di Indonesia baru 
mencapai 2.287464 unit, dengan 
pangsa terbesar di tangan Astra 
Honda Motor sebesar 1437068 
unit. Disusul rival terdekatnya, 
Yamaha, dengan volume pasar 
351.855 unit. 

Tahun 2005, total penjualan 
melonjak menjadi 5.074.200 unit. 
Honda tetap di posisi teratas de- 
ngan penjualan 2.648.186 unit, 
Yamaha 1.224.595, dan Suzuki 
1091.9622 unit. Namun, tahun 
2007, penjualan motor di In- 
donesia terkoreksi — menjadi 
4.688.263 unit, dan hanya me- 
nyisakan dua raksasa Honda dan 
Yamaha. Sementara Suzuki ke- 
sulitan menjaga pasarnya 
kemungkinan tidak memiliki ja- 
goan lagi untuk bertahan di pa- 
sar. 
Tahun 2008 volume pasar na- 
ik lagi menjadi 6.215.865 unit. 
Pada tahun itu, Yamaha mem- 
bawa skuter matik Mio otomatis 
untuk bertarung di pasar dengan 
Honda yang hanya bertahan de- 
ngan kendaraan motor bebek. 
Hasilnya, penjualan Yamaha 
mendekati Honda dengan volu- 
me sebesar 2.465.546 unit, se- 
dangkan Honda tertekan meski 
masih unggul dengan penjualan 
sebesar 2.874.576 unit. 

Pukulan tak terduga ini mem- 
buat Honda harus menyiapkan 
strategi baru. Pada saat yang 
sama ada berbagai faktor positif 


yang membuat Honda berpelu- 
ang menang. Pertama kapasitas 
produksi yang meningkat, kon- 
disi transportasi publik yang ma- 
sih buruk, sistem perbankan yang 
royal kredit, jalanan semakin m: 
cet, dan dukungan kuat dari prin- 
sipal yang mengizinkan impor 
skuter matik dari berbagai sum- 
ber Honda di dunia untuk mem- 
perkuat pasar dalam negeri, 

Hasilnya di tahun 2011, Astra 
Honda Motor langsung menyo- 
dok posisi Yamaha hingga 11 juta 
unit, Pada tahun itu, total pen- 
jualan motor mencapai 8.102.540 
it. Dari jumlah itu, sebanyak 
.273.888 unit produk Honda, 
Adapun Yamaha masih mampu 
mengimbangi dengan penjualan 
sebanyak 3.136.073 unit dan Su- 
zuki sebanyak 493.095 unit. 


Tumbuh tetapi khawatir 

Tahun 2012, kata Chief Exe- 
cutive Honda Sales Operation 
(ISO) Sigit Kumala, masih men- 
janjikan. Namun, pasar pada 
2012 ini ibarat tumbuh di tengah 
kekhawatiran, Beruntung Honda 
tetap mencatat pertumbuhan pa- 
sar yang positif. Melihat data 
yang ada, sepanjang Januari 
hingga Juli 2012 total penjualan 
sepeda motor di Indonesia men- 
capai 4.328.642 unit. Dari jumlah 
itu, Honda meraup 2447876 unit 
dengan pangsa pasar 56,55 per- 
sen, Sisanya terbagi ke beberapa 
pesaing, 


Biasanya, mende- 
kati Lebaran, ba- 
nyak masyarakat 
membeli sepeda 
motor untuk ke- 
perluan mudik. 


Mengutip data AISI, Yamaha 
berada di posisi kedua dengan 
penjualan 1.503.506 unit (34,7 
persen) dan Suzuki semakin 
tertekan hanya melakukan pen- 
jualan 288.369 unit (6,66 persen), 
lalu Kawasaki di posisi keempat 
dengan penjualan 77.684 unit 
(4,79 persen), serta beberapa me- 
rek lainnya. 

Menurut Sigit, dari sekian 
penjualan, yang paling menolong 
adalah penjualan pada Juli. Pa 
dahal, pertumbuhan itu terjadi di 
tengah kekhawatiran akan an- 
jloknya penjualan setelah pem- 
berlakuan kebijakan uang muka 
tinggi kendaraan bermotor. 

“Saya melihat hal ini dipe- 
ngaruhi oleh momen menjelang 
Lebaran. Biasanya, mendekati 
Lebaran, banyak masyarakat 
membeli sepeda motor untuk ke- 
perluan mudik,” ujarnya. 

Berkaitan dengan kebijakan 
uang muka tinggi, hampir semua 
merek merevisi target penjualan 
mereka, Sebah, dengan pember- 
lakuan itu, banyak konsumen 
menunda pembelian sepeda mo- 
tor. Pada saat yang sama pula 
harga komoditas berjatuhan. Pa- 
dahal, salah satu mesin pendo- 
rong pasar yang terkuat adalah 
naiknya harga komoditas, 

"Kita tinggal menunggu per- 
kembangan pasar dan kebijakan 
pengetatan kredit kendaraan 
bermotor: Kami berharap pasar 
yang bergairah ini tidak direm 
mendadak yang berdampak be- 
sar pada sektor industri dan mata 
rantainya,” kata Sigit. (AST) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


5.000.000 y- 
4.500.000 k- 
4.000.000 I- 
1001000 k- 
onoiooo I- 
011000 | 
Jn9.000 I- 
15001000 
590.010 


kimar 


2007 2008 2009 

Oikonda 1.437.068 1.576.694 2035711 2.618.186 2340168: 2141015 2874576 2.701.278 
IM Yamaha 351,855 568.159 874388 1.224.595 1458561 1833506 2.465.546 2.650.992 

Suzuki 190.579 583.944 844.232 1.091.962 568.041 637.031 793.758 188.129 
Mikawasaki 43.865 60.732 105.057 74.128 33.686 38.134 14,690 58.150 
Mikymco 9.075 17.597 26.210 15.208 9.02 9.321 506 

Kanzen 19.206 17.030 29.137 32.128 3.013 
IM piaggio 5.022 3.058 2.077 915 104 19 61 
MTs 

Total 2,287,464 2810184 3.887.675 5.074.200 4427.342 4.688.263 6.215.865 5.851.962 


Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia 


KOMPAS/RIZA PATHONI 


2010 2011 


3.016.049 4.273.888 
3.326.380 3.136.073 
525.987 193.095 


83.248 — 95108 


1.890 


19.435 
7372989 


Pekerja merakit skuter 
otomatik di pabrik PT 
Astra Honda Motor di 
Cibitung, Bekasi, Jawa 
Barat, beberapa waktu 
lalu, Tipe motor skuter 
otomatik atau skutik 
Honda sepanjang tahun 
lalu juga mencatat 
kontribusi yang signifikan 
yaitu 1.551.383 unit, Tipe 
skutik ini juga 
membukukan lonjakan 
pertumbuhan penjualan 
yang drastis, yaitu 80 
persen. Angka ini 
melampaui pertumbuhan 
segmen skutik nasional 
yang hanya naik 52 
persen. 


GUNAWAN 


FFI Kia Motors Indonesia (3 @KiAmotorsiD 


1 


| Segera kunjungi stand KIA di Kali A No. 7 The 201” Indonesia 
Jakarta International Expo, Kemayeran. 20 - 30 September 2012. 


FUN tastiKUAN 
WE BRING YOU TO BANGKOK 


AND.ENJOY THE INTERNATIONAL FUTSAL COMPETITION FINAL 
i 


Uu Cile) 


AAN, 


Na 


Menangkan undkan 3 ket Gratis sih, aOrnodati uin: 

Uh Bangkok, Thatang, untuk satsap porntehan Alt New 

| Yak Nanya itu setinp pembehan snndik KIA Selama event 
Uiscnunt ISM untuk pembalian akz9sorts. 


Final intarnatena Futsal Competiton 
AI Newv Fho dan. Af Nee Spartaya. 
akan mendapatkan 


vouatot 


Motar Show 2012. 


The Power of Dreams 


BACING for. BI 


"” 
Ia 


T 
f 


je Skies 


” AI NSIAPOSI SU 
s 5 


Di seluruh dunia, Honda telah menunjukkan perkembangan dalam mewujudkan visi "Blue Skies for Our Children" (Langit Biru untuk Penerus Kita), yang diwujudkan dalam berbagai teknologi 


Untuk mejaga kelestarian lingkungan, namun tetap mengutamakan karakter sporty untuk kesenangan berkendara. Perwujudan tersebut telah diterapkan pada setiap model yang diciptakan 
Honda, termasuk model-model yang dipasarkan di Indonesia. 


« 


v 


BLUE SKIES FOR 
OUR CHILDREN 


FRE ED Tipes 


mrioperkoran @ 


Tak berhenti disitu, pada IIMS 2012, Honda akan menampilkan puncak dari perpaduan karakter sporty dan teknologi ramah lingkungan yang terwujud dalam New 
Honda CR-Z 2012. Model terbaru dari "sport hybrid car" ini memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk menyesuaikan performa mesin berdasarkan 
kebutuhan dan keinginan masing-masing, baik untuk penggunaan sehari-hari yang efisien, maupun performa yang lebih sporty. Bahkan CR-Z dapat dimodifikasi 
dengan mesin V6 2.8L double turbo untuk mencapai tenaga hingga 300 PS. New Honda CR-Z akan melakukan pemunculan perdananya di dunia, didampingi versi 
modifikasi dari CR-Z dengan tampilan dan performa yang lebih sporty, serta seluruh jajaran model terbaru dari Honda di Indonesia. 


Temui teknologi terdepan Honda di Indonesia International Motor Show 2012, JlExpo-Kemayoran, Hall D. 
Di Honda kami menghargai INVESTASI Anda dengan INOVASI. | | 


ECOASSIST 


THE ECOLOGICAL DRIVE ASSIST SYSTEM www.hondaisme.com @hondaisme http://www.facebook.com/hondaisme 


Saatnya Punya Honda 


ee 


. 


ae FREED 
rY Liya 


pn FULL SIZE, 


ea S5: 


TLXLX | 
(XX SNI 


Mizuho Balimor Finance 


38 KENDARA 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


MOBIL 


Pasar ”City Car” yan 


Kecenderungan dalam beberapa 
bahwa pasar ”city car” atau mobil 
masih akan terus berkembang. Pen 
ke tahun terus 


KOMPAS/JOHNNY TG 


KOMPAS/IOHNNY TG 


KOMPAS/IOHNNY TG 


Suzuki Splash 


“#Kapasitas Mesin: 1.197 cc 
#@Tenaga Maksimum: 83 PK pada 6.000 rpm 
Torsi Maksimum: 113 Nm pada 4.500 rpm 

“Terjual (hingga Juli 2012): 3.298 unit 


Nissan March 


# Kapasitas Mesin: 1.198 cc 
“@ Tenaga Maksimum: 74 PK pada 6.000 rpm 
Torsi Maksimum: 103 Nm pada 4.000 rom 
4 Terjual (hingga Juli 2012): 5.807 unit 


Chevrolet Spark 


# Kapasitas Mesin: 1.206 cc 
“& Tenaga Maksimum: 80 PK pada 6,400 rpm 
@ Torsi Maksimum: 108 Nm pada 4.800 rpm 
€ Terjual (hingga Juli 2012): 215 unit 


KIA Picanto 


“ Kapasitas Mesin: 1.248 cc 


“ Tenaga Maksimum: 85 PK pada 6.000 rpm 
@ Torsi Maksimum: 121 Nm pada 4.000 rpm 
€ Terjual (hingga Juli 2012): 4.900 unit 


car hanya 4.296 unit. Kini, tiga tahun ke- 

mudian, dari bulan Januari hingga bulan Juli 
2012, jumlah penjualan city car sudah mencapai 
18.542 unit. 

Padatnya lalu lintas di perkotaan, sempitnya 
ruas-ruas jalan di dalam kota, dan terbatasnya lahan 
yang dapat digunakan sebagai areal parkir, membuat 
mobil-mobil mungil sangat populer. 

Belum lagi itu ditambah semakin menjamurnya 
rumah-rumah mungil akhir-akhir ini. City car dapat 
diparkir dengan mudah di car port tanpa harus 
melakukan modifikasi. 

Di Indonesia, tidak ada definisi baku mengenai 
apa yang dimaksudkan dengan city car. Umumnya, 
mobil yang berukuran mungil dikategorikan sebagai 
city car, seperti Chevrolet Spark, Hyundai i10, KIA 
Picanto, Suzuki Estilo, Suzuki Splash, dan Nissan 
March. Serta yang baru masuk ke pasar, yaitu Honda 


| aa tahun 2009, jumlah total penjualan city 


Brio, sikembar Daihatsu Ayla dan Toyota Agya, 
serta yang sudah akan masuk adalah Mitsubishi 
Mirage. 

Di Thailand, definisinya lebih jelas. City car 
adalah mobil yang kapasitas mesinnya tidak me- 
lebihi 1100 ce dan hemat dalam mengonsumsi 
bahan bakar. Satu liter paling tidak harus dapat 
menempuh perjalanan sejauh 15 kilometer (km). 
Mengenai dimensi atau ukuran bodi mobil tidak 
n, pertimbangannya, kalau di- 
mensi bodi mobil terlalu besar bagi mesin yang 
disandangnya, maka perjalanan yang dapat di- 
tempuh dengan 1 liter bahan bakar tidak akan bisa. 
mencapai 15 km. 

Namun, kini, aturan seperti yang dibuat Tha- 
iland pada awal tahun 2000 itu sudah tidak tepat 
lagi, mengingat Honda Jazz yang kapasitas me- 
sinnya 1497 cc, dan dimensi bodinya satu kelas di 
atas city car (subcompact), dapat menempuh per- 


jalanan sejauh 19 kilometer dengan 1 liter bahan 
bakar, 


Ada beberapa model mobil yang mendekati 
segmen city car, meskipun secara kategori dapat 
juga dimasukkan ke dalam kategori suhcompact. 
Posisi mobil seperti itu berada di antara segmen 
city car dan subcompact, yakni Daihatsu Sirion, 
Hyundai Getz, serta yang baru akan masuk, Suzuki 
Swift terbaru. 

Selain itu, ada juga city car yang hanya memiliki 
dua kursi, yakni Smart Fortwo. Smart Fortwo 
merupakan hasil kerja bareng antara perusahaan 
pembuat mobil papan atas asal Jerman, Mercedes 
Benz, dengan perusahaan pembuat jam tangan asal 
Swiss, Swatch. 

Smart Fortwo menyandang mesin 999 cc, 8 
silinder, serta menghasilkan tenaga maksimum 61 
PK pada 5.800 putaran mesin per menit (rpm) dan 
torsi maksimum 89 Nm pada 2.800 rpm. 


(PD TOYOTA 


moving forward b 


INDONESIA 


MOTOR 
SHOW 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KENDARA 39 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


IUNGIL 


g Terus Berkembang 


tahun terakhir memperlihatkan 
kota semakin berkembang, dan 
linat ”city car” terlihat dari tahun 
bertambah. 


KOMPAS/JOHNNY TG, 


Hyundai i10 


“ Kapasitas Mesin: 1.100 cc 
& Tenaga Maksimum: 62 PK pada 5,500 rpm: 
@ Torsi Maksimum: 96 Nm pada 2.800 rpm 
# Terjual (hingga Juli 2012): 198 unit 


mobil keluaran Mercedes Benz tidak 
city car ini dilengkapi dengan electronic 
stability program (ESP), automatie hill start assist, 
ABS, EBD, BA, dan acceleration skid control, yang 
biasanya melengkapi mobil-mobil papan atas. Na- 
mun, sebagai city car, harga Smart Fortwo termasuk 
mahal. Model yang paling murah dijual dengan 
harga Rp 240 juta. Bandingkan dengan city car lain 
yang harganya berkisar di antara Rp 98,5 juta hingga 
Rp 170 juta. 


Sempat menghilang 

Pasar city car sempat hilang pada era 1980-an 
dan awal 1990-an, Kebijakan untuk mengembang- 
kan industri mobil di dalam negeri dan larangan 
impor sedan dan station wagon secara utuh (com- 
Pletely built-up), membuat mobil-mobil mungil se- 
perti Daihatsu Fellow Max, Honda Life, Subaru Rex, 
dan Suzuki Fronte berangsur-angsur menghilang. 


Pada masa mobil-mobil mungil itu meramaikan 
ruas-ruas jalan di negara ini, hadir juga mobil 
mungil lain asal Inggris, yakni Mini Cooper. Wa- 
laupun mungil, tetapi Mini Cooper menyandang 
mesin berkapasitas 1.000 cc, jauh di atas kapasitas 
mesin yang disandang mobil-mobil mungil asal 
Jepang, yakni 360 cc. 

Mini Cooper juga menghilang, Perusahaan pem- 
buatnya dibeli oleh BMW. Perusahaan pembuat 
mobil papan atas Jerman itu kemudian melahirkan 
Mini baru yang merupakan reka ulang Mini Cooper. 
Namun, berbeda dengan aslinya, walaupun masih 
menyandang nama Mini, tetapi dimensi bodinya 
masuk ke dalam segmen subcompact. 

Setelah pemerintahan Orde Baru berakhir pada 
tahun 1998, city car mulai muncul kembali. City car 
asal Korea Selatan, seperti Daewo Matiz, Hyundai 
Atoz, dan KIA Visto, muncul mendampingi city car 
keluaran Suzuki, Karimun. 


KOMPAS/JOHNNY TG 


Daihatsu Sirion 


Kapasitas Mesin: 1.298 cc 
“ Tenaga Maksimum: 88 PK pada 6.000 rpm 
& Torsi Maksimum: 117 Nm pada 4,400 rpm 
€ Terjual (hingga Juli 2012): 3.084 unit 


Melihat tumbuhnya pasar cily car, dua perusahaan 
pembuat mobil asal Jepang, yakni Honda dan Mit- 
subishi, mencoba peruntungan di segmen itu dengan 
Brio dan Mirage. 

Dari segi dimensi, tidak diragukan lagi bahwa Brio 
masuk ke segmen city car, Namun, dari segi kapasitas 
mesin (engine capacity), Brio merupakan city car 
dengan mesin yang terbesar, yakni 1.339 cc. Meskipun 
demikian, klaim pabrik menyatakan, dengan 1 liter 
bahan bakar, Brio dapat menempuh perjalanan sejauh 
184 km. Itu termasuk hemat, bahkan untuk ukuran 
sebuah city car. 

Untuk membuktikan bahwa city car juga andal 
untuk melakukan perjalanan ke luar kota, beberapa 
agen pemegang merek (APM) city car melakukan uji 
kendara (test drive) Jakarta-Bandung, melalui Jalan 
Tol Cipularang (Cikampek, Purwakarta, Padalarang). 
Mulai Chery 0G, Hyundai 110, KIA Picanto, hingga 
Honda Brio. (JL) 


3RI10O 


KOMPAS/PRIYOMBODO 


Honda Brio 


# Kapasitas Mesin: 1.339 cc 
#Tenaga Maksimum: 98 PK pada 6.000 rpm 
#@Torsi Maksimum: 127 Nm pada 4,800 rpm 

Terjual (hingga Juli 2012): 2.000 unit 


KOMPAS/ALIF ICHWAN 


Mitsubishi Mirage 


“# Kapasitas Mesin: 1.193 cc 
“@ Tenaga Maksimum: 88 PK pada 6.000 rpm 
@ Torsi Maksimum: 100 Nm pada 4.000 rpm 
@ Terjual (hingga Juli 2012): 2.000 unit 


Ta lal 


(3 


TT ian sean sea sean ema an sn san Na KP 


Kunjungi stan Toyota di 201" Indonesian International Motor Show 
20-30 September 2012 » Jl EXPO Kemayoran Hall D 


Inovasi Toyota untuk selalu merancang dan membuat kendaraan yang ramah lingkungan serta bersahabat 
adalah sebuah komitmen dalam menciptakan dunia yang lebih hijau demi masa depan yang lebih baik. 


PT TOYOTA-ASTRA MOTOR 
Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II - Jakarta 14330 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KENDARA 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


Selangkah Lagi 
Jadi "Mobil Nasional” 


erhasil menembus pa 
| Ba produk kolaborasi 

Toyota-Daihatsu melalui 
produk Daihatsu Xenia dan To- 
yota Avanza, pabrikan Astra Da- 
ihatsu Motor melangkah ke 
strategi pemasaran bersama me- 
lalui produk Daihatsu Terios dan 
Toyota Rush. 

Respons yang positif dari pasar 
mendorong industri patungan 
Daihatsu Motor Company dan 
a International Tbk me- 
lanjutkan pemasaran bersama 
mobil murah yang ramah ling- 
kungan (LCGC). Produk ini, kata 
Presiden Direktur PT Astra Da- 
ihatsu Motor (ADM) Sudirman 
MR, sudah digagas sejak tahun 
2008, ketika almarhum Michael 
D Ruslim, Presiden Direktur PT 
Astra International Tbk (AI), ma- 


Gagasan itu lalu dirumuskan 
bersama melalui sebuah tim. Ta- 
hun 2009, kata Sudirman, ga- 
gasan itu dimatangkan lagi men- 
jadi konsep yang bisa diaplika- 
sikan. Akhirnya mobil hasil dari 
kolaborasi pasar raksasa otomotif 
Jepang, yakni Toyota Motor 
Corporation (TMC) dan Daihat- 
su Motor Corporation (DMC), 
resmi diluncurkan, 19 September 
kemarin. 

Pengembangan mobil murah 
yang ramah lingkungan ini me- 
nelan investasi hampir Rp 1 tri- 
liun, Pengembangan itu memberi 
dampak berantai terhadap lahir- 
nya industri komponen dan ter- 
ciptanya lapangan kerj 
Mobil yang rencananya akan 


arkan pada awal tahun 2013 
ma secara serentak di 
Jakarta melalui PT Toyota Astra 
Motor (PT TAM) dan PT ADM. 
Melalui kolaborasi pasar itu, T 
yota memberi nama mobil mu- 
rah ini Toyota Agya dan Daihatsu 
Ayla. Dengan rancang bangun 
oleh anak bangsa sendiri, produk 
ramah lingkungan ini rencana- 
nya dilepas dengan harga di ba- 
wah Rp 100 juta. 

"Harga ini bisa kompetitif ka- 
rena desain dan pengembangan 
industrinya di Indonesia. Selain 
itu, ada insentif kebijakan mobil 
murah dari pemerintah. Namun, 
kalau sampai produk ini dilepas 
belum ada kebijakan insentif, 
maka harga jualnya tinggal di- 
tambah pajak sekitar 10 persen,” 
kata Sudirman, yang juga Di- 
rektur AT. 

Intinya, ujar Sudirman yang 
juga Direktur Daihatsu Motor 
Company itu, pihaknya tidak me- 
nunggu untuk membuat Indo- 
nesia memiliki industri, Keingin- 
an itu mendapat dukungan dari 
prinsipal TMC ataupun DMC, 
meskipun sampai saat ini belum 
ada kepastian dari pemerintah 
terkait kebijakan LCGC, terma- 
k insentifnya. 

Kami berharap kebijakan itu 
segera keluar dalam tahun 


bi 
ini. Sebab yang akan hadir dan 


berniat bermain di LCGC ini bu- 
kan hanya ADM, tetapi juga Nis- 
san dan Suzuki. Mereka sudah 
punya produknya di dunia se- 
hingga tinggal mengembangkan 
industrinya di Indonesia,” kata 


Ketua Umum Gabungan Industri 
Kendaraan Bermotor Indonesia 
ini. 


Karya anak bangsa 


Mobil bermesin 1000 ce ini 

dirancang sepenuhnya oleh putra 
Indonesia. Menurut Direktur Pe- 
masaran PT ADM Amelia Tjan- 
dra, produk LCGC ini dirancang 
oleh Divisi Research and De- 
velopment (R&D) PT ADM di 
Jak: rta. 
'ampir tiga tahun tim R&D 
kami merancang mobil ini. Pihak 
prinsipal di Jepang memercaya- 
kan kepada kami di Indonesia 
untuk menyusun konsep dasar 
mobil ini, Mereka menilai, tim di 
Indonesia-lah yang mengerti apa 
saja kebutuhan konsumen In- 
donesia akan sebuah produk ken- 
daraan dan bagaimana kondisi 
infrastruktur di Indonesia,” ujar 
Amelia Tjandra. 

Sebelum produk ini diaplika- 
sikan, tutur Amelia, pihak prin- 
sipal Daihatsu menggelar kom- 
petisi untuk desain mobil se- 
sungguhnya. 

Sejumlah perancang produk 
dari berbagai negara mengikuti 
kompetisi itu, Ternyata, kompe- 
itu dimenangkan Mark Wid- 
jaja, Senior Styling Designer PT 
ADM. 

Pria asal Surabaya berusia 35 
tahun ini menyisihkan lima pe- 
rancang lainnya dari Jepang dan 
Italia yang masuk seleksi akhir, 

Executive Officer R&D PT 
ADM Pradipto Sugondo meng- 
aku bangga dengan prestasi yang 


KOMPAS/PRIYOMBODO 


PT Honda Prospect Motor meluncurkan model city car Honda Brio di Central Park, Jakarta Barat, 


Kamis (2/8). 


ada semester kedua tahun 
Pp i PT Honda Prospect 
Motor selaku agen tunggal 
pemegang merek (ATPM) Honda 
di Indonesia meluncurkan city 
car, Brio, 
Brio diluncurkan dalam dua 
tipe yaitu tipe S dan E, masi 


al dan otomatis. 

Kompas berkesempatan men- 
jal Brio yang diimpor dari Thai- 
land menjadi kendaraan opera- 
sional saat Tim Lebaran Kompas 
melakukan liputan mudik 
dan arus balik Lebaran bulan 
Agustus lalu. Bentuknya yang 
mungil menarik perhatian. 

Meski berbodi mungil, kabin 
Brio masih cukup nyaman, pc 
pengemudi terutama kaki dan 
tangan pada setir tidak terlalu 
sempit, pandangan ke depan juga 
lega. Demikian juga posisi pe- 
numpang baik di depan maupun 
di belakang masih cukup nya- 


man, 
City car ini sangat menunjang 
mobilitas ketika menembus ke- 
macetan, terutama di dalam kota 
Jakarta. Brio mudah untuk be 
manuver dan menyalip meski de 
ngan celah yang sempit. Kemam- 
puannya untuk berzigzag cukup 
mumpuni. 
Pada waktu 
Kompas melintasi jalur menuju 
Waduk Jatiluhur, Purwakar 
yang dipadati kendaraan pengun- 
jung, Brio dapat diandalkan un- 
tuk menembus kemacetan. Ke- 
tika akan memarkir kendaraan, 
Brio tidak mengalami kesulitan 
karena bentuknya yang mungil 
mudah mendapat tempat parkir 
yang sempit di areal wisata Ja- 
tiluhur. 
pensi Me Pherson Strut di 
depan dan TI-Shape Torsion Be- 
am di belakang membuat gun- 
cangan tidak begitu terasa saat 
melewati jalan yang tidak mulus, 


im Lebaran 


Hanya saja perlu lebih waspada 
saat melintasi jalan dengan lu- 
bang yang cukup dalam atau me- 
lewati gundukan karena jarak bo- 
di ke tanah yang rendah. 

Sedangkan Brio dengan per- 
sneling otomatik cukup nyaman 
terutama untuk berkendara di 
tengah kota yang macet. 

Meski menggunakan 
bahan bakar dengan kai 
liter, penggunaan bahan bakar 
Brio cukup irit. Selama menggu- 
n Brio dalam kondisi lalu 
di dalam kota yang macet 
s jalan luar kota dan jalan tol, 
rata-rata konsumsi bahan bakar 
sekitar 18 km per liter. 

Brio juga dilengkapi dengan 
ejumlah fitur yang menunjang 
keselamatan, seperti antilock 
braking system (ABS), electronic 
brake:force distribution (EBD), 
dan dual SRS airbag (bantalan 
udara) yang disematkan pada ke- 
dua tipe $ dan E. (RAD) 


— 


Kebanggaan » 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Presdir Toyota Astra Motor Johnny Darmawan, Executive Vice President Toyota Motor Corporation Yukitoshi Funo, Menteri 
Perindustrian MS Hidayat, Presdir Astra International Prijono Sugiarto, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Vice President Daihatsu 
Motor Company Koichi Ina, dan Pres a Daihatsu Motor Sudirman MR, saat meluncurkan mobil Astra Daihatsu Ayla (kanan) dan 
Astra Toyota Agya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Pusat, Rabu (19/9). 


diraih timnya. "Mimpi ke depan, 
Indonesia tidak lagi "tukang ja- 
hit, tetapi kreator untuk pro- 
duksi kendaraan sendiri,” ujar- 


nya. 

Menurut Mark Widjaja, desain 
itu merupakan hasil dari kerja 
sama tim. "Saya bangga dan puas. 


Selama ini kita tidak diperhi- 
tungkan, ternyata buktinya orang 
Indonesia mampu. Untuk ran- 
cangan mobil ini, saya dibantu 


yang juga 


ga orang teman 


yang juga perancang Avan- 
za Veloz, (AST) 


POWER | 


SPACE | DESIGN 


With a 28L Duramax diesel engine that delivers 
up to 175 horses and a best in-class third row it 
makes exploring your world just a little easier. 
The all-new Trailblazer. 

When we explore together, we discover 


each other. 175 hp 28L Diesel engine 


236 hp 36L Gas engine 


Feature list: Diesel, 4 Cylinder, 25L, DI, Turbo | Diesel, 2.8L, DI, DOHC, Turbo | Petrol, 6 Cylinder, 36L, SFI, V6/ 
Transmission: Manual 5 Speed | Automatic 6 Speed | Part time 4WD / Hill Descent Control / Electronic Traction Control / 
Front & Rear Tow Hook / Multi-Directional / Functional, Driver (6-Way) Projector Headlamps | ORVM with Turn Indicators | 
Headlight Levelling System / Rear, Front Fog Lamps / 8 Speaker Premium Audio System | Cruise Control 


RA BL AZER 


IFi chevrolet Indonesia (') @Chevyindonesia | www.chevrolet.co.id | Toll Free 0 80010 CHEVY (24388) |3 Years Unilimited Mileage Warranty 


AnIiNO 


Hybrid Premium Bus 


PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SELEGA |. ar 5 4 
2 


TN1EWPD 
Heavy Duty Truck 


HINO FM2P 


NGV Truck 


THE 20” 


INDONESIA 
INTERNATIONAL 


MOTOR 


DUTRO 110 LOL 
Long Wheel Base 


20-30 
SEPTEMBER 
2012 
JIExpO-KEMAYORAN 


20 


MEMOMoonEsA 


a www.hino.co.id 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


KENDARA 


KECEPATAN 


12 Orang 


Pemilik 


Dengan semakin majunya 
teknologi otomotif, 
kecepatan mobil dari waktu 
ke waktu semakin tinggi. 
Dan, untuk dapat melesatkan 
mobil dengan kecepatan 
yang sangat tinggi, 
diperlukan tenaga mesin 
yang sangat tinggi. 


alah satu mobil jalan raya yang 
Gis di dunia adalah Mer- 

cedes Benz 600 V12 (12 silinder 
dalam konfigurasi V) yang ditangani 
oleh rumah modifikasi Brabus, yaitu 
Brabus SVI2 Biturbo Coupe, Perta- 
a-tama, Brabus meningkatkan ka- 
s mesin dari 5.5 Liter menjadi 6 
lah itu menyetel ulang dan 
memodi' i mesin serta menambah- 
kan dua turbocharger yang lebih besar 
dan intercooler dengan efisiensi yang 
tinggi. Hasilnya, mesin 12 silinder yang 
dimodifikasi itu menghasilkan tenaga 
maksimum 730 PK, cukup untuk me- 


H 


lesatkan mobil itu hingga 340 kilometer 
per jam. 

Namun, ternyata mesin dengan 
tenaga maksimum 730 PK belum di- 
anggap tinggi. John Hennessey Tuning 
Shop di Texas, Amerika Serikat, me- 
modifikasi mesin Cadillac CTS-V Cou- 
pe sehingga menghasilkan tenaga ma 
simum 1.226 PK. 

Sejatinya, Cadillac CTS-V Coupe me- 
nyandang mesin yang menghasilkan 
tenaga maksimum 551 PK, yang dapat 
melajukan mobil itu dengan kecepatan 
maksimum 304 kilometer per jam, 

Di bawah penanganan John Hen- 
y Tuning Shop, mesin berkapa- 
s 7 Liter, V8 8 nder dalam 
konfigurasi V), yang disandang CTS-V 
Coupe, sanggup menghasilkan tenaga 
maksimum 1.226 PK. Selain meng- 
sin, kepada mesin bawaan 
CTS-V Coupe itu juga ditambahkan dua 
turbocharger. 

Hennessey CTS-V Coupe cuma me- 
merlukan waktu kurang dari 3 detik 
untuk mencapai kecepatan 100 kilo- 
meter per jam dari posisi berhenti. 
Torsi sebesar 11066 Newton-meter 
(Nm) disalurkan langsung ke roda be- 
lakang. Dan, untuk melindungi ke- 
amanan pengendara dan penumpang- 


”Gendheng”, 
ennessey CTS-V 


nya, Hennessey CTS-V Coupe dileng- 
kapi dengan sabuk pengaman (safety 
bell) enam titi 


12 unit 

Hennessey CTS-V Coupe hanyaakan 
dibuat sebanyak 12 unit. Dahsyatnya 
performa — mobil itu — membuat 
orang-orang yang akan memilikinya 
dikategorikan sebagai orang-orang "gi- 
la” atau "gendheng”. Sebab, hanya 
orang "gila” yang akan membeli mobil 
yang menyandang mesin bertenaga 
maksimum 1.226 PK, yang mampu 
melaju dengan kecepatan 382 kilo- 
meter per jam. Torsi maksimumnya 
pun 1.501 Nm. 

Pertanyaannya adalah apakah orang 
memerlukan mobil sekuat itu? Bayang- 
kan mobil itu jauh lebih bertenaga 
daripada truk Volvo yang terkuat, yakni 
FH/FI6 yang menghasilkan tenaga 
maksimum 750 PK. 

Truk Volvo FH/F16 menghasilkan 
tenaga maksimum 750 PK dan torsi 
maksimum 3.550 Nm. Tenaga dan torsi 
'ar itu disalurkan dari mesin diesel 
pasitas 16000 ce, 6 silinder 
Dan, dengan tenaga dan to 
ar itu, truk Volvo FT/F16 75 
yang merupakan truk penarik ganden, 


an, terkuat yang ada pada saat ini. 

Memang dalam hal torsi maksimum 
Hennessey CTS-V Coupe masih kalah 
dibandingkan dengan truk Volvo 
FH/P16 750, tetapi apabila dibanding- 
kan dengan bobot kendaraan, torsi 
maksimum Hennessey CTS-V Coupe 
itu sangat berlebihan. 

Namun, untuk penggunaan seha- 
ri-hari, penyaluran tenaga maksimum 
dari Hennessey CTS-V Coupe dapat 
diatur menjadi hanya 1000 PK, atau 
800 PK, dengan memutar switch, 

Dengan demikian, orang yang tidak 
biasa melaju dengan tenaga maksimum 
1.226 PK dapat melaju hanya dengan 
800 PK. Akan tetapi, 800 PK itu sudah 
besar sekali apabila dibandingkan de- 
ngan tenaga maksimum 730 PK yang 
dihasilkan Brabus SV12 Biturbo Coupe, 
yang sanggup melesatkan mobil itu 
hingga kecepatan 340 kilometer per 
jam, 

Untuk memberhentikan Henn 
CTS-V Coupe tepat pad 
rem cakramnya dimodifik: 
Mulai dari memperbesar r 
ram/piringan rem yang terbuat dari 
bahan campuran keramik hingga me- 
nambah piston rem dari empat menjadi 
delapan. (JL) 


Truk Volvo FH/F16 


KOMPAS/JAMBS LUHULIMA 


ADVERTORIAL 


Performa Meningkat 


dengan Bahan Bakar Tepat 


Dari 20-30 September 2012, perhatian peminat otomotif Tanah Air terarah 
pada event akbar Indonesia International Motor Show (IIMS) Ke-20 yang 
berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Ajang ini dianggap sebagai 
barometer dunia otomotif Indonesia antara lain karena menghadirkan 
produk dan teknologi otomotif terkini. 


endaraan-kendaraan 

barudengan teknologi 

terkini yang digelar 

acap mengundang 

decak kagum. Tren 
yang berkembangadalah munculnya 
mobil-mobil mungil dengan mesin 
kecil namun cukup bertenaga. Hal 
itu dimungkinkan berkat berbagai 
terobosan teknologi, antara lain 
penggunaan katalitik konverter, 
injeksi bahan bakar langsung 
(direet injection), turbocharger, dan 
lain-lain. Hasilnya, mesin-mesin 
kendaraan modern tersebut lebih 
bertenaga dan tahan lama serta 
efisien dalam penggunaan bahan 
bakar. 

Hanya saja, yang acap dilupakan, 
mesin modern dengan teknologi 
terkini menuntut bahan bakar yang 
sesuai. Pasalnya, mesin tersebut 
umumnya sangat rentan terhadap 
pembentukan deposit yang dapat 
merusak saluran injeksi. Contoh 
lain, penggunaan bahan bakar yang 
tidak tepat pada mesin bensin (oktan 
lebih rendah) berisiko menimbulkan 
fenomena ngelitik (knocking). Hal 
ini dapat membuat mesin menjadi 
panas dan dalam kasus yang ekstrem 
bisa membuat piston berlubang. 

Merespons kebutuhan mesin- 
mesin mobil terkini, produsen 
bahan bakar menghadirkan produk 
yang sesuai. Perusahaan minyak 
nasional Pertamina, misalnya, 


selain menyediakan bahan bakar 
bersubsidi — (Premium), — juga 
menghadirkan produk-produk 
berkualitas, yaitu Pertamax dan 
Pertamax Plus untuk mesin 
bensin, dan Pertamina Dex untuk 
mesin diesel. Rangkaian produk 
berkualitas dan ramah lingkungan 
ini merupakan jawaban yang sesuai 
dengan tema IIMS, yaitu Eco Save 
Technology. 


Hemat 

Sejatinya, mesin kendaraan 
membutuhkan RON yang sesuai, 
karena pada operasi normal mesin 
bensin, campuran bahan bakar dan 
udara akan terbakar atau meledak 
setelah ada percikan api dari busi. 
Dengan cara ini, ledakan selalu 
diatur pada saat yang tepat supaya 
energi hasil ledakan menghasilkan 
tekanan mekanik yang paling besar. 

Sementara itu, bahan bakar 
dengan oktan yang lebih rendah 
dari yang dibutuhkan mesin bisa 
meledak sendiri pada akhir langkah 
kompresi. Hasilnya sudah bisa 
ditebak, terjadi dua tabrakan antara 
ledakan bahan bakar yang meledak 
sendiri dan bahan bakar yang dij 
oleh busi, yang hal ini menimbulkan 
bunyi yang umum disebut ngelitik 
atau knocking. 

Efek dari knocking adalah energi 
mekanik yang dibangkitkan menjadi 
tidak optimal, mesin menjadi lebih 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


panas, dan pada kasus yang ekstrem 
bisa membuat piston berlubang. 

Kondisi inilah yang membuat 
Pertamina sebagai — perusahaan 
minyak — nasional — mendorong 
pemilik dan pengguna mobil untuk 
menggunakan bahan bakar yang 
selain ramah lingkungan, juga 
dapat menyempurnakan sistem 
pembakaran pada mesin masa kini 
yang memiliki rasio kompresi tinggi 
yang secara otomatis membutuhkan 
bahan bakar beroktan tinggi lewat 
produk Pertamax dan Pertamax 
Plus. 

Diluncurkan pada 22 Desember 
2002, kedua jenis bahan bakar 
tersebut merupakan — sebuah 
terobosan — untuk — menjawab 
masalah lingkungan yang selama 
ini menghimpit kota-kota besar di 
Indonesia seperti Jakarta. 

Hal — ini memungkinkan 
karena kadar kandungan olefin 
dan aromatic pada Pertamax dan 
Pertamax Plus telah di atur, sehingga 
jumlah emisi karsinogen dan deposit 
yang mungkin timbul di ruang bakar 
kendaraan dapat dikurangi. 

Hasilnya, bahan baku Pertamax 
dan Pertamax Plus pembakarannya 
lebih sempurna. Selain itu, untuk 
memenuhi kebutuhan teknologi 
otomotif, efisiensi dan tuntutan 
ramah lingkungan, angka oktan pun 
disesuaikan yang Pertamax memiliki 
oktan RON 92 dan Pertamax Plus 


PERTAMIA.K dengan 


EcOSAVE 


Tecunoroar 


memiliki oktan RON 95. 

Keunggulan lain yang diusung 
adalah dua jenis bahan bakar ini 
dilengkapi dengan zat aditif yang 
bersifat keep clean dan clean up 
yang berfungsi menyempurnakan 
proses kimia dalam pembakaran, 
membersihkan mesin dari semua 
timbunan kotoran, baik itu pada 
intake valve, port fuel injector, 
maupun — combustion — chamber, 
mencegah korosi pada saluran dan 
tangki bensin serta tentunya kinerja 
mesin akan meningkat. 

Terakhir, yang tak kalah penting 
untuik dicatat adalah bahwa 
Pertamax telah dilengkapi dengan 
formula aditif Ecosave. Fungsi 
formula tersebut adalah untuk 
menjaga kemurnian bahan bakar, 
mencegah karat, dan membersihkan 
mesin kendaraan. Dengan demikian, 


sudah barang tentu konsumsi bahan 
bakar menjadi lebih efisien dan 
ramah lingkungan. 


Pertamina Mobile 
Application 

Bukan cuma dari sisi produk, 
Pertamina juga memfokuskan diri 
untuk memberikan kemudahan dan 
kenyamanan bagi konsumen. Salah 
satunya dengan aplikasi Pertamina 
Mobile untuk mencari lokasi SPBU 
terdekat. 

Didesain khusus dalam bentuk 
navigasi GPS untuk konsumen yang 
menggunakan smartphone, aplikasi 
ini juga memungkinkan untuk 
memperoleh  informasi-informasi 
penting lain seperti info harga 
terbaru produk BBM non subsidi, 
berita terkini seputar BBM non 
subsidi, promo, dan info Pertamina 


Contact Centre, 

“Ini bagian komitmen 
Pertamina dalam meningkatkan 
kualitas layanan. Kami berharap 
Pertamina Mobile Application 
dapat memberikan kemudahan dan 
kepuasan bagi pelanggan BBM non 
subsidi Pertamina,” kata Waljiyanto, 


Non PSO Fuel Retail Manager 
PT Pertamina (Persero). 
Untuk mengoperasikan 


Pertamina Mobile, dapat dilakukan 
dengan meng-install aplikasi yang 
sebelumnya — diunduh — melalui 
situs — http:/pertamax.pertamina. 
com/mobile atau unduh langsung 
secara gratis melalui Blackberry 
App World, iphone App store, dan 
Android Market. (ASP) 


- 
4“ PERTAMINA 


Semangat Terbarukan 


42 KENDARA 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


« 


| Get Coffee | Penampilan Akustik 
KOMP S Augmented Reality: Kompas ChallengffS Virtual Photo Booth aa, 


| 
unge ! S otif, Foto 8 Ilustrasi 4 « 
JIEXPO K : L 73 


Jelang Hajatan Otomotif 
Indonesia International Motor Show 


ehari jelang hajatan oto- 

motif bergengsi Indone- 

sia International Motor 

Show 2012, berbagai 

persiapan terus dilaku- 
kan di semua stan peserta. 

Persiapan yang melibatkan ribuan pe- 
kerja ini menjadi pembuktian bahwa ajang 
pameran otomotif tahunan ini dipers 
apkan secara serius. Maklum saja, In- 
donesia International Motor Show (IIMS) 
ke-20 ini menjadi ajang promosi besar-be- 
saran bagi agen pemegang merek (APM) 
ataupun industri pendukung otomotif un- 
tuk mempromosikan produk mereka, se- 
kaligus menjadi barometer perkembangan 
otomotif di Tanah Air. 

IIMS tahun ini merupakan IIMS ter- 
besar yang pernah diselenggarakan, baik 
alam hal luas area maupun jumlah pe- 
serta, Para APM dan industri pendukung 
otomotif akan menempati arca pameran 


seluas 71.381 meter persegi atau naik 10 
persen dibandingkan dengan luas area pa- 
meran tahun lalu yang menempati lahan 
seluas 63.654 meter persegi. 

Adapun merek kendaraan penumpang 
yang hadir dalam IIMS 2012, di antaranya 
Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Daihatsu, 
Dodge, Ford, Geely, Honda, Hyundai, In- 
finity, Jeep, KIA, Mazda, Mercedes Benz, 
Mitsubishi Motors, Mini, n, Peugeot, 
Smart, Subaru, Suzuki, Tata Motors, To- 
yota, dan VW. Kendaraan niaga yang akan 
tampil, antara lain FAW, Foton, Hino, 
zu, MAN Trucks, Mercedes Benz, Mi 
subishi Fuso, Tata Motors, Toyota Dyna, 
dan UD Trucks. 

Pameran yang dimulai pada 20 Sep- 
tember dan berakhir pada 30 September 
rencananya diresmikan oleh 
en Boediono pada 21 
tember ini akan berlangsung di Ji 
International Expo Kemayoran, Jakarta. 

(PRI) 


a 


FOTO-FOTO: KOMPAS/PRIYOMBODO 


Pekerja membersihkan mobil yang akan dipamerkan dalam Indonesia International Motor Show ke-20 di Jakarta International Expo, 
Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/9). 


Persiapan di stan Honda dalam ajang Indonesia International Motor Show ke-20 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, 
Rabu (19/9). 


Persiapan di stan Daihatsu dalam ajang Indonesia International Motor Show ke-20 di Jakarta 
International Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/9). 


Suasana 
persiapan 
Indonesia 
International 
Motor Show 
ke-20 di 
Jakarta 
International 
Expo, 
Kemay 


IW3 SERIES. 


an, 
Rabu 


PE TT TN AAN 


Pekerja merampungkan dekorasi stan pameran dalam Indonesia International Motor Show ke-20 
di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/9). 


"NN 


Pekerja 
membersihkan | 
dekorasi dari debu Temukan produk-produk terbaru kami 
dalam Indonesia dan dapatkan berbagai penawaran menarik ! 
International 
Motor Show ke-20 
di Jakarta 
International 
Expo, Kemayoran, - 
Jakarta, Rabu BI XENON APEXIR APEXIR 
A99). DOUBLE ANGEL EYES ECO BRIGHT DRL HPO3 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KENDARA 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


THE POWER IS YOU 


1 38 HP x TOROUE 445 ym 


80 DiEseL « B-speeo at « 7 sen 
INGRAKA ewnpar » TTnan PRJCUTION MASLANP 


NOTHING COMPARES 


UNLEASH THE POWER WITHIN YOU AT HYUNDAI, HALL A4, THE 20TH IIMS. 


Segmen SUV ”Compact” 
Semakin Ramai 


Pada tanggal 13 
September lalu, All 
New Honda CR-V 
diluncurkan di 
Ballroom Hotel 
Pullman, Central 
Park, Jakarta 
Barat. Selintas All 
New Honda CR-V 
itu terlihat lebih 
gagah dan lebih 
lebar ketimbang 
pendahulunya. 
Namun, ternyata All 
New Honda CR-V itu 
tidak lebih lebar 
dibandingkan dengan 
pendahulunya, itu hanya 
kesan saja. 

ebar bodi All New Honda 
Law tidak berubah, tetap 

20 meter. Yang berubah 

ah panjang dan tinggi bo- 


dinya. Panjang bodi berkurang 
2,1 sentimeter, dari 4,566 Sa La 


menj: 

tinggi bodinya tambah 05 
sentimeter, dari 1,680 meter 
menjadi 1,685 meter. Perubahan 


pada panjang dan tinggi bodi itu 
menjadikan All New Honda 
CRV terlihat lebih lebar. Me- 
n 


Seperti sebelumnya, All New 
Honda CRV muncul dengan dua 
model, yakni yang menyandang 
mesin dengan kapasitas 2.0 Liter 
(1.997 ce) dan yang menyandang 
mesin dengan kapastitas 24 Liter 
(2.354 co). 

All New Honda CR-V 20 Liter 
dipasarkan dengan dua varian, 
yaitu yang menggunakan persne- 
ling manual dan yang menggu- 
nakan persneling otomatik. Se- 
dangkan All New Honda CR-V 
24 Liter, yang dipasarkan hanya 
yang menggunakan persneling 
otomatik. 

Walaupun masih tetap meng- 
andalkan mesin 2.0 Liter dan 24 
Liter, tetapi mesinnya benar-be- 
nar baru, Tenaga yang dihasilkan 
mesin 20 Liter yang disandang 
AN New Honda CR-V besarnya 
PK pada 6.500 putaran mesin 
per menit (rpm), naik 5 PK dari 
pendahulunya, 148 PK. Sedang- 
kan torsi maksimumnya tetap 
sama 190 Newton Meter (Nm) 
4.300 rpm, 
la All New Honda CR-V 24 
tenaga maksimumnya me- 
ningkat 20 PK dari 168 PK men- 
jadi 188 PK pada 7000 rpm. 


Sementara torsi maksimumnya 
pun meningkat 4 Nm, dari 218 
Nm menjadi 222 Nm pada 4400 
rpm. 


Mendominasi kelasnya 

CRV, sport utility vehicle 
(SUV) compact dari Honda, yang 
masuk ke negara ini pada tahun 
2000, langsung “mendapatkan 
sambutan baik dari konsumen, 
Honda CR-V kemudian mendo- 
minasi segmen SUV compact 
hingga kini, 

Hanya satu kali, pada tahun 
2004, dominasi Honda CR-V di- 
patahkan oleh Ni 
at itu, hingga bulan November, 
Honda CRV masih unggul 9 unit 
daripada Nissan XTrail, Namun, 
akhir Desember, kedudukan ber- 
balik Nissan XTrail menjual 430 
unit lebih banyak daripada Hon- 
da CR-V, 

Tahun berikutnya, Honda 
CR-V kembali mengambil alih 
urutan pertama di segmen SUV 
compact. Nissan XTrail harus pu- 
as di urutan kedua. Akan tetapi, 
uniknya, penjualan Nissan XTrail 
mengalami kenaikan diban- 
dingkan tahun 2004. Itu me- 
nunjukkan bahwa segmen 
SUV compact tumbuh, atau 
bertambah besar, 

Merek SUV compact yang ber- 
main di segmen itu pun semakin 
banyak. Ikut mendampingi 
Honda CR-V dan Nissan XTrail 
adalah Suzuki Grand Vi 
Chery .Tiggo, Chevrolet Cap- 
cape, Hyundai 
Tusan), KIA 


- 


Outlander, 
semakin banyak. 

Dari Januari hingga Juli 2012, 
Honda CRV meraih penjualan 
terbesar dengan 5490 unit. Di 


Pemainnya 


All New Honda CR-V 


belakangnya, diikuti oleh Che- 
vrolet Captiva dengan penju: 
sebesar 1496 unit, Nissan XTr 
dengan penjualan sebesar 1 
unit, KIA Sportage dengan pen- 
jualan sebesar 1197 unit, Ma 
CX5 dengan penjualan sebes: 
758 unit, Hyundai Tucsan de- 
ngan penjualan sebesar 563 unit, 
Suzuki Grand Vitara dengan pen- 
jualan sebesar 444 unit, Ford 
Escape dengan penjualan sebesar 
258 unit, Mitsubishi Outlander 
dengan penjualan sebesar 148 
unit, Subaru Forester dengan 
penjualan sebesar 44 unit dan 
y Tiggo dengan penjualan 
sebesar 40 unit. Total penjualan 
mobil di segmen SUV compact 
mencapai 11.883 unit 

amun, walaupun sosoknya 
mobil 
juga cukup tinggi dari permukaan 
tanah, seperti jip, tetapi harus 


Fortuner VN Turbo Diesel 2.500 cc xowrasas 


KOMPAS/PKIYOMBODO 


isadari bahwa SUV compact ke- 
npuannya tidak sama dengan 
1 sanggup mengatasi me- 
oad berat. 


(road ringan, dan sama sekali 
bukan untuk medan offroad be- 
rat, atau medan berlumpur. Itu 
sebabnya, tidak berlebihan jika 
dikatakan bahwa SUV compact 
itu adalah SUV kota. Dengan kata 
lain, SUV compact dibuat untuk 
penggunaan seha i di kota, 
meskipun dapat juga digunakan 
untuk mengatasi medan offroad 
ringan. 

Ada beberapa SUV compact 
yang menggunakan penggerak 
empat roda (& tetapi tetap 
saja mobil-mobil itu hanya dapat 
digunakan untuk mengatasi me- 
dan offroad ringan. (JL) 


JUS SUSANTO 


HOTLINE SERVICE 


Banyak Peminat 
SUV Menengah 


erbeda dengan segmen SUV compact 
ang pemainnya kian ramai, 
SUV menengah (mid 


mainnya tidak banyak. 
jumlah unit mobil yang terjual 


di segmen itu cukup ba- 
nyak, lebih banyak 
ketimbang jumlah 


unit yang terjual 
di segmen SUV 


compact. 
Pemain di 
SUV mene- 


ngah hanya li- 
ma merek (di 
segmen SUV 
compact 11 
merek), tetapi 
dari Januari 
hingga Juli 2012, 
jumlah unit mobil 
yang terjual mencapai 
20.986 unit. Urutan teratas di- 
tempati oleh Toyota Fortuner dengan 
penjualan sebanyak 12404 unit, Urutan kedua 
ditempati oleh Mitsubishi Pajero Sport deng 


penjualan sebanyak 7530 unit. Ford Everest 
berada di urutan ketiga dengan penjualan se- 
ioleh 


banyak 564 unit. Urutan keempat ditempa 
Mazda CX7 dengan penjualan sebanyak 
dan Dodge Journey dengan penjualan 
50 unit 

Pada awalnya segmen ini hany 
Toyota Fortuner dan Ford Everest, Toyota 
tuner dipasarkan dalam dus akni Toyota 
Fortuner bermesin bensin 2.7 dan bermesin 
diesel 

Dengan demikian, bagi orang-orang yang lebih 
suka dengan mobil bermesin bensin di me- 
milih Toyota Fortuner 2.7, sedangkan yang lebih 
senang dengan mobil bermesin diesel dapat 
memilih Toyota Fortuner 

Melihat banyaknya peminat di segmen itu, 
Mitsubishi Pajero Sport pun ikut bermain di 
segmen itu. Sebagai pendatang baru, Mitsubishi 

Pajero Sport dengan cepat mendapatkan pa 
Nama besar Mitsubishi Pajero punya 
yang besar dalam mena hatian dari kon- 
sumen. Maklum Mitsubi 2ro-Montero ber- 
kali-kali meraih juara umum reli terganas dunia, 
Reli Dakar. 

Pendatang terbaru N segmen JV menengah 
ini adalah Hyundai $ ang peluncurannya 
a dilakukan di Tadons International Motor 
Show 2012, 


ditempati oleh 


5, 


Hyundai 
Santa Fe 


KOMPASMOUNNY TG 


Berbeda dengan Hyundai Santa Fe penda- 
hulunya yang menyandang mesin bensin dengan 
itas 2.7 Liter (2.657 ce), 6 silinder dalam 
V Wo), Hyundai Santa Fe baru 
menyandang mesin diesel. Mesin diesel yang 
disandang TIyundai Santa Fe baru mempunyai 
kapasitas 2,2 Liter (2.199 co), 4 silinder sega 
Mesin diesel yang dilengkapi turbocharger dan 
commonrail (CRDI) itu menghasilkan tenaga 
maksimum sebesar 195 PK pada 8800 rpm dan 


Liter Hyundai Santa Fe itu cukup besar untuk 
menghasilkan spin pada saat melakukan kich- 
down (menginjak pedal gas dalam-dalam. 

ang ter- 


baik di segmennya, Mobil itu dilengkapi dengan 
sunroof'dan atap kaca panoramik sehingga sangat 
as 


ik dikendarai pada sore hari ketika suhu udara 
sudah tidak terlalu panas lagi. Dan, ketika me- 
merlukan udara luar yang segar, pengen 
tinggal membuka sunroof: Jika suhu udara di luar 
mobil terlalu panas, pengendara dapat menarik 
bahan pelapis untuk menutupi atap kaca pa- 
noramik, (JL) 


/ 


PP —- 


Prescription : 
4/day for ultimate coolness. 


» Get 4 BRABUS alloy wheels & front spoiler for FREE". 


Being cool has never been this easy, thanks to this great free deal- 15 inch BRABUS alloy wheels and a BRABUS front spoiler- 


with every purchase of the smart fortwo passion coup€ or passion cabrio. Hurry, becau: 
valid from 7th-30th September 2012. 


To find out more, 


Or the smart Center: “ eX Plaza Indonesia, Jakarta (021) 314 5420, 


“ Tera 
“" Price on 


www.smart-indonesia.co.id 


conditio: 


visit smart booth at the Indonesia International Motor 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


e this cool promo is only 


how, Hall B JIExpo 20th-30th September 2012. 
16 1900 « Istana Kuta Galeria, Bali (0361) 769 098 


Limited offe 
e smart fortwo coupe pure : 
e smart fortwo coup€ passion : 
# smart fortwo cabrio passion : 


KOMPAS/JOHNNY TG 


Mitsubishi Pajero Sport 


O smart 


open your mind. 


Innovation from Mercedes-Benz 


xx 
r special price! 
179 mio IDR 


209 mio IDR 
239 mio IDR 


smart — a Daimler brand 


mrioper 


44 


KENDARA 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


Truk Mini, 
Produk yang 
Kian Menawan 


Menarik untuk melihat 
kembali segmen truk 
mini, terutama "double 
cabin”, yang dibuka 10 
tahun yang lalu. Adalah 
PT Ford Motor Indonesia 
yang membuka segmen 
truk mini, Maret 2002, 
dengan meluncurkan 
Ford Ranger ”single 
cabin” dan "double 
cabin” dengan 
penggerak empat 

roda (4x4). 


ill Angove, CEO PT 
1 A , Ford Motor Indonesia, 
itu, mengatakan, 


Ford sengaja memilih Ranger 
4x4 untuk kembali masuk ke 
Indonesia, setelah sempat absen 
beberapa tahun. "Saya sengaja 
memilih Ford Ranger 4x4 single 
cabin dan double cabin untuk 
kembali ke Indonesia karena pa- 
sar mobil jenis itu masih kosong,” 
ujarnya. 

Ta berharap, sambutan terha- 
dap Ford Ranger di Indonesia 
cukup besar, s ang 
li di Thailand, Filipina, Ma- 
, dan Vietnam, Apalagi har: 
ga jualnya tidak terlalu mahal, 
Dan, memang, sambutan terha- 
dap Ford Ranger cukup men- 
janjikan. 

Pada tahun 2002 itu, Ford 
Motor Indonesia juga memiliki 
produk lain untuk digunakan se- 
bagai andalan memasuki pasar 
Indonesia, ni sedan Ford 
Lynx Ghia, Namun, berbeda de- 
ngan Ford Ranger yang penju- 
alannya langsung banyak, sam- 
butan terhadap sedan Ford Lynx 
sangat ki g. Bukan karena 
Ford Lynx adalah produk yang 
jelek, sama sekali tidak. 

Performa dan kualitasnya da- 
pat disetarakan dengan pro- 


duk-produk lain di kelasnya, se- 
perti Toyota Corolla Altis 
Civic, dan Mitsubishi Lancer, Na- 
mun, segmen sedan compact itu 
sempit, dan sejak lama telah di- 
kuasai oleh Toyota Corolla Altis 
dan Honda Civic. Dengan de- 
mikian, sulit bagi sedan compact 
lain untuk memasuki segmen 
sempit itu. 


Coba peruntungan 


Sambutan yang hangat ter- 
hadap Ford Ranger itu membuat 
perusahaan pembuat mobil 
Jepang, Mitsubishi, juga men- 
coba peruntungan di segmen ba- 
ru itu dengan memasukkan Mit- 
subishi Strada Triton. 

Setelah cukup lama Ford Ra- 
nger dan Mitsubishi Strada ma- 
lang melintang di segmen truk 
mini itu, masuk pula truk-truk 
mini lain seperti Isuzu D-Max, 
Nissan Frontier Navara, Mazda 
BT-50, Toyota Hilux, dan Che- 
vrolet Colorado. 

Ford Ranger mendominasi 
segmen truk mini pada dua tahun 
pertama, kemudian tempatnya 
diambil alih oleh Mitsubi: 
da. Kini, 10 tahun 
gmen itu dikuasai oleh Mit- 
s on yang dai 
Januari hingga Juli 2012 terj 
sebanyak 4.676 unit. Di urutan 
kedua menyusul Toyota Hi! 
dengan penjualan seb 
unit, di urutan keti 
nger (1.063 unit), dan urutan ke- 
empat, Mazda BT-50 (4.060 unit). 
Menyusul di urutan keli 
zu D-Max (715 unit), ke 
Nissan Frontier Navara (383 
unit), dan pendatang baru Che- 
vrolet Colorado (217 unit). 

Truk mini ini cukup populer 
karena sosok mobil itu sendiri 
sudah menarik, Kesan gagah itu 
sangat menonjol. Truk mini, ter- 
utama yang double cabin, meng- 
gabungkan antara kenyamanan 
sebuah sedan dengan kepraktis- 
an dan ketangguhan sebuah truk 
mini, Tidak ada barang yang ter- 
lalu tinggi untuk diangkut de- 
ngan truk mini. Di saat jip, sport 


utility vehicle (SUV), dan minibus 
tidak dapat mengangkutnya (ka- 
rena barang terlalu tinggi), maka 
truk mini menjadi jawabannya. 

Akan tetapi, bodinya yang me- 
miliki panjang 5 meter lebih, 
menjadi masalah ketika mobil 
bermanuver di jalan-jalan sempit 
di pinggiran kota. Bukan tidak 
bisa, tetapi untuk bermanuver 
diperlukan pengendara yang te- 
lah memiliki jam terbang yang 
memadai, 

Keandalan dan ketangguhan- 
nya membuat mobil-mobil jenis 
ini lebih banyak digunakan di 
luar Jawa, terutama di daerah 
perkebunan pertambangan 
di Sumatera dan Kalimantan. 

an 


KOMPAS/JOHNN 


Ford All New Ranger 


KOMPAS INAGES/MODERUCK ADRIAN MOZES 


aa Bai @suzukindonesia 


GG Suci indonesia 


Suzuki kembali hadir di IIMS 2012 
Ajak keluarga Anda dan jadilah saksi lahirnya All New Swift dan produk-produk terbaru Suzuki 
yang eco-friendly demi masa depan yang lebih baik di Hall D1 JlExpo Kemayoran Jakarta, 20 - 30 September 2012. 


$ 
| suzuri 


Tue 20 
INDONESIA. 
INTERNANONAL 


MOTOR 
SHOW 


oran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS Kamis, 20 September 2012 


Insolrotorolproperi 


Ingpiratorial ini disajikan oleh Tim Iklan Kompas « Account Executive: Adhi PN « Editor: Mahansa EGS « Copywriter: Tyas Ing Kalbu, Yurivito e Graphic Designer: Helman Taofani « Fotografer: Wira Prihanto 


PROPERTI, 
INDUSTRI 
YANG SELALU 
TUMBUH 


Bisnis properti ibarat pokok bambu. Liat 

tetapi kuat. Bila dihadang badai, bisnis properti 
cenderung hanya stagnan beberapa waktu. 
Setelah itu akan menggeliat kembali sesuai 
keadaan yang baru. Badai yang menantang pro- 
perti bukan saja berupa kenaikan harga BBM, 
suku bunga bank atau sejenisnya. Bencana alam 
juga dapat mencegat progresivitas properti. 


FOTO MILUSTRASI: SHUTTERSTOCK 


Mu Il Sweet Home 
y OME, weel Ome 


FasiLitas 


isnis properti di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 

dapat menjadi contoh liatnya industri ini. Tahun 

2010 Gunung Merapi meletus, Tayangan televisi 

dan pemberitaan surat kabar memperlihatkan 

betapa dahsyatnya letusan itu sehingga menyebab- 
kan kerugian yang luar biasa besar, Sleman yang dianggap 
sebagai wilayah yang apik untuk bermukim di Yogyakarta 
seketika berubah pucat diselimuti abu vulkanik. 

Saat itu, bisnis properti di Sleman nyaris jalan di tem- 
pat. Jalan Kaliurang yang banyak dipilih sebagai lokasi 
mendirikan perumahan, tak luput dari guyuran abu. Hampir 
seluruh warga larut dalam tindakan untuk mengantisipasi 
jika terjadi letusan yang lebih besar. Tak sedikit pula warga 
yang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk semen- 
tara waktu, demi menyelamatkan diri, 

Namun, lihatlah Sleman saat ini. Dua tahun setelah 
bencana itu, perumahan baru bermunculan kembali. Tanah 
Sleman yang kembali menghijau tampaknya masih menjadi 
magnet yang menarik setiap orang untuk bermimpi tinggal 
di sana. Rumah-rumah baru ditawarkan dengan harga yang 
beragam, mulai Rp 400 jutaan hingga di atas Rp 1 miliar, 
Itu membuktikan kelenturan bisnis properti cukup ampuh. 

Properti juga menjadi barometer pertumbuhan sektor 
riil. Kita boleh membuka sejarah, saat krisis moneter meng- 
hantam Indonesia tahun 1998, properti menjadi sektor 
yang terpuruk dan diikuti kejatuhan sektor-sektor lainnya, 
Tahun 2000 properti bangkit, sektor lain turut berakselera- 
Si, Itu amat wajar, sebab industri properti memiliki begitu 
banyak roda usaha, mulai dari pembuat batu bata, pe- 
ngumpul pasir dan batu gunung hingga pabrik semen dan 
besi baja. 

Meski acap dikepung situasi yang sulit, para pelaku 
bisnis properti senantiasa optimistis. Hal itu berangkat dari 
“rumus" bahwa kebutuhan papan adalah kebutuhan primer 
setiap orang. Optimisme itu tecermin dari pameran properti 
bertajuk “Pesta KPR Keluarga Indonesia" yang akan digelar 
pada 22-30 September 2012 di Jakarta Convention Center, 
Ini adalah pameran berskala besar yang diorganisasikan 
oleh Ad-house dan REI DKI Jakarta dengan dukungan Bank 
BTN, 

Dalam pameran ini akan disuguhkan proyek-proyek 
properti unggulan di Indonesia mulai dari perumahan, 
apartemen, kondotel, rusunami, pertokoan (ruko) hingga 
vila dan resor. Cakupan tipenya dari mewah, menengah, 
dan murah bersubsidi. Selain proyek-proyek di Jabodetabek, 
hadir informasi terkini dari proyek di Cikampek, Serang, 
Bandung, Karawang, Sukabumi, Purwokerto, Salatiga, 
Semarang, Sragen, Yogyakarta, Surabaya, Kendari, 
Balikpapan, Samarinda, Medan, Manado hingga Pulau Bali, 

Ketua DPP Realestat Indonesia (REI) Setyo Maharso 
dalam wawancara dengan koran ini pernah mengatakan, 
pameran menjadi kegiatan rutin REI. Pameran menjadi 
bukti bahwa anggota-anggota REI turut membantu menye- 
lesaikan salah satu masalah bangsa di bidang papan. 

Selain memberi gambaran tentang perkembangan 
desain hunian dan tingkat harga, lewat pameran ini, REI 
ingin mendorong adanya tindakan nyata antara pengem- 
bang dengan pemerintah dalam menjawab lonjakan kebu- 
tuhan tempat tinggal. 

“Kita tak boleh hanya berwacana tentang cara menyi- 
kapi masalah kekurangan rumah. Pertumbuhan permintaan 
rumah per tahun itu mencapai 700 ribu unit karena kelu- 
arga baru terus bertambah. Kita harus duduk bersama 
untuk mencari terobosan. Kita tak bisa lagi berdebat, mi- 
salnya, tentang undang-undang rumah tipe 36. Tapi kita 
harus pikirkan bagaimana rakyat yang tidak mampu bisa 
menjadi mampu mengakses rumah tipe 36," ungkap Setyo. 

Bila pihak pengembang telah mengusahakan tersedi- 
anya tempat tinggal yang layak untuk semua golongan 
masyarakat, pembiayaan untuk membeli tempat tinggal itu 
harus pula disediakan. Dalam hal ini, asa itu disematkan 
pada perbankan melalui produk KPR yang mereka tawar- 
kan. Di samping untuk membantu masyarakat memiliki 
tempat tinggal, KPR juga menjadi produk andalan per- 
bankan. 

Bank BTN sebagai penguasa pasar KPR mengakui hal 
tersebut. “Saat ini KPR menjadi produk yang diminati ba- 
nyak bank. Ini disadari setelah rumah menjadi kebutuhan 
pokok manusia yang harus dipenuhi dalam rangka perbaik- 


" STAMFORD AGTIVITY CLUB 


“ YOSHINDYA 


(ON 8059999 ...ooo.... 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Es 
“ EKOMART MINI Market 


“ CLUSTER SYSTEM W 24 HOURS SECURITY 


an kualitas hidup. Kebutuhan rumah setiap tahun bertam- 
bah jauh meninggalkan kemampuan pemerintah untuk 
memenuhinya sehingga terjadi backlog yang cukup besar," 
kata Corporate Secretary BTN Rakhmat Nugroho, Rabu 
(19/9). 

Melihat keuntungan besar dari produk KPR yang bisa 
diraih perbankan, tak heran banyak bank asing turut men- 
coba "mengail ikan”. Bank Indonesia pernah mengeluarkan 
data seputar kredit yang telah dikucurkan perbankan, ter- 
masuk aktivitas bank asing yang masuk dalam bisnis KPR 
dan kredit konstruksi. Per Maret 2012, bank-bank asing 
telah menyalurkan kredit properti dengan outstanding (total 
akumulasi kredit) sebesar Rp 4,42 triliun. Rinciannya, 
kredit konstruksi sebesar Rp 1,54 triliun, kredit real estate 
Rp 1,08 triliun, dan KPR/KPA mencapai Rp 1,78 triliun. 

Dengan bertambahnya produk KPR yang ditawarkan 
berbagai bank, hal itu menjadi keuntungan untuk masyara- 
kat. Setidaknya tersedia pilihan yang lebih luas dalam 
memilih pembiayaan dan dapat dengan jelas membanding- 
kan suku bunga yang ditawarkan setiap bank. (TYSI 


SAMSUN 
Galaxy/ 


(15 4301SEPIPL2 


Inserotoral 


KOMPAS Kamis, 20 September 2012 


MEMILIH 
HUNIAN 
BERKELAS DI 
CIBUBUR 


Sebagai salah satu kawasan 
penyangga Ibu Kota, 


properti 


WIRA PRIHANTO 


ebenarnya, tidak hanya Cibubur yang tum- 
buh menjadi kawasan penyangga bagi 
Jakarta. Sebut saja Bekasi, Tangerang, dan 


perkembangan Cibubur 
tidak lagi bisa dilihat hanya 
dengan sebelah mata. 
Kawasan yang terletak di 
timur Jakarta ini telah 
tumbuh menjadi kawasan 
favorit bagi hunian dan 
investasi. 


Depok yang juga ikut tumbuh seiring sema- 

kin padatnya Jakarta, Minimnya lahan lagi 
di Jakarta membuat harga properti di Jakarta men- 
jadi eksklusif dan mahal. Para pengembang dan 
konsumen pun akhirnya berpikir untuk mencari pili- 
han yang realistis, yaitu mencari daerah lain di 
seputar Jakarta salah satunya Cibubur. 

Selain faktor di atas, masih ada beberapa faktor 
lagi yang memengaruhi percepatan pertumbuhan di 
Cibubur khususnya properti. Kondisi lingkungan 
yang masih lebih hijau dibandingkan di pusat kota 
menjadi faktor pendukung banyaknya pengembang 
fokus untuk membangun di Cibubur, 

Cibubur merupakan daerah pertumbuhan pro- 
perti baru yang sangat menarik, di mana kalau dili- 
hat dari aspek lokasi, daerah ini berada di titik per- 
temuan antara tiga wilayah perbatasan yaitu Bekasi, 
Bogor, dan Depok. Cibubur sendiri bisa dicapai 
melalui Tol Jagorawi yang juga bisa dijangkau dari 
Jakarta Selatan. 

Dinamika pertumbuhan penduduk di Cibubur 
pun sangat mengagumkan. Secara kasat mata saja, 
pada jam-jam sibuk seperti waktu berangkat kerja 
dan pulang kerja, arus kendaraan yang keluar masuk 
Cibubur begitu ramai. Melihat potensi pertumbuhan 
yang pesat, dari pihak pemerintah segera akan 
membangun underpass yang menghubungkan jalan 
raya alternatif Cibubur ke arah masuk langsung Tol 
Jagorawi. 


Mudah ditempuh 

Melihat potensi tersebut, tak mengherankan 
banyak pengamat memprediksi kalau Cibubur bukan 
tidak mungkin akan menjadi kota mandiri. Hal ini 
terlihat dengan mulai bertebarannya perumahan dari 
berbagai macam pengembang. Salah satu hunian 


favorit di sana adalah Permata Cibubur, Dengan luas 
tanah yang mencapai 15 hektar, Kharisma Group 
selaku pengembang Permata Cibubur menawarkan 
konsep perumahan yang alami, tetapi tetap memiliki 
nilai investasi yang prospektif, 

Untuk menghindari kemacetan yang biasa dise- 
babkan Pasar Cileungsi, Permata Cibubur memban- 
gun akses jalan sendiri atau seakan menjadi bypass 
dari Jalan Raya Narogong. Hasilnya, jalan ini seka- 
rang hidup dan sudah menjadi jalan utama yang 
ramai. 

Permata Cibubur kembali menawarkan konsep 
perumahan yang berbeda. Setelah sukses memasar- 
kan ruko yang terbentang di sepanjang jalan Permata 
Cibubur, kini Kharisma Group kembali meluncurkan 
cluster terbarunya, yaitu Cluster Crystal. Produk 
terbaru ini, menurut Presiden Direktur Kharisma 
Group Arianto Prasetio, terletak di “daging” area 
Permata Cibubur, 

Cluster ini tersedia sebanyak 123 unit. Arianto 
mengatakan produk terbaru ini mendapat respons 
yang bagus sekali, Hampir 20 unit sudah terjual 
dari sejak peluncurannya pada bulan September, 
Salah satu yang menarik adalah Tipe Orchid, yang 
memiliki harga Rp 237 juta, sudah termasuk PPN. 
“Kami akan membuat cluster ini menjadi lebih ter- 
tutup sehingga konsumen akan merasa aman dan 
nyaman tinggal di sana," ujarnya. 


Hunian eksklusif 

Selain Permata Cibubur, masih ada lagi satu 
perumahan yang menawarkan hunian nan eksklusif 
bagi konsumen yaitu Raffles Hills. Marketing 
Manager Raffles Hills Melissa Chandra mengatakan, 
lokasi adalah faktor penting dalam memilih rumah. 
“Raffles Hills berada di lokasi yang tidak hanya 
sekadar kemudahan akses tanpa macet, tetapi juga 
lokasi yang strategis dengan pusat hiburan, pendi- 
dikan, dan lainnya," ujarnya, 


Tak hanya itu, Melissa menambahkan, Raffles 
Hills juga memberikan konsep hunian yang nyaman. 
“Di mana setiap space yang kita bangun dibuat luas 
dan nyaman dengan lingkungan yang nyaman juga," 
ujarnya, 

Lokasi Raffles Hills adalah lokasi yang prima 
karena terletak 900 meter dari Tol Cibubur. Hadirnya 
Tol Cikunir membuat akses menuju Raffles Hills kian 
mudah dicapai dari berbagai bagian Jabodetabek, 
Pembangunan underpass yang bisa langsung masuk 
Tol Cibubur akan kian mempermudah akses menuju 
Raffles Hills. “Kami juga rencananya akan membuka 
jalan lagi yang bisa langsung tembus Cimanggis. 
Jalan itu dekat dengan cluster Unity dan 
Wonderland," katanya, 

Raffles Hills memang memiliki target menengah 
ke atas, Hal ini yang membuat penjualan rumah di 
Raffles Hills tidak terpengaruh isu BBM atau 
masalah peraturan KPR baru mengenai minimal 
uang muka sebesar 30 persen untuk rumah dengan 
luas bangunan di atas 70 meter persegi. “Para pem- 
beli kami adalah orang yang sudah siap secara 
materi. Hal ini dikarenakan mereka tidak hanya 
membeli rumah, tetapi juga suasana,"ujar Melissa. 

Walaupun produknya dibanderol dengan harga 
Rp 777-an juta hingga Rp 5 miliar, Melissa me- 
ngatakan harga tersebut masih terjangkau, 
Menurutnya, harga tanah di Raffles Hills tidak se- 
tinggi di Jakarta. “Di Jakarta mungkin dengan harga 
tanah kami hanya dapat apartemen, tetapi di Raffles 
Hills sudah dapat rumah," katanya. 

Raffles Hills sendiri memiliki kualitas dan fasili- 
tas setara hotel bintang lima. Di sini tersedia fasilitas 
kolam renang ozone, jacuzzi, fitness center hingga 
bistro family restaurant and lounge. Selain. itu, 
Raffles Hills mempunyai hal! multifungsi yang 
mampu menampung hingga 600 orang. 

Nah, kini pilihan sudah tersedia, tinggal Anda 
yang memutuskan. IVTOJ 


BERBISNIS KIAN MUDAH 
DI TIMUR JAKARTA 


JAKARTA, sebagai ibu kota negara, seakan tak 
pernah habis memiliki daya tarik bagi masyarakat 
Indonesia. Bak magnet raksasa, Jakarta masih 
mampu menarik orang-orang untuk bekerja dan 
berbisnis di Jakarta. 

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tahun 2011, 
jumlah penduduk di Jakarta mencapai 10,2 juta 
jiwa, Sumbangan angka penduduk terbanyak 
datang dari wilayah administratif Jakarta Timur 
dengan 2,926 juta jiwa, disusul oleh Jakarta 
Barat (2,260 juta jiwa), dan Jakarta Selatan 
(2,135 juta jiwa). Kepadatan Jakarta tidak ber- 
henti di situ. Pada hari kerja, kepadatan disum- 
bang para kaum kaum komuter yang tinggal di 
daerah penyangga kota Jakarta, seperti Tangerang, 
Bogor, Bekasi, dan Depok. 

Kepadatan ini membuat ruas jalan di Jakarta 
tidak pernah lepas dari kata macet. Hal ini mem- 
buat perjalanan menuju ke kantor atau tujuan 
yang berada di Jakarta menjadi sangat melelah- 
kan dan memakan banyak waktu. Tentu saja hal 
Ini membuat Jakarta belum mampu mengeluar- 
kan semua potensi bisnisnya. 


Pengembangan wilayah 

Karena faktor kemacetan dan semangat 
efisiensi waktu, muncullah pengembangan di 
wilayah-wilayah yang dekat dengan daerah 
penyangga Jakarta. Salah satu yang menawarkan 
solusi tersebut adalah Wika Realty yang akan 
mengembangkan konsep setara Superblock di 
daerah Cawang atau tepatnya di Jalan Mayor DI 
Panjaitan, Jakarta Timur. 

Wika Realty sedang membangun pusat bisnis 
dan residensial di Jakarta Timur, yang diberi 
nama The Hive @Tamansari, Pembangunan 
proyek ini sudah berjalan dan ditargetkan selesai 
pada akhir 2013, “Kami ingin menjadikan The 
Hive @Tamansari bisa menjadi sebuah meeting 
point baru di daerah timur (Jakarta). Karena meli- 
hat tempat lain di sekitar Tebet sudah mulai 
penuh yang ditandai dengan tempat parkir yang 
disesaki kendaraan,” ujar Operations Il Director 
PT Wika Realty Widyo Praseno. 

“Sebenarnya kebutuhan sudah ada dan sema- 
kin banyak, hanya saja belum dilayani. Karena 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


RAFFLES HILLS 


PERMATA CIBUBUR 


WIRA PRIHANTO 


Nama Proyek: Raffles Hills 
Pengembang: 
PT Gunung Subur Sentosa 
Lokasi: 

Jalan Alternatif Cibubur 
No Telepon: 

(021) 8453333 

Laman: 
www.raffleshills.co.id 


orang makin lama akan berpikir susah sekali 
untuk masuk ke dalam kota,” tambahnya. The 
Hive @Tamansari dibangun di lahan yang berada 
di tengah jalur arteri dan protokol, serta jalan tol 
yang mempertemukan berbagai wilayah di daerah 
timur Jakarta. 

Widyo menambahkan, Cawang sendiri memi- 
liki demand generator yang tinggi seperti ada uni- 
versitas dan ada pelabuhan udara Halim 
Perdanakusuma, serta banyak perkantoran BUMN 
Karya di situ. The Hive @Tamansari sendiri akan 
memiliki pusat komersial, kondotel, dan aparte- 
men. “Nah berdasarkan rencana, di sebelahnya, di 
kavling dua, akan dibangun office tower," ujarnya. 

“Ini akan menjadi CBD baru yang berada di 
timur Jakarta dan akan menjadi yang pertama di 
timur Jakarta. Kelebihannya adalah daerah timur 
tidak kena peraturan three in one," ujarnya, 
IvtoJ 


Nama Proyek: 

Permata Cibubur 
Pengembang: 

PT Kharisma Propertindo 
Pratama 

Letak Lokasi: 

Desa Cileungsi, Kecamatan 
Cileungsi, Kabupaten 
Bogor 


Luas Lahan : Sekitar 200 hektar No Telepon 
Jumlah KK : Sekitar 3500 Laman 
Fasilitas : Stamford activity club, sekolah, sarana ibadah, | Email 
Raffles City Walk, Tirta Raffles Hills, Ekomart, Luas Lahan 
Minimarket, Yoshinoya, Bank Ekonomi, ATM Fasilitas 
Harga : Rp 777 jutaan Harga jual rumah 


: (021) 82490222, 8232912, 3807588 

: www.kharismagroup.com 

: marketing.pc@kharismagroup.com 

: 154.187,42 meter persegi 

: Sport centre (Futsal) 

: Rp 214.390.000 - 610.540.00 (incl PPN) 


permata Hunian Berkelas "Blang 


CIBUBUR! 


mm Harga 


s 
$ 


Pantas 


VANG Mu, 
Si Ka 
0 


Se, 2 
Pangeran Zory 


KOMPAS, KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 47 


PROPERTY 
SPO020P 


rr 


TA AAA TA: 


K: 


PESTA KPR 


KELUARGA INDONESIA 


Di Pameran Properti Terbesar Akhir th 2012, 
Bunga Rendah & Berlimpah Hadiah ! 


ji 
7 


Menampilkan Proyek - Proyek Properti Unggulan Indonesia, 
Perumahan, Apartemen, Kondotel, Rusunami, Pertokoan/ Ruko, Villa & 
Resort. Dari tipe mewah, menengah & murah bersubsidi, di lokasi- 

lokasi strategis : JABODETABEK, Serang, Bandung, Karawang, 
Cikampek, Sukabumi, Sragen, Salatiga, Purwokerto, 
Kendari, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, 
Balikpapan, Samarinda, Manado & Medan. 


22 s/d 30 
September 2012 
Jakarta Convention Center 


Bank Sponsor : 


Bank @ BTN 


Sahabat Keluarga Indonesia 


if 


I a00NA 


4 Le — 


Organizer : (AN Media Partner : 
Al | @) ea JONI eiesn KORANGTEMPO WARTA KOTA Rakyat @ Merdeka 
-NDUSE — REI DKI Jakarta @Pmanyanesan «97 9 kait bOelta” da licin 


mriloperkoran @ & 


Inserotoril 


properti 


KOMPAS Kamis, 20 September 2012 


JANGAN TUNDA 
MENGAMBIL KPR 


KPR masih menjadi solusi ter- 

baik untuk memiliki rumah, di saat 
modal yang tersedia tak cukup besar. 
Dengan KPR, tabungan yang kita 
miliki tak harus dihabiskan untuk 
mendanai pembelian rumah. 


THE HIVE @ TAMANSARI 


Nama Proyek: 

The Hive @ Tamansari 
Pengembang: 

PT Wika Realty 

Lokasi: 

Jl DI Panjaitan Kavling 
3-4, Jakarta Timur 

No Telepon: 

(021) 36042999, 
36043999 

Fungsi Bangunan: 
Mixed use-komersial, 
apartemen, kondotel, dan 
perkantoran 

Luas Lahan: 

6.070 meter persegi 


Jumlah Apartemen : 422 unit 
Jumlah Kondotel : 192 unit 
Tinggi Bangunan — : 19 Lantai dan 3 semi-basement 


Basement : Parkir dan service area 

Lantai 1-2 : Food and Beverage 

Lantai 3 : Ruang rapat, fasilitas penunjang, 
apartemen, dan kondotel 

Lantai 4 : Lobi hotel, kolam renang, restoran, dan 
apartemen 

Lantai 5-19 ! Apartemen dan kondotel 

Harga : Rp 400 jutaan 


DE PAPILIO TAMANSARI 


De Papilio Tamansari 
Pengembang: 

PT Wika Realty 

Lokasi: 

JIA Yani No 176-178, Surabaya 
No Telepon: 

(031) 8282724 

Fungsi Bangunan: 

Mixed use-komersial, 
apartemen, kondotel, dan 
perkantoran 

Luas Lahan: 

5.384 meter persegi 


0431 
62 5555 


Jumlah Apartemen : 446 unit 
Jumlah Kondotel : 230 unit 
Tinggi Bangunan : 33 Lantai dan 1 semi-basement 


Basement ! Parkir dan service area 

Lantai 1 : Komersial dan lobi kondotel-apartemen 

Lantai 2-3 : Area parkir 

Lantai 4-6 : Area parkir, perkantoran, dan ruang 
pertemuan 

Lantai 7 : Kolam renang dan kondotel 

Lanta 8-29 : Apartemen dan kondotel 

Lantai 30-33 : Apartemen 

Harga : Rp 200 jutaan 


SKYLOUNGE @ TAMANSARI 


Sono engaa 


Nama Proyek : Skylounge @ Tamansari 


Pengembang : PT Wika Realty 
Lokasi : Jl Marsekal Suryadarma No 1, Tangerang 
No Telepon : (021) 70215252 


Fungsi Bangunan : Mixed use-komersial, apartemen, dan 


.19 
021) 741 
0251)”8600”555 


euntungan lain dari KPR adalah 

rumah bisa langsung ditempati tanpa 

harus menunggu pelunasan kredit. 

Selain itu, beban kredit yang harus 

ditanggung konsumen cenderung 
semakin ringan seiring naiknya nilai investasi 
properti dan pendapatan per bulan. 

Menurut Corporate Secretary BTN Rakhmat 
Nugroho, keputusan untuk membeli rumah, 
termasuk dengan cara KPR, sebaiknya jangan 
ditunda-tunda, Sebab, harga rumah cenderung 
naik setiap saat, Jika ditunda dapat berakibat 
menurunnya kemampuan konsumen dalam 
membeli rumah. 

“Saat yang tepat adalah saat kita sudah 
benar-benar merasa siap dengan kemampuan 
yang ada untuk membeli rumah. Tinggal tetap- 
kan waktunya saja, apakah keputusan mem- 
beli dilakukan pada saat pameran atau tidak. 
Umumnya pada saat pameran, bank atau 
pengembang memberikan diskon khusus untuk 
pembelian rumah," kata Rakhmat. 

la menyarankan, saat memilih produk 
KPR, konsumen juga perlu mempertimbangkan 
pengalaman sebuah bank dalam mengelola 
bisnis KPR, Bank yang berpengalaman tentu 
memberikan layanan yang baik kepada kon- 
sumen. Selain itu, pilih bank yang mempunyai 
produk beragam untuk fasilitas pembiayaan 
terkait dengan perumahan. 

Konsumen juga bisa melirik bank yang 
memiliki diversifikasi produk KPR sebagai tam- 


PERATURAN BANK INDONESIA (BI) TENTANG UANG 
MUKA 30 PERSEN SEBENARNYA DITUJUKAN UNTUK 
MASYARAKAT BERPENGHASILAN MENENGAH ATAS 
DENGAN BATASAN TIPE RUMAH DI ATAS 70 
METER PERSEGI. MASYARAKAT TIDAK PERLU 
PANIK MENANGGAPI PERATURAN ITU... 


S0 


£ 


"4 


, & Sp JJ Ng , 


SKUTTERSTOCK 


bahan pelayanan. Semisal, produk KPR yang 
disinergikan dengan kebutuhan furnitur, elek- 
tronik, dan kendaraan, Bisa juga produk lain 
yang arahnya dapat menambah pelayanan 
kepada konsumen, tetapi tidak menjadi beban 
tambahan. 

Yang jelas, lanjut Rakhmat, hal yang paling 
baik dilakukan adalah membeli rumah sesuai 
dengan kemampuan. Peraturan Bank Indonesia 
(BI) tentang uang muka 30 persen sebenarnya 
ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan 
menengah atas dengan batasan tipe rumah di 
atas 70 meter persegi. Masyarakat tidak perlu 
panik menanggapi peraturan itu karena tujuan- 
nya untuk menghindari spekulasi dan menge- 
rem pertumbuhan kredit yang relatif cepat di 
atas rata-rata industri. 


“Property clock” 

Operation II Director PT Wika Realty 
Widyo Praseno turut mengungkapkan optimis- 
menya terhadap industri properti Tanah Air. Ia 
memperkirakan (hingga akhir) tahun ini indus- 
tri properti tetap bagus, Industri properti 
menurutnya memiliki situasi tertentu yang 
diibaratkan seperti jam berputar, yang disebut 
property clock, 

“Posisi indonesia saat ini untuk kondo- 
minium, apartemen, residensial, mal, hotel, 
dan perkantoran semuanya masih di posisi 
tumbuh (rising). Jadi, masih bagus atau naik. 
Faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan 
perputarannya adalah interest rate. Praktis 
SBI masih terbilang rendah, suku bunga KPR 
dan KPA juga mengalami penurunan,” ujar 


ANGARI 


apartment 


UEA AAN YAA NA RE NNTa 


14:2999 5 
36043999 NEW CBD AT EA! 


3068 


EK Y LOUNC 


#7 MANSARI 


(O2iyan 
7021-5252” 


KAMI HADIR di BTN PROPERTI EXPO - JCC, TGL. 22-30 SEPTEMBER 2012 


Dapatkan Harga Khusus dan Hadiah menarik Selama Pameran... 
"syarat dan ketentuan berlaku 


PANORAMIE 1 sea 


Widyo, Selasa (18/9). 

Faktor kedua yang mendukung pertum- 
buhan properti, lanjut Widyo, adalah pertum- 
buhan ekonomi Indonesia yang berada di 
tataran cukup baik atau di posisi 6,3-6,5 
persen. Laju inflasi yang masih berada di 
angka wajar atau sekitar 5 persen juga men- 
jaga iklim yang baik itu. 

“Faktor yang terakhir adalah pertumbuhan 
penduduk supply dan demand. Indonesia 
sudah memiliki back log rumah yang cukup 
tinggi, sekitar 13,6 juta unit sampai tahun 
2012, sedangkan orang yang butuh rumah 
bertambah 720 ribu per tahun dan akan terus 
bertambah,” ungkapnya. 

Namun, bila terjadi perburukan kondisi 
ekonomi, contohnya kegiatan ekspor yang 
terhambat sehingga membuat siklus perda- 
gangan negara menurun, bisa jadi SBI akan 
dinaikkan. Hal itu tentu akan membuat per- 
tumbuhan ekonomi melambat. Dalam situasi 
demikian, bisnis properti akan mulai masuk ke 
tataran growth slowly. Tataran selanjutnya, 
saat harga properti dirasa sudah terlalu mahal, 
akan terjadi koreksi harga yang mengondisi- 
kan properti bergerak kembali ke harga yang 
terjangkau, 

“Tapi dengan situasi melihat situasi seka- 
rang, di tahun 2013 pertumbuhan bisnis 
properti akan terus terjadi. Karena sekarang 
ini, praktis yang mengambil rumah dengan 
KPR itu (hanya) untuk tipe 30-70, Itulah 
pasar properti sesungguhnya di tambah per- 
tumbuhan kelas menengahnya cukup pesat," 
pungkas Widyo. ITYSJ 


boru" 

Golden 
Panoramic 
terms logam 


NS RRN 


NN 


Le le el BA 


JAKARTA Tamansari Sernanggi Apartment | The Hive @ Tamansari | Skylounge @Tamansari | Tamansari Puri Bali 


BANDUNG La Grande Merdeka Tamansari | Tamansari Manglayang Regency (022) 878 24 200 
Tamansari Panoramic Apartment | SUKABUMI Tamansari Pelabuhan Ratu 
SEMARANG Tamansari Majapahit Semarang (024) 671 4685 | The Hill Tamansari Semarang (024) 76745222 


kondotel 


Luas Lahan : 6.990 meter persegi 
Jumlah Apartmen 90 unit 

Jumlah Kondotel 65 unit 

Harga : Rp 200 jutaan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


@a)Realtrj 
Bert Partner im Property 


PT. WIKA REALTY 

Menara Bidakara | Lantai 187 
“Subroto Kov, 71-73 Panceran - Jakarta 12870 
(21) BIPA INGT / 8379 9162 


SURABAYA De Papilo Tamansari | The Green Tamansari Surabas 
KENDARI Tamansari Kahyangan Kendan (0401) 319 0011 | INDA Grand Tamansari Samarinda (0541) 7168 999 
BALIKPAPAN Tamansari Bukit Mutiara (0542) 874 125 | MEDAN Debang Tamansari Medan (051) 838 9478 

MANADO Tamansari Metropolitan Manado (0431) 81 2222 | The Lagoon Tamansari 


(031) 77706000 


Ji, Jend, 


KLASIKA 
HARI INI 


PERJALANAN ANDA 
hal 55 


IM FITUR KLASIKA | Kesehatan 


IKLAN 


KOMPAS KLASIKA | Kamis, 20 September 2012 | JABODETABEK 


KLASIKA 


KLASIFIKASI 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 


Agar Kolesterol Baik tetap Normal 


KOLESTEROL lebih dikenal karena dampak 
buruknya, yakni penyebab stroke, jantung, 
dan lainnya. Namun, tahukah Anda bahwa 
ada juga kolesterol yang “baik”, atau dikenal 
sebagai high density lipoprotein (HDL)? HDL 
berfungsi untuk membuang kolesterol 
jahat atau low density lipoprotein (LDL) dari 
pembuluh darah. 

Sekarang ini, banyak orang yang 
menderita kolesterol tinggi karena kadar 
HDL di bawah normal. Nah, berikut ini 
adalah beberapa cara untuk menaikkan 
kadar HDL Anda. Pertama, cobalah untuk 
selalu melakukan olahraga minimal selama 
setengah jam sehari, lima kali seminggu. 
Beberapa olahraga yang bisa Anda lakukan 
adalah senam aerobik, bersepeda, berenang 
atau berjalan. Melakukan aktivitas sehari- 
hari di rumah seperti berkebun juga dapat 
membantu. 

Kedua, sebisa mungkin hindari 
mengonsumsi makanan yangg mengandung 
lemak jenuh karena dapat menaikkan kadar 
kolesterol jahat dan merusak pembuluh 
darah. Rutinlah mengonsumsi gandum dan 


kacang-kacangan, terutama untuk sarapan. 

Ketiga, cobalah untuk perbanyak minum 
jus jeruk setiap hari karena antioksidan 
di dalam jeruk cukup tinggi sehingga 
dapat menaikkan kadar HDL. Perbanyak 
juga buah alpukat karena daging buahnya 
mengandung kadar kolesterol baik yang 
cukup tinggi. Lalu, gantilah minyak goreng 
biasa Anda dengan minyak zaitun. 

Keempat, konsumsilah makanan atau 
suplemen yang memiliki — kandungan 
omega-3 seperti ikan-ikanan dan kacang 
kedelai yang kaya serat. Hal ini dikarenakan 
protein yang ada pada kedelai baik untuk 
menggantikan protein yang berasal dari 
hewan. 

Kelima, berhentilah merokok. Menurut 
penelitian, dengan berhenti merokok kadar 
kolesterol baik bisa naik hingga sepuluh 
persen. Jangan lupa untuk membatasi 
konsumsi alkohol. Konsumsi yang 
berlebihan dapat mengakibatkan gangguan 
kesehatan serius seperti tekanan darah 
tinggi dan stroke. (“/VTOJ 


nV/materi pada halaman Klasika dipersiapkan oleh Tim Iklan Kompa: 


WIRA PRIHANTO 


OTOMOTIF 


PERLENGK. OTOMOTIF 


Cari Box u/ Laundry, Canvass, 


Delivery Resto? — Hubungi 
10818.846.107, Ready stock! 


BENGKEL - SERVICE 


Spesialist mbl Matic mercy,vol 
vo,honda,mits,bmw,toyota,alpa 
rd,harier&builtup 02168888918 


MOBIL DICARI 


A1, O 1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dan harga tinggi Andri 
68629818 / 0818-901-687 


A1, 1.0 Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash dan cot, kami sar dtg 
(han 68810777, 0812-905-3188 


AI, 1.0 Bayar Cash Mbl anda !! 
Aman & Cepat B.Up/Eropa/Jpg 
021-70617199/08128107799 


ALOL Byr smua Merk Mobil 
aman & cpat hub:Ahong, 7041 
5551, 93606828, 085782088888 


Automotif berani beli mblsegala 
merk&thn dgnhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Beli Sgl Jns Mbi Hrg Tgi Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil, 
Hub:6885.7502 / 0856 1000 338 


Trima smua merkMbl cash/over 
kredit hub:08179986021-08121 
8211710-99510392Ctrima SMS) 


MOBIL DIJUI 


MP camuan 


Auto Ong PONDOK INDAH 
Ferrari 
le Make Dreams Not cars 
F 458 Spider Rosso Corsi 
FF 6.3L V12, 651HP, AW: 
“#14 Rosso Corsa in Cuoio' 
021-7203011 / 081389109131 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Porsche911 Turbo Yellow'08&11 
“New Panamera 3.6 V6“ 
White on Marsala Red Bose" 
uto One Premium Cars Btgs 
021-7203011 / 082111928337 


AUTO ONE SLIPI 
Aston Martin Rapide 6.0 Silver 
Auto One Premium Cars Btg- 
021-29308685 / 08170707122 


AUTO ONE SLIPI 
Rolls Royce Ghost Black, 
SatinBonnet, The Most Full Opt 
Auto One Premium Cars Btgs 
021-29308685 / 081512729900 


Berani Beli Mobil Harga Tinggi, | Bus HinoMercy AC Th 1996 s/d 
Aman&Cepat.Hub:Hj.Zakiah021 | 2002 & 2009 dijual Hub: 
-70075700/SMS:081385851881 | 0812.2696.5888 


HOME 
SOLUTION 


Spectalist Furniture 
Matiress S1 


CAVENNE 4,8 GTS 
Lst in Indo/420hp,Special Colour 
O-lookmyh in 5.75, Keylass, TV, 
Camera, VR21”, Air Susp, Bose, 
Terminal Motor - 
KGAS11111,4520000,P17225 


Daimler/Jaguar V8 th 97 Hitam, 
antik Kiko Auto Gallery JI.Radio 
Dalam Raya no.34 ph 7254200 


Evogue 2.0 5Door / 3Door"' 

Dynme Lux PPA Back Door 
"3 TV/5 Camera “5 

Arron'z Auto BOS 02165837777 


Hummer'2010 W.Orange H3 AT 
Pajak Panjang Mulus Terawat 
Hub 7981962, 92779511 


IIMS @Jl EXPO KEMAYORAN 

Ferrari California 2012 Yellow 

Visit us @IIMS 20/9-30/9 "12. 
Only @lvan's Moto 


6506866/ 1521070/ 7292588 
UMS @JI EXPO nanya 
Farari FF 2012 Red Visit 
18 GIIMS 2079 


Only Glvan's 


Motor 
6506666/ 1524070/ 7292888 


IIMS @JI EXPO KEMAYORAN 
Melaran  MP4-12C  White-—s—s 
Visit us @IIMS 20/9-30/9 "12 
Only lvan's Motor 
6506666/ 524070/ 7292888 


Maserati Ouattro Porte ATPM 
2004 Hitam Km. 13rb Hub. 
0818400983 


20-23 September 2012 


PORSCHE - EXOTIC AUTO 
“ Boxster 5. 3.4 L 
Boxster Spyder 3.4 L e 
ttir Panamera V6 3,6 L “ost 

Panamera GTS 
« Cayenne S Hybri 
« Cayenne Turbo “ 
$ 911 GT2RS Limited 
P1:7200099- Klp.Gd9:15846140 


PORSCHE CARRERA S 3.8 
yellow” 20”techno. — wheels 
panoramic serocupkit PDK sport 
exhaust sport seats most ful 
Option on tha market, Cosmic 
7220903, 081315011412 


Range Rover Evogue 3door 2012 
red on verve,panrmic,V20, 3tve 
Scam PBD DavinaMtr 27374757 


Range rover vogue4,4 04facelift 
supercharge. htm.low km.pjk 
pig-pemakai.08170880858 


SPECIAL PRICE !!! 


an S Hampton 50th 
yman S 
Mini Cooper S, All Colour 


SPECIAL PRICE !!! 
RR Evogua 2.0, 3DR/SDR, Ready 
Dynamic Luxury, All“ Colour 
: stiminal Motor 
KG451111111520000,P1722522 


SPECIAL PRICE !!! 
Tranformers 3 6 mei 
acelift 


Camaro 6.2 55,2012 F 


SPECIAL PRICE1375JT ONTR! 
New Cayman 29 PDK, 265HP 
Sport Chrono Pack, Paddle Shift 


SPECIAL PRICE3100JT ONTR! 
New Cayenne T 8, 500MP, 
Burmester, VR2 Option 


SPESIAL PRICE!!! 
a 5" Cebriolat” A00HP 
Carrera 5 Coupe, 400HP 


WJM @ KLP GADING 
Porche Panamera 3.6 Black ““" 
Ready, Full Opt,(Velg20#PASM) 
45843333-91668581-92120611 


A5 2.0 Turbo FSI New Model 
Putih 2012 ATPM Garansi&Frae 
Service 800Km. 021 33800178 


A6 3.0 Ouattro 2012/2011 putih 
Km Srb Kiko Auto Gallery Jl 
Radio Dalam Ry34 ph 7251200 


16,20 Turbo'2011 Hitam Km9rb 
Mulus Sekali Seperti Baru, Hub: 
70.555.667 / 0878.878,878.66 


Huw 

2 xC10, 325111 M.Edt 
20D '12 "“5231 "05 “45231 106 

Es 109 “5231 "10 “5231 Exc'10 

5231Exc'11,5281Ex'11,5301/0910 

BestindoCarUtamaPh:74868000 


32012007 Hitam Muda Sensor 
Parkir CD S'System Masih Sgt 
Bagus 256Jt 081932921976. 


25 2001 Silvr Met, NP 2 dgit, 
EM, VR18", Manual, 
kasa 081285713979 (nego) 


5281 Executive 2012 silver km 
600, bim BBN 995jt.Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 ph 7251200 


5301 '2001 Silver Mis,Lsg Nama 
Pembali 100jt bisa kredit. Hub : 
6691102-5846187-08881351818 


E23 735i silver electrical fungsi 
semua pajak mati — 3thn 
087887808119 


X-1 2011 pakai 2012 hitam km 
low mls spt baru bisa Isg pakai 
over K 158jt BU:085711130383 


rt X623.61/09 at 6501 Com'll 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


X3 20 Diesel Executive 2011 
CBU Space Gray,km 15rb an,Isg 
nama BSISth Hub:0816.1838612 


X5 3.0 pake 02 hitam ori tani 
vr19 bgs kli 259it ph:99733999 
Auto glory 


X5 3,5 012/011 7seat, bim BBN 
Km 6rb,free serv 1,250M Kiko 
Auto Radio Dlm 34 ph 7254200 


Pp ereroer 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515 


Captiva,Orlando, Colorado, ready 
AII New Aveo & Trail Blazer trm 
Indent,Hanya di Andalan Group 
T.3861870,1533201, 7396889 


Kredit Mobil Baru 


Tenor 3 Tahun 


Dhara Mal persen ara 


ALL ITEMS 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


CHARLOTTESVILLE 


MILTON 


BAMBOOVI 
LM BABA 


Rp 24 825 2uy 


5.999.000, 


499" 


SPIAL SUPPORT 


3.999.000 


SLEEP SOLUTION 


Rp21 25 


5 529 000, 


coLomapo 


333 20. 


Hot Line Service 


021-4287-6622 


sms :0818-1000-19 


Visit our website to see our Stores location: www.electronicsolution.co.id & www.www.homesolutian.co.id 


16070. 


90. 


Segera Hubungi 
Dealer Mobil Anda | 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Skrg,September Dapat 
Hub,Sun Motor Jl.Panjang No.1. 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


ID ewsuer 


300C 2011 Putih Sedan Kmerb 
seperti baru. Kiko Auto Gallery 
JI.Radio Dlm Ry 39 ph 7254200 


Jeep wrangler'12 renegade,htm 
KM 1400, Bin 7,Hrga 715it Nego 
“Hub : 021-70011111 Jak-Sol" 


GLAMOUR AUTOBOUTIRUE 
- rand Cherokee . 
» 361: 1120M 57L : 1.390M. 

.. Jeep Patriot 2.AL : 500jt 
Garansi ATPM 3 Tahun 


0878 7818 4578 / 08111008 099 


(@ CITRA ASRI BUANA 


02188855200 
02155757942 
021 74709090 
02187902050 


Tajur 025186313121 
Pajajaran 02514380450 
Karawang 0267416656 


BAN Fo 2 053 000.1 


Ka 20 64.432 000. 


Find us on: 
Electronic Solution 


follow us or 


» been solution 


mat: solution@electronicsolution co» 


50 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 20 September 2012 


OTOMOTIF 


Pak Bebin, Saya mohon 
pencerahan tentang kondisi AC 
yang buruk (jarang diservis) bisa 
mempengaruhi kerja mesin. Kemudian, 
apabila AC tidak dirawat terus-menerus, 
apakah akan kerusakan pada AC bisa 
merembet ke bagian mesin? 


N Ikuti Krinik Otomotif 


CI | NE Radio Sonora di 92.00 FM 


ru) Pa setiap Sabtu pukul 08.00 WIB 


Terima kasih. 


Rudi A. 

Risiko AC yang tidak terawat 
J » hanyalah beban mesin akan 

meningkat jika kompresor 

bermasalah. Kondisi ini jelas akan 
menaikkan pemakaian bahan bakar. 
Sistem pendingin yang tidak baik bisa 
meningkatkan risiko yang lain, yang 


Mesin Diesel Sulit Hi 


idup 


kemungkinan overheat. 

Yang paling sering terjadi pada AC 
yang tidak dirawat adalah terasa tidak 
sejuk justru pada saat dibutuhkan. 
Sementara itu, yang tidak terlihat dan 
sering tidak terasa berkaitan dengan 
kesehatan adalah gangguan kesehatan. 
Bayangkan, selama perjalanan dengan 
sirkulasi udara tertutup dan cooling unit 
yang kotor, jelas akan meningkatkan 
risiko gangguan kesehatan pada seluruh 
penumpang, apalagi anak-anak, 

Oleh karena itu, setiap bagian 
kendaraan membutuhkan perawatan, 
sama seperti pentingnya kita menjaga 
kesehatan diri. 


Memilih dan Membersihkan “Speaker” 


1, Mengalokasikan uang. Cermati 
kebutuhan apakah hanya ingin 
mengganti speaker atau menambah 
perangkat pendukung yang lain. 
Kalau banyak menghabiskan waktu 
di dalam mobil, tak ada salahnya 
Anda memilih speaker atau 
perangkat pendukung yang paling 
mutakhir. 

Tentukan spesifikasi. Untuk ini, 

kumpulkan informasi sebanyak 

mungkin, entah dari rekan, kerabat 
ataupun dari media massa. 

3. Tentukan jenis musik favorit. Jika 
suka dengan musik “keras" dengan 
dentuman bass yang oke, ada 
baiknya Anda memasang amplifier 
dan subwoofer, 


IN 


Setelah dipasang, satu hal yang tak 
boleh luput adalah perawatan, 


kk kk 


Bersihkan speaker secara rutin, jangan 
sampai kotoran yang menumpuk 
malah mengganggu kualitas suara 
yang diharapkan. 

Gunakan kuas halus untuk men- 
jangkau bagian-bagian yang sulit diber- 
sihkan tanpa harus membuka kisi- 
kisinya, Kalau memungkinkan, gunak- 
an blower atau air compressor agar 
semua kotoran dapat terdorong keluar. 


Sulistyo 

Tanggapan 

Tips ini bermanfaat bagi pembaca 
yang gemar audio entertainment dalam 
mobilnya. 


Nilai: 4 


Audi A4 


and A6 


Consistently efficient. 


21 
(02174220 


Parts Hotline (02 1) 26708000, KIA 


MOBIL DI 


7902058, 
) a24 
780, Serpong:(021)5370809. Sar 


29237060, 


Guard 24 jam (021)65 


Xenia 1.3 Xi Deluxe Plus'09 F 
Bgr Stnk Ith,istw spt baru 122jt 


Miloa Motors insonesa (aan 


Jakarta Barat - (021) 5322634, 
99008 / 09, Bintaro : (021) 7458034-35. Jukari 
16110254) 227575 


Brio, Jazz, Freed, Civic, CRV,Rdy 
#Vcool.BgO1/Ang2jtn/TDP32Jtn 


Visit us at 


Indonesia International Motor Show 
Hall B-5 JIEXPO Kemayoran, Jakarta. 20-30 September 2012 


ema, 


SIRAJAKREDIT 
CRV City Civic Jazz Brio Freed 
Odyss Dp Kecil Aplikasi Online 


Puma 


H1 GLS AT'08 Silver 12seats kim 
22rb asli svcrec ban srp blm trn 
bnr?msh sptbr 081312113176 


New Santa Fe 2.2 CRDi Saksi 
kan Launchingnya di IIMS 2012 
Hub 51116869 Dptkan Hdh Lsg 


AII New ELF 4/6 Ban,Gratis Bak 
/Bok,DP & Bunga Ringan,Proses 
CpteData Dibantu,Microbus Dix 
ELFC12/16 Seat).Hub:AutoCipta 
Isuzu (021) PCN: 3058000 / 
MGD:6128000 / B5D:5388000 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
ERR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
“D-Max single/double cabin Disc 
(bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


Panther LS Turbo'2011 Krd Hny 
Byr 48Jt Bw Plg Mbl Gratis IPad 
Hub:51202292-32870308 


nago C/K:0857 8253 7202 HondaAristaMangga2“6129999 1 KIA 
ID wsur rom City 08 Vsec To Siver Met | Ay on Spotage: Pant: RIO: 
MK rara Nego | pregio : Travelo: Ambulance: 
CHRYSLER SLIPI 081287258787 


Wrangler Sport Platinum,Moun- 
tain/SaharaArtic/Rubicon COD 
Grand Cherokee 3.6 & 5.7 R.Stok 
Jeep Compas,Patriot 2.4 Ltd "12 
“Dodge Journey“ 


II New Fiesta & All Ford, Ready 
Stock#Dptkan Pkt Special akhir 
Thn, TDP 40 Jt-an Hub. Ford 
BSD: 081388431616, 53160117, 
081383238609, 081807272767 


City Vtech 2007,at,silverstone, 
kondisi mulus dan terawat hub: 
02132228878 taman ratu jakbar 


Hadiah Isg GPS. Hub: 790.2858 


Picanto 1.1 SE'10 Merah Matic 
spt. br,T9n1/AC/RT/CD/VR/PW 
#Ass Allrisk:108jt0817750787 


Years ATPM Warranty: CRV 2/4 At 2009 Dark Mocca, 
il Su AIA | pesangon | OA | NEMBA 
Wijaya Auto Car's Jln Alternatif : 2R A/T "10 Biru Muda (Limited 


GLAMOUR AUTOBOUTIAUE 
Jeep Wrangler 3,6L Pentastar 
. 2DR Renegade : 705JT 
A DR Platinum : 780JT 
.« 2DR Rubicon : 830JT ... 
ADR Rubicon COD : 940JT ... 
Garansi ATPM 3 Tahun 
087880990880 / 08777 4561738 


GT 86 Tahun 2012 White ““ 
“8 KM 100, Langsung Nama “““ 
1021.70011111/021.7223111 


Wrangler JK 4pnt 2010 Hitam, 
KM rdh,Jok kit,istw spt baru, 
Rp.658Jt nego Hub: 0811936280 


Wrangler Sport Unlimited 4D/10 
DarkGreenMetKm9rb" Wrangler 
Sport Unlimited AD'1L Black Km 
2rb Spt Baru Ph 081319451859 


IK oamarsu 


AI New Xenia Ang Mulai 2.2itn 
Granmax MB Ang Mulai 2jtn# 
Luxio Angs. Mulai 2.3Jt-an' 
7948303-7900651 


8804919 - Han 
Radio Dalam.. 7393002 
Tanjung Priok. 


Cibubur No8: 082136131636 


Accord 3.5 VTiL'08 AT Black Km 
40rb Full Orisinil Hub Hp : 0878 - 
7820-7722 


Accord VTIL A/T 2010/2011 Sil 
ver Met,Km 15rb bgs sekali hra 
365jt nego hb.0815 1900 7179 


Accord VTIL th 2008 Hitam, 
Tangan |, Full Orisinil, Istimewa 
“1 Hub: 0816.4838,612 


Accord VTIL,A/T'08 SilverStone 
Km7rb Asli,Msh Plastikan”Zion 
Mobil" Mg.2 Sauare.95186969 


'Accord2.4 "10 pearl white S.rec 
Civic 2010 police metal S.record 
(YK Axel Cars Hub:7025 3011 


AlINew Honda Brio R.StockNew 
CRV Krdt 3 Thn Bunga O's Atau 
cicilan 4,Sit hanya di Honda 
Permata Hijau Showroomt 
bengkel sd 19.00 Ph.5332566 


Brio, Jazz, CRV, City,Freed,Civic, 
Acc,Odys,Bng3.88", VkoolRdy 
HondaCakraPangukir 3905570-1 


CRV 2.0 AT'2011 Hitam Krd Hny 
Byr 54Jt Bw Plg Mb Gratis IPad 
Hub:51202292-32870308 


CRV 24 AT '07 Champagne 
Km7Orb Pjk Bin10 Ass All Risk 
Mis & Bgs 230jt 0811-114-149 


CRV 24 AT 2007 Silver Nopil 
tani dr br km 60rb svc rec full 
ors bnr? antik sptbr 68168268 


CRV 2003 Coklat mulus AT Tani 
Rp.125it(nego), Villa Gading 
Indah, Asrofi 0878.7577.6531 


CRV 2010 20 AT Hitam 280jt 
Serv.rec Honda"Auto High MG2 
858222.22266, 08131958.0015 


Freed PSD 09 Htm tgn 1 pjk 1th 
mis s.pakai serv rec TDP.53,5jt 
ang.5,2it BKG Auto:93116333 


Jazz 1.55 A/T'11 Hitam F Bgr 
Stnk pjg 1th istw skl 190jt nego 
Cash/Krd : Agis 0857 8253 7202 


New City AT'08 Al FVTEC 
Hitam,Istmw 187jt#CITY AT'05 
VTEC 1ejt Hub:0812 8444039 


Odyssey Absolute 2004 Hitam, 
Lampu Sipit,Jepang,Tgn 1 Hub: 
0812 9916537 Senopati Jaksel 


Color)Mobil Bagus Sekali 160jt 
Hubungi: 081932962333 


(CX 9 Feb 09 grey met km 39rb 
(serv Record) kondisi sangat 
Trwt Devina Motor 2737 4757 


M2, M6,M8,CX-9,MX-5 Biante, 
pickup BT-50 Readystock, get 
promo IIMS, test drive 'ok. 
08170001405/ 08211 4620620 


New Mazda2,Sept Big Deals, 
MPV Biante,pnwr mnrk,Dp rng 
0813.18875321, 02518322999 


SEPTEMBER CERIA 
CK7,MazdaB, Pramo mnrk, Pakat 
DP rendah, Cash back & bon 
85901155 / 0858 8275 3366 


JW veraes 


250 Coupe Collector th: 70, Good 
Condition “# Hub: h 
727981485-.082112: 705967 


Benz300 TE1987 MaticSilver Int 
hitam Ori & 300 CE 1991 Matic 
'Antrachite Gray onBlackOriginal 
LookBekasiTimur087887808119 


200/250,E250/300 Brand New 
ATPM,Serie lain Ikp bng Ot Bs 
trade In: 0817886999 Adji 


(230 Sport 7G,A/T'2006 Bln 
Des Hitam, Terawat, Mis, Full, 
Ori,Pemakai.Ph.0811163055 


'C250AVA Sedan/coupe AMG, 
SLK 200 AMG,C200 CLS/AVA. 
E250coupe,Gratis Garansi 3th 
42th" (Adi Ch) 081266282226 


E 300 "11 AVG Panoramic Silver 
Km7rb Seperti Baru Hub 
0813-1945-1859 


E200K '05 Mei,Htm,Km.50rb Pnl 
Wood cd no,Pil 2 angk istmw 
Simpnn lux,290jt”"08161122455 


E250 AMG Coupe'12 White Red 
Black Silver Velg 19 HK Full 
Option Ready Stock "Selamat 
Motor-BOS" Ph 021-29450837 


ML350 "10/11 Black Grand 
Edition Kmldrb Spt Baru Ph 
021-29450837 


New E280 G7 Nine Edition,km30 
tb,S.rec 100x0ri560jt#new R300 
110 nik 09:775jt:08081351818 


New ML350 L pk.2007,Km.20rb 
575it#New R500 Pano/Kless pk 
08,775it bs krd. :0888 135 1818 


S280-L/04 Akh Slv Km40Rb F' 
Elect Vcum Lkp MIs No.1 Mrh 
Krdt Mct 355 Jt 085285534398 


S300 2008 Hitam, ATPM, Fopt, 
3TV  Panoramic,Vacum. Kiko 
Auto Radio Dlm 34 ph 7254200 


5300 L/2010 Hitam,Pjk Baru,KM 
Dikit,Sat Istw,Rp.1.250Jt,PMK 
Blok Z No.2 Hp.08151611189 


SIRAJAKREDIT 
C & E class Baru Bekas Garansi 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


SLK 200GE 09,Slv,Tgn I,Km 1drb 
Hrmn Kdn, Mulus, Allrisk Hub: 
02116588588 


PD oursusisui 


AI New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Dewi Hp 
0816-1119296 


AII New Outlander&Pajero Sport 
r.stok,free Vkool, Bunga 0b.Hub: 
081294160294 - 081298951363 


Grandis 2.4 Mivec 06 Tec Tgn-1 
Mulus 170 Jt 081287258787 


Pajero S.Exceed 2010 AT Hitam 
tgn 1 km32rb ass AR.338jt TT/K 
fix n.cap Sth 7 hub:91468800 


Pajero sport exceed 10 silver 
hrg ng T/T cash/krdt sd th Hub 
Bendi 21 Cinere:021-7548578 


Hj vussan 


Elgrand HWS 07 Htm 4tv Acam 
tng 1 ser rec Ikp 425jt TT/K fixn 
Cap 5th bng 71 Hub:91468800 


Juke RX A/T Februari 2012 
Merah Mobil Istw Skl Full Ori 
Sprti Baru Hub: 081213810800 


Au Cartr MT Hanana 102) BKI BUNG: OR NO, ah Pod Pc (RR) SN STA K787 701 
Pantai Indah Kapuk (021) SAB 1921 Puri Indah (021) SMS 5860 ASO (O21) 537 7G, 


Serena HWS 2010 Silver Tgnl 
3TV, Camera Parkir,Jklt Arteri 
PI no.3 ph 7200421-27472816 


Png HWS"10 Hitam 3TV Krey 
Bagus” Sekali Hub HP 
0878-7820-7722 


Teana JM '2005 Black kond istvv 
(siap pakaitC/K/TT):08131595 
8181-97094030, WirajayaAuto 


X Trail 2.5 ST'06 Abu?,ors luar 
dlm 165jt nego,Km.92.500,mIs 
terawat, Karina 081383388330 


X Trail ST X-tronic'10 Black Serv 
Rec/istw, NoPil :081315958181- 
97094030,WirajayaAuto 


Apv 100tibaru Dp.12jt, splash dp 
Lejt,estilo dp.12jt, pickup dp. 10 
jt, 085777636309, 02180258989 


KARIMUN 
TO 


SUZUKI BYPASSINDO 


Estilo Bunga 0'/cashback 25jtn 
Rdy Stck pih wrn BBM spr irit 
rs cpt dt ok.Dir Resrni 4207757 


IM tovora 


All Alphard X, SC, G HDD" 
Vellfire X, ZG, V HDD Nay" 
Alphard & Vellfire Wal Chair" 
Layus "Facelift" RX 270 HK “st 
"Harrier 2.4 White / Black” 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 
« Prado 2.7 TXL / TX New " 
"4 ET 86 CBU Whita / Black "“" 
We receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165637777 


(AINI new avanza dp.25jt,rush26jt, 
Yrs15Jt,Inv38Jt.fort67jt,r.stock 
c.gdg disc.ok hub.082113265089 


II New Avanza,FrtarInv,Rush, 
Yaris Disc Bsr.DP101/Bng 3,585 
1-5th. 99222979/085695573735 


Alphard 2.4 AT 07 htm jklt 6Tv 
cam 7seat lowkm s.pki Dp.90it 
angs. 13it BG Auto:93116333 


Mphard 2007 ASG Hitam 468Jt. 
Alphard 2006 ASG Silver 435Jt. 
Alphard 2005 ASG Silver 385Jt. 
0856222.22266, 08131958.0015 


Alphard ASG,A/T,07,Slvr,Tgn 1, 
kmSbrb,VR20,T V/DVD(2)485jt, 
C/K,0817767000/02170670633 


Alphard AL 2005/2006,8seat, 
2mntr,lthr,bdykit,krey.nett320jt 
08128859198/085710030882. 


Alphard G '09 AT hitam komplit 
18spk e.seat Sroof sptbr kpd yg 
serius membeli: 081398670368 


Kunjungi showroom kami. 


Dapatkan penawaran khusus selama bulan September. 


Tersedia juga tipe New B-Class,C-Class,E-Class,S-Class, New M-Class, 
New G-Class,New CLS,New SL,R-CLass & New SLK. 


@A Mercedes-Benz 


PT Hartono Raya Motor 


Authorized Merceder-Denz Dealer ( Sales, Service & Spara parts ) 
JI. Daan Mogot KM 1 No.99 Jakarta Barat, Phone : (021) 5605200, 5637882 


finance 
center 


MI Gratis Asuransi 
MI Instant APPKOVAL 


M Booking Fee 3x Angsuran 
Tanpa Bunga 


bii finance 


The 20" 


INDONESIA 


MOTOR 
SHOW 


bii finance 


Te Pe 1 Pete Fo inanet « Solukan 


www blifinance.co.id Call Center : 0804-1-168-811 


PASANG IKLAN DI 


KLASIKA 


Faksimil Hubungi kami Internet Kirim SMS 
(021) 536 99086/87 2567 6000-2567 6076 www.pasangiklan.com 0812 843 8888 Tarif 
1. Registrasi ” 
1. KETENTUAN PENULISAN IKLAN MINI II. Ketentuan Pemuatan Il, Pembayaran REG:nama lengkap:no tlp rmh/kantor ka asa kena 
Baris (Min 3 brs, maks 12 brs) 55.000/baris — 45,000/baris 

1 Aya Kalimat badar tama In ai: 2. Karitrspas bere lbih disatu hanya Bln Ilan Kompas berhak menolakatau Bank BCA 
4. tidak mengandung symbol atati karakter akan dipakal satu sala menunda pemasangan iklan apabila materi Cabang BCA Galah Mada Satu kolom (min 20 mm, maks 150 mm) 58.500/mmk —50-000/mmk 
b. ak mengandungangka kecuali untk ikan 4. Kaltryang ak toe daosan aon SA Koma Md Niana 2. Teks Iklan Display Klasik 

tai dibawah KOP TELEPON dan KOP Mobil toksadalah 1 dan Bl et ADViteks iklan baris isplay Klasika 

ana emosi) | Skerath tangal ikan ema KawusaK BW (min 40 mmk) 58.500/mmk 50.000/mmk 
«ak mennangung huruf yana ta Penggunaan angan huruf besar hanya Pemuatan IdanRaatatat pengulangan ian Bank Mandiri ag, 

memberikan arti pada teks iklan nkan Untuk pengetikan singkat yang tak termuat tidak melebihi 7 8 FC (min 600 mmk) 90.000/mmk ——75:000/mmk 


5 PLN, BUMN, PAN, TOBFL, EL 


an terhitung dar tanggal muat awal jet 


Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang diiklankan. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Banking, Internet Banking dan Cal 


minimum: 96 karakter - 3 baris 
maksimum. 128 karakter — 


4 baris 


#) tarif yang tercantum belum termasuk PPN 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 20 September 2012 


S1 


INTERMESO 


INTERMESO 
WATCHES 


GAYA IMPRESIF, KOLEKSI 
EKSKLUSIF 


SEBUAH gaya mengandung banyak makna, baik 
yang tersirat maupun tersurat, Cerita makna ini 
diungkap lewat beragam elemen fashion yang 
melekat di tubuh, tak ketinggalan dari sebuah jam 
tangan yang melingkar di pergelangan tangan, 

Bonia menjadi salah satu nama yang memberi 
solusi untuk mengungkap beragam gaya lewat 
kelengkapan varian desain arloji yang dimilikinya. 
Gaya sporty dan elegan, misalnya, ditorehkan 
secara tepat lewat Bonia Tesoro, seri BN 747 
1037LE, 


A Licansing Programme of RM "" 
www.rmlicensing.com 


THE AMAZING SPIDER-MAN (1724) 


HOPE YOU LIKEDP MY SPECIAL 
Toy BUZEERI 


“ Dua orang bisa memainkan 
permainanmu! Kuharap kamu suka Joy 


Buzzer-kul Kesan sporty ditampilkan lewat aksen pada 
bagian bezel dan diadopsinya chronograph movement 
Ta dengan fitur tanggal berukuran besar di bagian dial. 
pan 005 TI TIP I An 0) In “2 Sementara desain detail pada bagian dial dan rantai 
Pe sha arloji yang terbuat dari black ion-plated stainless steel 


memberi Sentuhan stylish, Detail rose gold ion-plating 
pada bagian bezel dan crown menambah unsur 
estetik desainnya, Sementara penggunaan bahan 
kaca Mineral Crsytal memberi arloji ini kekokohan 
tersendiri. 

Keunggulan ini ditambah dengan nilai 
eksklusivitasnya yang tinggi, berhubung arloji ini 
hanya diproduksi sebanyak 999 buah di seluruh 
dunia, Untuk menandai otensitasnya, setiap arloji 
ditandai dengan nomor seri yang dibubuhkan 
dengan cara laser, (ADTI 


"C Kulit Paten Pertama Diproduksi 


PADA 20 September 1819, kulit paten pertama 
diproduksi di AS, yaitu di Newark, New Jersey. 
Kulit paten adalah jenis kulit yang diberi 
lapisan mengilap. Teknik yang diadopsi dari cara 
perajin-perajin Asia—China, Jepang, dan India— 
untuk membuat guci ini banyak dipergunakan di 
Eropa, Awalnya diaplikasikan pada furnitur, 
kemudian pada aksesori kulit. Penemu Seth 
Boyden membawa teknik ini ke AS pada 
1818 dan mulai mempergunakannya 
untuk produksi komersial di 
penyamakan kulit miliknya di Newark. 


Kulit paten Boyden menggunakan pernis 
yang terbuat dari minyak biji rami. Awalnya, 
pernis dikeringkan dengan sinar matahari, tetapi 
belakangan dikeringkan di dalam ruangan. Pada 
1820, Boyden membuat sebuah pemanggang 
yang dapat menampung 16 kulit. Kulit paten 
Boyden umumnya digunakan untuk pembuatan 
sepatu dan aksesori, Kulit paten modern dewasa 
ini menggunakan lapisan plastik. (“/ACAJ 


ak Td 


BN 747 - 1037 LE 


www.adtime.co.id 


outigue, Central Park, Upper Ground #127A 


Pondok Indah Mall 1, GF, Gandaria City, UG 
orium Pluit, 2nd FI: Puri Indah GF MU-01 


BUNDESLIGA 
SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 
20:30 WIB 


SCHALKE 
BAYERN 


LEGEND 


'adalah produk dari tim jun 
Sehalhe. Dia bahkan lahir di Gelsenkirchen 
markas klub biru tersebut dan mombela 
chalke sesak usia 18 tahun. Tak horan bile,. 


Adu tajam dua penyerang. Laga ini akan 
mempertemukan dua prajurit haus gol yaitu 
Super Mario (Gomez atau Mandzukic) vs sang 
Pemburu, Klaas Jan Huntelaar. Siapa yang 
paling tajam? 


JUNIOR 


KASPER SCHMEICHEL. 


SARAH BRANDNER 


Sarah Brandner mewakili 


Jerman dalam foto body painting 
menyambut Piala Dunia 2010 di 


majalah Sports Ilustrated. 
Brandner dipilih karena 
kedekatannya dengan 
andalan Tim Panser, 
Bastian Schweinsteiger. 


Buah jatuh tak jauh dari 
pohonnya. Pepatah itu juga 


Ianasara 


SELEBRASI GOL 
PALING UNIK 


@logatmedanku 
Peter Crouch dengan tarian ala 
obatnya (Robot Dance) 
#TriviaBola 


@yandiwijaya89 


Gabriel Omar Batistuta dengan gaya 
menembak dengan tangannya. Cool 


man! #Triviabola 


@MIKFCAst 
Luis Garcia di Liverpool, baik 


WONDERKID 


MINGGU, 23 SEPTEMBER 


RAHEEM STERLING 
Sterling pertama dikontrak 


Liverpool pada Februari / 
2012 hanya dengan transterd? 
600ribu poundstaring.— NETIIRN SA TES 


Sesuai namanya, Sterling 
dipercaya akan bernilai 
Puluhan juta poundsterling 
pada masa depan. 


mana yang paling kinclong? 


LEGEND 
2 


Parada pemain muda. Nemanja Vidic akan 
membimbing Nick Powell (18) sang rising star 
MU, melawan Liverpool yang diperkuat sayap 
licin, Raheem Sterling (17). Pemain muda 


19,30 


Ferguson “menemukan” Paul 


sHAR! 
Sebelum masuk ke era jaya 


(& Ince dari West Ham, Enam 
tahun bersama MU, Ince hijrah 


PREMIER LEAGUE 


berlaku bagi legenda MU, engan gaya mengisap jompo atau kersama Ferguson, Manchester ke Serie A selama dua musirn 
“nfarepetet Aan | PetorSetmechol Aa duh United menjadi juara Piala FA bersama Inor sebelum b 
Bayern Munchen musim lalu Anaknya, Kasper, kini pada tahun 1985 dengan membola rival Unitod, Liv 
merintis jejak jadi kiper: Apa gol terindah vorsi Anda? Kirim opini seragam ini. Kala itu, mereka 
2006-2011 KTETIKAT ANN 155 Oo | “97 andal. Kasper masuk timnas eiialgahesn Tangan mengalahkan juara bertahan 
21-. MALAN 0 Denmark di Euro 2012. pada Beat , Everton di Wembloy 


. “ 
. 
&. the Series 14.30 Chhota Bheem'aka 7— 07.30 Selebrita Pagi tv”ne | 
« ACARA 2200 mega Sinetron Bima Sakti ImDOsiAR| 08:15 Makan Besar | 
HARI INI Ramadan: Dalam 15.00 Ghost Gang ND 08.45 Ga Nyangka 04.30 Kabar Pagi 
1 Mihrab Cinta 15.30 Chhota Bheemaka 05.00 Program Religi 09.15 Ups Salah 06,30 Apa Kabar Indonesia 
23.00 Talkshow Dia Bima Sakti Pagi: Mamah & AA 09.45 Spotlite Pagi Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
MihmJatata  IGOOMBtn G6ORLNGFWKPIN — 1045Wana TA aa me tato 
00.00 Box Office Movie: — 16.30 Aprilio Kingdom 07.00 Live Kiss Pagi 11.30 Redaksi Siang 10.00 Coffee Break dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 
Te 17.30 Topik Petang 08.00 Sinema TV Pagi: 12,00 Selebrita Siang 11.30 Kabar Siang - Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 
€scrv 18.00 Pesbukers Kawin Lari 12.30 Bocah Petualang 13.30 Jakarta Mencari » Angka hanya dapat muncul sekali dalam satiap kolom, 
19.30 Chibi Chibi Burger 10.00 Sinema TV Spesial: 13,00 Laptop Si Unyil Pemimpin (Live): Auick - Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area. 
w KO MPA S 14.30 Kemendagri 05.00 SL Liputan6 Pagi 20.30 Coffee Prince Bukan Salah Takdir 13,30 cita-citaku Count Putaran 2 — 
area betmna | 19.00 Ana Gelanggang - 06.00 Was Was 21.30 Chatting dengan Asa Live Patroli 14.00 Dunia Binatang 16,00 Kabar Petang t— an 
05,00 Riwayat Ayat 07.00 SL SCTV Musik YM 30 Kendurian Jakarta 14,30 Koki Pintar 19.00 Kabar Utama (Live) Concoptis Sudoku By Dave Cinen 
05.30 Kompas Sport Pagi 17-00 Kartun Anak Inbox 22.30 World Most Amaz- 15.00 Live Kiss Sore 15.00 Brownies 20,00 Apa Kabar Indonesia 4 | gi | TN 
106,00 Kompas Pagi 18.00 Dialog Perwakafan 09.00 Halo Selebriti ing Videos 16.00 Live Fokus 15.30 Tau Gak Sih Malam d | 5 
08.00 Griya Gaya 19.00 Indonesia Malam 10.00 SCTV FTV Pagi: 23.30 World Most Amaz- 16.30 Drama Korea Sore: 46.00 JP Survival 21.00 Kabar Malam , | 
09,00 Showcase 19,30 Penutupan PON Ballerina Cantik ing Videos Can You Hear My 16.30 Redaksi Sore 22.00 Telusur 2 ! 
10:00 paris van Java 22.00 Indonesia/Interna- Cintaku 00.00 Telisik Heart 17.00 Indonesiaku 22.30 Kabar Arena | 
11,00 Jakarta 1 sional Terkini 12.00 SL Liputan 6 Siang 00.30 Topik Malam 18,00 Drama Seri Ke- 17.30 Orang Pinggiran 23.00500 Greats Goals 
1 i 22.03 Musik Variety: 12.30 SL Eat Bulaga TV luarga: Calon Ibu 7 : 23.30 Mutumanikam “ 
Ta Na 25 Musik Keroncong Indonesia: Spesial MNC untuk Anakku Hee Aa 
z il $ 9.00 Si U) : 1 
16.00 Megapolitan Sore 28-30 Jurnal PON An 0430 Lanjutan Taman 1900 Sinetron Unggulan: “20 09 Opera Van Java 
00.00 Indonesia/Interna- 15.00 SCTV FTV Sore Hati Jalan ke Surga 
16,30 Suka-suka sional Terkini 17.00 5 Liputan Sl . 20.00 Sinetron Unggulan: 22.00 Bukan Empat Mata TKANS 
17.00 Kompas Petang . j 05.30 Lintas Pagi NI Bab 23.45 (Masih) Dunia Lain 
18.00K Cnak 00.03 English News Petang 06:00 Starlita 1 Baba 00.45 Sort? Mal 7 
PRA Service 1730 SCTV Sinetron: D6 30Distey Club: Hias” 2200 BBM Show A20 alam 
H0 Ta tin AAN OA : En Tatan 22100ya Terasi Ina 04.30 Reportase Pagi IM 
.00 Versus 19.00 SCTV Sinetron: : Talisa Gl b (TM o5301stamituindah 
2000Parisvandaa —) YACTA Super ABG On00 Hala Club: Handy 99100 Bundes Highlight ko) al 06.30 Insert Pagi 
21.00 Bab yang Hilang |. 20.00 SCTV Sinetron: Naa 01.00 Fokus Malam 05.00Dorathe Explorer 97.30 New Rangking 1 
04.30 Seputar Indonesia 07.30 Upin Ipin dan 3 
21.30 Berkas Kompas Pagi Ustadz Fotocopy Kawan kawan 05.30 Kura-kura Ninja 08.30 Best of Super Trap 
22.00 Jalan Keluar 06.00 Go Spot 21.30 SCTV Sinetron: Si 99,09 Serial Pilihan METREFTV (TMNT) 09.30 Huru Harada 7 8 Tie 
23.00 Kompas Malam 1 Biang Kerok : 06.00 Spongebob 10.00 Ti 2| 5 
00.00 Fanatik 07.00 Film Keluarga: 22.30 SCTV FTV Ut: 09.00 Kisah Unggulan & . .00 Id3ntik Tah 
3 Pertarungan Super “Aan ama 1130 Lintas Siang 04,30 Metro Pagi Tua PAN 10.30 Makin Jail 2 gih 
Nobita di Planet i ba Tuo 12.00 Layar Kemilau: Si 07,05 Bedah Editorial 08.00 Avatar The Legend 11,00 Insert Siang 869 
Tvel Koya Koya TN Ip. Kembar Media Indonesia of Aang 12.00 Bioskop Indonesia | 435 
09.00 Dahsyat Spesial 3 13.30 | Drama: Anak 08.05 3 Eleven Show 08.30 Awas Ada Sule 2 13.45 Reportase Siang A2 
04,30 Indahnya Padi: Pilkada DKI Durhaka Susah 1130 Metro Siang Oa mann 14,15 Digital Clip b f 19|s27| 
Dzikir M.00 Intens antvi Melahirkan 18.05 Wideshot PILAR 1445 Sketsa 6798 4h 
05.30 JurnalPON 12.00 Seputar Indonesia me 1M430LintasPetangSpc 17.00 MetroHarilni  H-00indonesiaBicara 145 Showmah 2 216 5 
06.00 Indonesia Pagi Siang 03.55 Topik Pagi Oviek Count 19.05 Suara Anda 12.00 Buletin Indonesia 16 45 Reportase Sore 
07.00 Pelangi Nusantara: 12.30 Wonderful World 05.00 Wisata Hati 15.30 Di antara Kita 20,05 Yang Muda, Yang Siang 17.15 Insert Investigasi Ilitansing Programme of 
Kalsel of Disney: Cars 05.30 Lensa Olahraga 16.00 Animasi Spesial: Bicara 13.00 Menuju DKI 1 18.00 The Best of Ethnic Jkwaw.emlicensing.cor 
08.00 Dialog Aktual 15.00 Kabar Kabari 06.30 Hati ke Hati Bernard Bear 21.05 Top Nine News 1430 Film TV: Semanis Runaway 
09.00 Antar Gelanggang 15.45 Silet | Bersama Mamah 1630 Animasi Spesial: 21.30 Neo Democrazy an Secentil 19.00 Tahan Tawa 
PON 16,30 Seputar Indonesia Dedeh Leon 22.30 Stand Up Comedy: 16:00 Fokus Selebriti 20.00 Sketsa 
11.00 Indonesia/Interna- ” 17.00 Layar Drama 07.30 Perempuan Hebat 17,00 Dramas Spasial Battle Of Comic HO Fokus Selor n'Og Bioskop TRANS TV: 
sional Terkini Indonesia: Hanya 08.00FreshandFun — 1600TendanganSiMadun 23.05 Inside In Naa 2012 Berkas K 
11.03 Universitas Kamu 08.30 Friends Season2 23.30 17.00 Kungfu Panda H . erkas Kompas 
.30 Metro Sports « 23.00 Bioskop TRANS TV: (KOMPAS TV : pukul 21.30 WIB 
Terbuka 18.00 Layar Drama 09.30 Seleb @ Seleb 19.00 Aladdin 17.30 Transformer Prime 10000BC “pukul 21. ) 
11.30 Gatrra Indonesia: Putri 10.00 Glory Jane 20.00 Jagoan Silat 18.00 Untung Ada Sule 000 Sexooh 3» 2 
12.00 Indonesia Siang Bidadari 11.30 Topik Siang 2100 Raden Kian Santang” TAMA | 7 19.00 Big Movies I: Yes se Op One Membahas isu-tsu yang tengah berkembang di 
13.00 Yg Berkarya 19.15 Layar Drama Indo- — 42.00 KLIK! MN Man masyarakat, seperti skandal publik, kemiskinan | 
FN va 15 . : ! 22.00 Dia Ayu! 04.30 Casper Aa dan dampaknya, hingga soal kejahatan kerah putih. 
13.30 TV Edukasi Dena Yang Masih 13.90 Tom & Jerry 23.00 Intermezzo 05.00 Khazanah 21.30 Big Movies I Semua dijabarkan secara mendalam, tuntas, dan 
14.00 Indonesia/Interna- diBawah Umur 1339 ChhotaBheemaka 00.00 Sidik : Geo sedanTas solutif 
sional Terkini 20.15 Layar Drama Bima Sakti oa0 Lina Maan 05.30 Sport 7 , Ultimate Weapon 
14.03 TV Edukasi Indonesia: Tukang. 1999 Tom & Jerry San al 06.00 Ragam Indonesia — 09.00 Preview BPL 


Bubur Naik Haji 06.30 Redaksi Pagi 


“ Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 20 September 2012 


52 


“ INFO FILM BIOSKOP LENG 
| THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


KAP DAN JAM MAIN 


BIOSKOP KLIK 


RAYYA 


www.21cineplex.c 
NONTON BARENG ARTIS "FALLIN IN LOIVE” 

KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 DI BLOK M SULJARE 2! CINEPLEX - JAKARTA. 

AKAN, 25 BEP EMAK. 2 UPENI KANG 2 CASN wes 


om 


| EXPERIENCE at 


STUDIO XXI PREMIERE EX - 

PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE 
EEMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE » 
PURI XXI PREMIERE « 

GADING XXI PREMIERE 
1230-14.20-16,10-18.00-19.50-21.40 
GANDARIA XXI PREMIERE 
1245-1435-16.25-18.15-2005-21.55 


PUT JUNGTON 201 - 
SEASOI 


IN CITY XXI 
SADINU OG  MARGO PLATINUM 
12.15-12.45 -14,05- 14.35-15.55 
1625-1745 -18.15-19.35-2005- 


Tip enkbuc 1 
TAMINI » GRAND MAL BEKASI 
1200-1380, 1500:1730.1920-2110 


SENAYAN. | NYI » 
OlirOOp &a 


LANKA XXI 
KUNINGAN AYU - 
EMPORIUM PLUIT XXI « 
PLUIT VILLAGE XXI 
PURI XXI - SERPONG XXI - 
PONDOK INDAH 2 XXI 
PEJATEN VILLAGE XXI « 
SANDANA XI 

BINTARO XXI « 


AA 'GADNG XXI 

KALIBATA XXI - 

LIVING, WORD XXI 

MEGA BEKASI XXI 

BEKASI SGUARE XXI 

METROPOLITAN XXI » 

BSD XXI - SEMANGGI - 

BLOK M SGUARE « SLIPI » 

PLAZA BLOK M - LA PIAZZA - 

CILEGON - EKALOKASARI 
1215-1405-15.55-17.45-19.35-21.25 

DJAKARTA XXI - TIM XXI » 

SETIABUDI - CILANDAK - 

SUNTER « KARAWACI 
1230-1420- 100-19.50-2140 


SE 
RIBU Tr TON 


sa iMax Ig 
METROPOLIS - BIC « 

MALL LIPPO CIKARANG, 
13.00-14.50 -16.40- 18.30-20.20 


GALAXY 

13.15-15.05 -16.55- 18.45-20.35 
ITRA XXI 

1405-15.55-17.45-19.35-21.25 
BOGOR TRADE MALL 

1215-1640-2105 

DIII G1 » BUY PP, 


BLITZ TK » 
IN NIS. -1915-218 


Ana Ta 1p0-2145 

BLITZ MOI 

14,15-16.30-18.45-21.00 

BLITZ MOI VELVET 

14,45 -17.00-19.15-21.30 

BLITZ CP 

14,15-16.30-18.45-21.00 

PONDOK INDAH 1 XXI « BOTANI XXI 

1405-1749 21.25 

BLITZ Ci 

Mag 100 19,15-21130 
8 :1245-1645-2045 


(ATRIUM : 13.00-17.00 - 
ME SERPONO 2110 APLI 


3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 


STUDIO XXI EX 3-D - 
KARAWACI XX 3-D - 


108 15:85-1745-19.35-21.25 
PUT Villa GE Naa 


AARTHA GADING XXI 3-D « 
SERPONG XXI 3-D - 
METROPOLITAN XXI 3-D 
1230-14.20-16,10-18.00-19.50-21.40 


PALA LK MID) 
1245-1435-16.25-19.15-20.05-21.55 
CBD CILEDUG XXI 3-D 
15.55.17.45-19.35-21.25 
Mi G1 3D 


KHUSUS UNTUK DEWASA 


Premiere 


KARAWACI XXI PREMIERE 
1245 14:35 1705-1415-2125 
STUDIO 0G PREMIERE 

PLAZA SEL REMIERE - 


SENAYAN ai PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE » 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 

PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 


13.00-15.10 -17.20-19.30-21.40 


PLUIT VILLAGE XXI 

BSD XXI - CBD CILEDUG XXI 
12.15-14.25 -16,35 -18.45-20.55 
BELLANOVA 

130 1a.90.16:30-1830-20.30 
BLITZ PP VELVET 


EPICENTRUM XXI « 

KUNINGAN CITY XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI - 
PEJATEN VILLAGE XXI » 
ANGGREK XXI « DJAKARTA XXI - 
METROPOLE XXI 
METROPOLITAN XXI « 
SEMANGGI - CILANDAK - 
CIBUBUR - EKALOKASARI 


STUDIO XXI EX - 

PLAZA SENAYAN XXI - 
SENAYAN CITY XXI - 
KASABLANKA XXI » 
EMPORIUM PLUIT XXI « 
PURI XXI - BINTARO XXI » 
PONDOK INDAH 2 XXI » 
GANDARIA XXI » 


GADING XXI - BOTANI XXI - 
LIVING WORLD XXI « 
KARAWACI XXI « 

MEGA BEKASI XXI 

BEKASI 'SGUARE XXI 


GRAND MAL 
10 Ta. TO 119100-21.10 


NO 15:15-17:30-19.45-22100 
kenanga IG 


Iga. ga! 18.00-20.30 


Na 0 140 -16:30-18.30-2030 

BLITZ CP » BLITZ MOI 

12481300 17115:1930-2145 
UNCTION 

NO ia To, 120 1930-21-40 


Tag 
BLITZ CP VELVI 
13.30-15.45 -18.00-20,15 


BOTANI XXI » 
MEGA BEKASI XXI - 

BLOK M SGUARE » 

SUPI - DAAN MOGOT - 

GADING - ARION - 

TAMINI » CINERE - 

KARAWACI - 

BOGOR TRADE MALL - 

GRAND MAL BEKASI 
12.15.14.25-16,35-18.45-20.55 
HOLLYWOOD XXI » 

PEJATEN VILLAGE XXI - 
METROPOLE XXI - CITRA XXI « 
SERPONG XXI - DETOS 
12.45-14.55-17.05-19.15-21.25 
| seriaBuDi 
13.00-15.10-17.20-1.30-21.40 


1 

anta ek 

KARON HARVEY "ED 

PLAZA INDONESIA XXI » 

PLAZA SENAYAN XXI - 
PLATINUM XXI » 

KUNINGAN CITY XXI » 

PEJATEN VILLAGE XXI » 

ANGGREK XXI « BSD XXI » 

METROPOLITAN XOXI » 

SEMANGGI - EKALOKASARI 

1230 1440, 16:30 19.00” 21-10 


IMO 
Da0 0 tuo 
XI 


PREMIERE 


PLAZA SENAYAN XXI » 
PONDOK INDAH 1 XXI - 
KALIBATA XXI » 

CBD CILEDUG XXI - 

ATRIUM - SUNTER - 

WTC SERPONG - 

PONDOK GEDE - 

CIBUBUR - CILEGON 

12.30 14.40-16.50 -19.00-21.10 
METROPOLIS » 

MALL LIPPO CIKARANG 
13.15.15.25-17.35-19.45 


LITZ GI 
13.00.15.30-18.00-20.30 
CIJANTUNG - 

GALAXY « DEPOK 
13.00-15.10-17.20-19.30 


. FonesT era MALIN 
WHITAKER WILLIS AKERMAN 


Ka ENOUMRE GOING DAW 
TE EVERYO HAATH 
STUDIO XXI EX. 
BANI CIVY XXI « 
KAS, XXL 
EMPORIUM PLUIT XXI « 
PLUIT JUNCTION XXI - 
PLUIT VILLAGE XXI « 
IRI XXI - SEASON CITY XXI - 
PONDOK INDAH 
$ANDARIA XXI - BINTARO XXI 
GADING, he EAN Hi . 
ARTHA 
LIVING Kei 


Lb 
sma NA Karawaci 1 
05-19.15-21.25 


cw 


HAR N 


PURI XXI » METROPOLE XXI 
CIBUBUR - DETOS 

12.15-14.25 -16,35- 18.45-20.55 
HOLLYWOOD XXI 

PLUIT JUNCTION XXI - 

BOTANI XXI « 

MEGA BEKASI XXI 

KEB) 14.40 -16.50-19.00-21.10 
BLITZ 


katak 16.00 -18.00-20.00 
LIPI - ARION - 

TAMINI » CINERE » 

KARAWACI - 

BOGOR TRADE MALL 

GRAND MAL BEKASI 

12.30 14.40-16.50. 19.00-21.10 

CITRA XXI » CILANDAK 

13.00-15.10 -17.20-19.30-21.40 

BLITZ BCP 

13. 


VAUGHN 
JONAH 


HILL 


TAI VILLAGE 0G PURI 90» 


EhOING, aa IN SERPONG XX 
3014001650 19.00-21.10 


HAK SANA 

KASABLANKA XXI GANDARIA XXI 
KUNINGAN CITY XXI - BSD XXI 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 


LA 


PREMIERE 


PLAZA SENAYAN XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI - 

TIM XXI - KALIBATA XXI - 

CBD CILEDUG XXI - 

BEKASI SGUARE XXI - 

BLOK M SAUARE - 

DAAN MOGOT - 

ATRIUM - GADING - 

WTC SERPONG - 

PONDOK GEDE - 

CILEGON 

1245-14.55-17.05 19.15-21.25 
CIJANTUNG - 


PLATINUM CIBINONG SGUARE 

12.45-14.45 - 16.45-18.45 -20.45 

BELLANOVA 

MALL LIPPO CIKARANG 
30-18.30 


30 


me LasT men 
FOR IME JOB 
IE OKLY Hope 
FOR THE PLANET. 


mUbIo) La Ex 14 (PLATINUM XXI 


EM PUT KK» 
UVING WORLD XXI 
13.00-15,10-17.20-19.30-21.40 
MEGA BEKASI XXI 

0 032123 


ALA TO -21.15 
PONDOKINDAN 1 xx 


18 
PLATINUM CIBINONG SOUARE 
12.30-14.30 -16.30 - 18,30 -20. 12.45 14.55-17.05 -19.15-21.25 


PLAZA INDONESIA XOXI « 00-15. -1945-221 uu 


Nae 196: 1695.1815-2005-21.55 RELA RAHADIAN 
» ACA SEPIRASI 


RAMA KSAD — 
Uu Dm | 


- 


1) 


ASIA AE Ki 
Jk si KPU 
| merroroLe og 


BLOK MSGUARE » 
DAAN MOGOT : GADING « 
DETOS 


CBD CILEDUG XXI - WTC SERPONG, 
13.15-15.15-17.15-19.15-21.15 
PONDOK INDAH 1 XXI 


12.15-15.55 -19.35 

25:105.1945:2125 | emmasoi ad Gua ag “ 
“BOGORTRADEMAIL » | 12.15-15.05 -19.30-21.20 GRAND MAL BEKASI 

GRAND MAL BEKASI PONDOK GEDE 14.25-19.10 

.45-18.45-20.45 | 12.45 -17.10-21.35 BUARAN : 12:30-15:1 AA 


@ammema Youre my Baby 


CBD CILEDUG XXI » 

GRAND MAL BEKASI 

12.15-17.00-21.45 

SETIABUDI : 12.45 - 17.05-21.25 

METROPOLIS 112451645, 
1.2 


GANDARIA XXI - 
GADING XI . 


IL XXI 
3.15-15.15-17.15-19.15-21.15 
KASABLANKA XXI 
12.15.16.50.21.25 
ADWAL SEWAKTU 


30-18, 
WTC SERPONG : 13.00 Poo 21.00 
DEPOK : 13.15-18.00 
CINERE : 14.35-18.35 
ATRIUM : 14.50-18.50 


640 
PONDOK INDAH TIKI 3-D 
12.30-14.40 
CILANDAK 3-D 
1215-15.55-19.35 


K 
EPOK : 13.25 tao, Ea 


moh KW. Savana: a39 
Aa 00 BIT GP 91.30 


ANDA 


EKASI SGUARE XXI » 
KALIBATA XXI » GADING - 
DETOS - CINERE 

13.00-15.00 -17.00-19.00-21.00 
SIIPI : 12.45-14.35 


BIOSKOP KETIK 


(gas 


Oi 
0 
WITH ENGLISH SUBTITLES 


PLAZA SENAYAN XXI 
16.50. 19.00-21.10 


INFORMASI FILM 


SANAK: Teng Naa ID 
Sia 1453, 1825-2045 


WAK DAPAT DAN NAMA BIOSKOP 


IE SEPEDA MOTOR 


Jangan Sampai Salah 
Beli Sepeda Motor Bekas 


Mendapatkan sepeda motor memang semakin mudah. Dengan uang muka yang tidak terlalu mahal dan cicilan 
ringan, Anda bisa membawa pulang satu unit sepeda motor. Namun, bila kebutuhan mendesak dan budget terbatas, 
alternatifnya adalah membeli sepeda motor bekas. Jika cermat memilih, Anda bisa mendapatkan sepeda motor 
bekas dengan kondisi yang masih baik dengan harga miring. 


motor, dan mengetahui seluk 
beluk mesin sepeda motor. 

Saat memeriksa sepeda 
motor, ada bagian-bagian pen 
ting yang perlu Anda cermati. 
Anda perlu memeriksa nomor 
rangka dan mesin sepeda 
motor, Sesuaikan dengan 
surat-surat resmi, seperti 
STNK dan BPKB sepeda motor. 

Untuk mengetahui jarak 
tempuh sepeda motor, cermati 
angka yang tertera pada 
speedometer. 

Jika jarak tempuh cukup 
panjang atau di atas 20.000 
km, dengan kata lain akan ada 
banyak komponen yang perlu 
diganti. Lebih baik Anda memi 
lih sepeda motor bekas den 
gan tahun keluaran yang tergo 
long baru. Akan tetapi, Anda 
juga perlu mengetahui sejarah 
penggunaan sepeda motor dan 
alasan dijual. Misalnya, apakah 
sepeda motor pernah jatuh 
akibat kecelakaan. 

Jika sepeda motor pernah 
jatuh atau pernah mengalami 
kecelakaan, biasanya terasa 
perbedaan pada setang dan 
roda saat dikendarai. Setang 
atau roda yang tidak lurus 
atau tidak seimbang biasanya 
menjadi indikasi sepeda motor 
pernah jatuh. Oleh karena itu, 
bagian-bagian ini perlu Anda 
cermati, termasuk bagian 
rangka mesin. 

Perhatikan tampilan sepe- 
da motor secara keseluruhan. 
Perhatikan dengan teliti, mulai 
dari bagian paling sederhana 


seperti baut-baut, hingga 
kondisi mesin. Pastikanlah 
bodi mulus tanpa goresan, 
spion lengkap, dan mesin 
dalam kondisi prima. 

Cek kondisi oli sepeda 
motor, pastikan jumlah oli 
tidak berlebihan. Oli yang ber 
lebihan memang membuat 
suara mesin menjadi lebih 
halus. Namun, hal ini juga 
dapat menyamarkan suara 
mesin yang mungkin saja tidak 
halus atau berisik. 

Anda juga perlu memeriksa 
bagian kelistrikan. Di antaran 
ya adalah lampu depan, lampu 
sein, lampu rem, dan lampu 
speedometer. Klakson dan 
starter elektrik juga perlu 
dicoba untuk memeriksa 
kondisinya. 

Untuk memeriksa kondisi 
sepeda motor secara keseluru- 
han paling baik adalah dengan 
mencobanya secara langsung 
atau test ride. Cobalah men- 
gendarai sepeda motor yang 
akan Anda beli dan rasakanlah 
perpindahan giginya. 
Perpindahan gigi yang tak 
halus bisa menjadi tanda-tan- 
da kampas kopling akan habis. 
Perhatikan pula ada-tidaknya 
kebocoran. 

Usai memeriksa kondisi 
sepeda motor dan memu- 
tuskan untuk membeli, tawar- 
lah harga sebelum membeli. 
Pastikanlah Anda mendapat: 
kan harga terbaik sebelum 
sepeda motor bekas dibawa 
pulang. (MILJ 


PERLU diperhatikan, mem- 
beli sepeda motor bekas bukan 
tanpa risiko. Jika kurang teliti, 
sepeda motor yang Anda beli 
bisa-bisa merupakan sepeda 
motor ilegal atau tanpa surat 
keterangan resmi dari kepoli 
sian. Bisa juga sepeda motor 
dari luar tampak bagus, ter 
nyata pada bagian dalam 
telah mengalami kerusakan. 
Tentunya hal ini bisa meru- 
gikan diri sendiri. Jadi, Anda 
perlu cermat dalam membeli 
sepeda motor, 


Cermati dengan teliti 

Sebelum membeli sepeda 
motor bekas, Anda perlu 
melakukan pengecekan. 
Pertama, tentukan jenis sepe- 
da motor yang Anda beli dan 
harganya. Untuk mendapatkan 
harga terbaik, cek harga sepe- 
da motor bekas di pasaran, 
misalnya di koran, majalah, 
Internet, atau tanyakanlah 
kepada teman yang mengeta- 
hui harga pasaran. 

Kedua, usahakan membeli 
sepeda motor bekas dari 
tangan pertama. Jika tidak, 
belilah sepeda motor bekas di 
tempat yang tepercaya, misal- 
nya di dealer resmi. Jangan 
mudah tergiur oleh harga 
sepeda motor yang murah. 
Lebih baik, pilihlah sepeda 
motor bekas dengan harga 
yang masuk akal dan memiliki 
kondisi prima. Ketiga, ajaklah 
teman yang berpengalaman, 
mengetahui harga sepeda 


SHUTTERSTOCK 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 20 September 2012 


HO 


HOTEL 


Opening Rate 


t Rp. 108. Dora 


anfast for 2 


RESTO 


1212/3483 1222 | 


| umwFaveiotals.com 


KAFE 


fun, fresh & friendly... 


EXPERIENCE SENSATIONAL FLAVOURS OF ART BY 
MICHELIN-STARRED CHEF 


RICHARD 
27 - 


Two-course 
Three-course 


Six-course de 


set menu IDR 638, 


TolX 


29 SEPTEMBER 2012 


IDR 


set menu 


)00--4 
3,000--4 
ustation menu IDR 1,588,000--4 


Exclusive Chef's Table IDR 2,5 


per person 
per person 


per person 


588,000--t per person 


Wine Pairing starts from IDR 368,000-4-- per person 


Cooking Class 


Including two-cour 


certificate 


IDR 988,000--- 


and re 


FAVEHOTEL PASAR BARU 


HOTEL BARU DI PASAR BARU 


“Cooking Class 
Chef Richard Toix 


"oleh Michelin-Starred 


alat olahraga dan 


a fasilitas, Hal ini dilakukan 


IE APA yang terlintas dalam benak pakaian, tekstil dan tailor, 
Anda ketika mendengar kata Pasar sepatu, kacamata, hingga perhiasan emas. 
| leJsM Baru? Sebagian orang mungkin Ba 
PENA «kan langsung teringat "belanja", Fasilitas 
VIEW Wajar sih, tempat ini adalah pusat Melihat potensi yang begitu besar, wilayah ini 
perbelanjaan tertua di Jakarta, selalu menambah anek: 
Secara lokasi, Pasar Baru adalah kawasan 


perdagangan yang berpusat di Jalan Pasi 
Baru, Kelurahan Pasar Baru, 


Besar, Jakarta Pusat. Pusat perbelanjaan 


bermukimnya — orang 
berdagang kain, peralatan olahraga, di 

Kini di sisi kiri dan kanan Jalan Pa 
terdapat berbagai m 


ar Ba 


Kecamatan Sawah 
Ini 
didirikan pada tahun 1820 dan dijadikan tempat 
India-Indonesia — yan 
sepatu. 


toko. Sebut saja toko 


ar Pasar Baru, Hotel ini 
beberapa ki 
Memiliki 
& memiliki 
terbaik di kelasnya, 


ru 


Aston International dengan membuka favehotel 


berlokasi di Jalan Pasar 


Baru dekat dengan kompleks Mangga Dua dan 
ntor pemerintahan 

84 kamar, 
target menjadi 


favehotel Pasar Baru 
hotel dengan servis 


Hotel ini memiliki ruang 


tamu yang dilengkapi TV LED, kasur dan selimut 
berkualitas, gratis Wi-Fi berkecepatan tinggi, serta 


aneka fasilitas, 
kamar mandi, 
penyimpanan deposit 


seperti 


penyejuk 


Dapatkan pengalaman memasak luar biasa dengan mengikuti 
cooking class bersama Michelin-Starred Chef Richard Toix mulai 
tanggal 27 sampai 29 September 2012 di Restoran Lyon, Mandarin 
Oriental, Jakarta. ("J 


handuk katun lembut 
ruangan, dan kotak 


Aston Internationals Vice President of Sales & 
Marketing Norbert Vas menuturkan, sejak pertama 


kali diluncurkan 
Wahid Hasi 


akhir Agustus 
yim menjadi salah satu budget hotel 


lalu, favehotel 


tersukses di Jakarta dan hampir selalu sold out. Hal 
ini membuktikan bahwa banyak permintaan orang 
terhadap penginapan berstandar internasional 


“Kami optimistis, 


favehotel Pasar Baru 


akan mengulangi sukses dan berencana untuk 


mengembangkan 


beberapa 


favehotel lain di 


Jakarta,” pungkas Norbert. (INOJ 


IN 


NP 


MANDARIN ORIENTAL 
JAKARTA 


Mandarin Oriental, Jakarta 
nrin PO Bo 


21) 21 88 Facsimik 


110 In 


g- OTOMOTIF 


MOBIL DIJUAI 


JM rovora 


Alphard S 2009, A/T 2dcc 
Hitam, tan 1, siap pakai Hub: 
ph 72798485 


Alphard S Gold Edition 2012 Hi- 
tam km rdh J.kit,Cold box,pwr b. 
doornopil spt br. 0811936280 


Alphard Tipe V Black 2005 
Km96.000 Vkool, 3camera, 2tv, 
18speaker Harga 350jt Nego 
Hubungi yoseph Hp. 
0812-19286519 


Alphard V 3.5 Ready Stock 
Hitam, Putih ATPM. Bunga 
4,9814/Ath Hub. 0811192325 


AUTO GRAHA 7948000 
AII New Alphard 2.4 Facelift: 
All New Vellfire 2.4 Facelift 
AII New LC UK 4,5 Facelift 
All Now RX 270 Facelift 


083898862170 / 0818176889 


AUTO GRAHA 7949000 
Vellfire 2.4 Z Aless Light Gray 
ZIV, Camera, Jok Kulit, Kray 
TDP 268 Jt-an, Angs 5,8 Jt-an 
081806188779 / 081585535355 


Avanza 13 G th 2008 warna 
silver full option harga Rp 130 
juta. Hub: 0811 946 973, 


'Avanza/ G /1.3/ A/T/ Thn 2011 
Grey metalic/ Tan 1/ mulus/ 
Hub: 088 1138 2439 


Camry 24 G A/T Silver Met/ 
2007 Hrg 198Jt(khusus kredit) 
hub (021) 5470005 Raja Mobil 


Camry 3.50 hitam 08/07,new 
model,1008 Orsinil,km 26rb 
pake dr baru Hub:081283956908 


Camry V 24AT htam'10 kmldrb 
asli mulus an sdri.Perum Banjar 
Wijaya blokB21/3 Tgr 92851942 


Fortuner 2.7G LUX AT: 2009: 
Silver Met: Mulus: Kond. Bagus 
Kandat Hub 1 9863 1889 “na 


Fortuner Dsl Turbo TRD a/t 
Putih&mt Black Ready 109baru 
"12 Krd/TT.Star M.0816802477 


Fortuner G MT Dsl VN-Turbo 
2012Veloz AT Putih (R/TT/K) 
Hub.33118735-085217415524 


Fortuner Th.2010 Warna Hitam 
2500 cc Diesel,Matic Dijual 
Cepat Hub:0817 0163 298 


Fortuner,G Lux09,Slvr,bns,tgnl, 
TV/DVD3,km60rb,pik pja,Ori,Dp 
35jt,C/K,0817767000, 70670633 


Harier 24 05 L Prem hitam 
at.Pbd,Tgn 1 dr baru,pik pjg,plat 
no.Pilihan.082261686838 


Harrier 2.4 I Prem 2010 Low km, 
Pajak panjang, Pbd,elektric seat, 
jok kulit hub. 9698 5877 


Harrier 24 L.Prem 03 Hitam 
Kiko Auto Gallery.JI.Radio 
Dalam Raya No.34 Ph 7254200 


Harrier 24 PLP "11 Silver 
KmlOrb, Bagus Sekali Hub Ph 
021-29450837 


Innova 2.0 G AT New Model 
08209 Hitam km 44rb. Arteri PI 
No.3 ph 7200421-27472816 


Innova E Diesel 2.5 M/T '2010 
(Uan),Hitam,AC-DB/VR, Km50rb 
istw 189jt.PT.KKM ph.6322071 


Innova G mt Luxury Putih,G mt 
groy'12 Ready 1001 baru,Star 
Mobil, 02170788977 


Innova V A/T 05 Bensin,Hitam 
Met Mulus/IstmwJok Kit,AG 
TV/H:137JtNego'"08128087927 


Innova V AT 09 Grey tan 1 pjk 
pig Intr rapi terawat TDP.58, Sit 
a9.5,8it BAG Auto 4 93737068 


InnovaG AT silver'2006 Km 87rb 
mdi V AI Risk 1th trwt pki send 
dr baru. 081219932235 Bintaro 


Kijang Inova Diesel Grey Met 
109 Manual,Tgn-1,KM 30.000, 
F.0rs,Spt Baru.0815.999.2492 


Land Cruiser W.Hitam ATPM 
tipe full spec baru dealer resmi 
unit ready,trbts 02195651577 


LC Diesel UK Felift OTR 1.625M 
BlackOnBlack 3TV Plasma ready 
Lexus RX270 Facelift Only.900jt 
0858222.22266, 08131958.0015 


LC UK Diesel Black, White “ LC 
Diesel, ATPM, Black, Ready 
Stock " Selamet Motor - BOS " 
Ph: 021-29450837 


Lexus RX 270 HK Black White 
Ready Stock "Selamet Motor- 
BOS" Ph 021-29450837 


New Alphard S Full Option 
TV#Camera 2012 Hitam Hub: 
2 Ph 02172798485 “3 


New Camry 24 V, AT, 2008, 
Silver Mtik, Spt Baru, KM 50RB, 
BrgSmpnn,300Jt-081319038111 


Prado 2.7 TXL VVTI '05 Hitam 4 
WD Kulit TV DVD Bagus Sekali 
Hub 0878-7820-7722 


PREMIUM MOTOR 
. Naw Lexus RX 270 Facelift . 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 
LC45L UK Facelift ......vo 
21 - 6515000 “cbumobil 


SIRAJAKREDIT 
Alphard lexus ftnr inv avz yaris 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


Hub 


Soarer 430 SCV 2Pnt '05 Silver 
Hardtop Khs Pamr SptBr Kmbrb 
Mangga Besar Ry 36A :6256555 


Velfire Z Th.2010 warna Hitam 
istimewa seperti baru Hubungi 
& 0812 800 63096 ““ 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SPECIAL PRICE 1 " 


270 ac 


Vellfire 24 ZG / V / 2, PS / 
ALESS " Alphard 24 SC /6/5, 
PS / ALESS " Selamet Motor - 
BOS " Ph: 021 - 29150837 


Vellfire 3.50 th 2008 Hitam 
18speaker, full opt tan | Kiko 
Muto.Radio Dlm 34 ph 7254200 


Vios 1.56 MnI'09 Slvr plat B No 
pil 2A,km19rb,bdykit,J.klt, antik 
skl 174jt nego : 0857 8253 7202 


Hw 


Golf 2005 FSI 2.0 AT 4 DR hitam 
MKS kond bas,GondangdiaLama 
56 Menteng Jkps 08170132340 


New Beatle 1.2 TSi Brand New 
Ready Stock !! Putih Baruna 
Motor Ph.7504217-16 


MOBIL DISEWAKAN 


I,A2, A3 Avz,Inovawenia"Safty 
Rent'“Igjam 250rb oh97111122 
$ ) 70259 


AA4, New Alphard 2012, 
Vellfie.V, Fortuner 1 jt Nabila RC 
081250070110 / 081281877877 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7009467 / 74715030 
1 08551021922 R.Stock B.Price 


T.lnova 9350/12jamAvz250Bsnt 
tolemkn sprdrpyewa. brigiteCar 
0812 32828989, 0856 81818989 


TWell 2012 putih 2,5jt wedd car 
no OLamry,invnew bmw,mrcy, 
new avz, 70537429, 96267384 


KLASIKA 


LAN ot | 


ntuk informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


RP — 


A New Landmark Residential Tower 


In Melbourne CBD, the'Worid's Mostikivabie,City 2011"&.2012 


PROPERTI 


ea” 


ag ii 


@ Terletak di pusat Melbourne CBD. & Har 


& Featuring the iconic tower, offering . 
breethtaking views of Australia 's 
cultural capital, Melbourne. 


« Modern 1, 2, dan 3 bedroom 
apartmenis dan townhomes. 


« Dekat dengan Bourke Street . 
Shopping Mall, Melbourne Gentral 
n Victoria Market dian Flinders . 
Simo Train Station. 


@ Dekat dengan Melbourne 
University, RMIT dan Victoria 
University. 


Dinding/ Lantai/ Beton Ringan, 
guipanel,3mx600m,mrh,cpt prak 
tis,thn gempa. Hub: 0815 8503 
2287/ 0818989368/52496895 


Jual Granite Tile 60x60 Cream, 
Kw | Sisa Proyek, Jmih masih 
Byk. Hub : 081330573993 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh, Bergaransi 
konomis Hub:47885085 


DESAIN INTERIOR 


Dsign interior u/ rmh ktr apart 
resto, 70381009, 08129473778, 
pin bb 28315388 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub. 5384848 
Free Consultation! Term & Cond 


INFO PROPERTI 


Villa 18R di Jimbaran Bal. 
Harga 3M, Cukup Bayar 2M Tdk 
Perlu Bayar Lagi. Kunjungi 
Pameran Vivo Villas di Pondok 
Indah Mall North Sky Bridge 
17-28 Sep. HP 0818209060 


BAHAN BANGUNAN 


Paku) TASO : Past! AMAN... HI! 


Pintu Beton ringan, tahan rayap 
(air 210x82xMcm warna solid / 
kayu 33kg 690rb. T: 82496895 


Jual Material Baja Ringan 
(75,C60,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
02147861618 / 021.37577688 


Jan AUD$379,000 


HEMAT PAJAK BALIK NAMA 


banguni 


Tanah di Komp. Villa drh 
Jimbaran Bali, Luas 290- 
1245m2, SHM. Harga 4,8jt/m?. 
Ocean View. HP 08170220360 


Ayo bergabung u/ memasarkan 
villa2 mewah di Bali dng imbalan 
besar. Tanpa ikatan. Langsung 
pameran.Info 08122000330 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Griya Inti Sentosa, Rumah di 
Sewakan, 14x17, 2Lt, Peminat 
Serius.Hub: 0856 888 388 9 


Pluit Mas Selatan R12A, 10x19: 
028, 2Lt: PIK, Galnenia 1 No.7. 
Hubungi: 0812 888 9299 TP 


TANAH DICARI 


Andalan Teras Realty' 
Gaharu Trsn, MPR Ry, BDN 2 
Luas & 600m” “40816816859 


Cari Tah u/usaha di Pamulang/ 
Caplek, 5000-9000m, Jln Utm, 
Serifikat. Pemilik Lasg sms ka 
0816.1788.9007 (sms only,T.P) 


JAKARTA 
Hotel Pullman Jakarta Central Park 
Axel Re 
I, Lat. Jend S Parman Kav 28 


Sabtu & Minggu 
22 & 23 September 2012 
11.00 - 19.00 WIB 


MEDAN 
Grand Swiss-Belhotel 


Jalan S. Parman 217, Medan 


11.00 - 19.00 WII 


30 Bonternbar 2012 
| Room Lt. 26 
1 Oo ng 10.00 WB 


Minggu 


APARTEMEN 


DIPASARKAN 
LUXURIOUS VILLA 
DI NUSA DUA 
BALI 
@ HARGA MULAI 
US$350,000 
@ PRIVATE 
@ FULLY FURNISH 
@ RENTAL 
GUARANTEL 
ADHI 
1596503 
TIKA 
087877121113 
ji wsoosaman 


POOL 


08 


4 


ntuk 


Jakbar 


Dn 


DIJUAL 


Casablanca Mansion 
3 Kt, 76,5.m unit tersewa 1 th: 
Hub: Yulius 0811-1268-7903 


Cityhome,F.Walk,GdgResort,Klp 
Gading (MOI)“RayWhiteSguare 
“#2 Hendra 0818 957 606" “7 


Condotel Gren Horison Pasteur 
Bandung ROI 45'sstrata title wtr 
park nego. Hub: 081932850585 


Green Lake View, 125Jt-an-Inci 
PPN Bnga Ok Angs 1, LUt-an,dkt 
Pdk Indah,Pesan Skrg Hrg Akan 
Naik. Hub: 97711918, 71027884 


GreenLakeView/Akm dr Pd Indh 
fas rsort& dnau buatn,H.125jtn 
(Inc PPN)Ag cin 40rb/hr-sdg 
thp pmbngnan twr,l sold 905, 
No.IMB :648/1129-BP2T/2012. 
dptkn spesial promo. 7022 1466 


Jkt Resde Apt (150m bundr.HI) 
l.100m2/ 2KT/ 2km/ 2Balcon 
brand new furnish 08129273747 


informasi & RSVP 
Kristina 0852 8300 0203/ 
(021) 522 8281 


RGY 


Marina P.Mutiara,110m? 2kt,FF 
mewah It.5H 1,4M jualcepat BU. 
Hub.081585057038/68367080 


Medit Kemayoran 100m 3kK(SF) 
& Apart Ancol marina 90m 3kt 
(FP Murah" Dg Pro:4643 2000 


Medit-l Tj.Duren Lt.9, Ls.47m, 
28R,City View,Hrg Nego.Hub: 
021-70306029 / 0812 9829 8778 


SENOPATI SUITES 
SCBD View-—38r-—-167m2(SE) 
hy IunitIndopro0818.119175 


TA 3 BR, TW2 It 40, Jual cepat/ 
bagus jarang ada, Baru Renov 
Elegent,FFurnished,view: Bagus 
Pserius / TP 081-317-733-257 


DISEWAKAN 


Bellagio Res, Twr B,type Fami 
Iia104sam, 3BR, fully furn, 
US$1600/month.087878649111 


MitraBahari PH,2Floor,FF,Mwah 
seaviaw,280m?,pluit,strtegis,99 
JW Th.081585057038/68367080 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 20 September 2012 


Kei 


WIRA PRIHANTO 


PROPERTI | Rumah 


Percantik dan Rencanakan Ruang Keluarga Anda 


MENDESAIN ruang keluarga adalah kegiatan 
mendesain yang paling menyenangkan dan 
menggairahkan. Bagaimana tidak? Di ruang ini 
Anda bisa mendapatkan zona ternyaman di 
rumah. 

Seiring semakin berkurangnya peranan 
ruang tamu, ruang keluarga terkadang mampu 
menggantikan fungsi tersebut. Tak jarang juga 
ruang keluarga menjadi ruang untuk makan 
bersama sambil menonton televisi atau lainnya. 
Hal ini membuat ruang keluarga harus mampu 
beradaptasi dengan cepat. 

Bagi ruang keluarga yang berfungsi sebagai 
ruang serbaguna, rencanakan dengan cermat 
ruang keluarga Anda agar memperoleh hasil 
terbaik. Fleksibilitas menjadi kunci. Ada dua 
cara untuk mewujudkan hal tersebut yaitu 
mengalokasikan bagian yang berbeda dari 
ruang tersebut untuk aktivitas yang berlainan 
dan menjaga keseluruhan area sebagai kesatuan 


ruang dilengkapi furnitur dengan kegunaan 
ganda. 

Buatlah semacam zonasi ruangan untuk 
membuat batasan-batasan di dalam ruang 
keluarga Anda. Jika ruang keluarga berfungsi 
sebagai ruang makan, penempatan furnitur 
yang cermat akan sangat membantu pemisahan 
kedua area. Tempatkan sofa membelakangi 
ruang makan, ini bisa menjadi pemisah 
yang tepat. 

Jika ruang keluarga cukup luas, 
menempatkan karpet pada lantai akan 
membantu mempertegas zonasi ruangan. 
Karpet ini menjadi pembatas bagi area duduk 
santai di dalam ruangan. 

Coba perhatikan tekstur pencahayaan pada 
rumah Anda. Pencahayaan akan sangat penting 
untuk membangun dan mengubah atmosfer 
ruangan. Pastikan Anda mengatur tingkat 
pencahayaan untuk menciptakan efek-efek yang 


berbeda pada area-area yang berbeda pula, 
sekaligus dalam waktu yang berlainan. 

Penyesuaian furnitur juga wajib disesuaikan 
dengan gaya yang ingin Anda terapkan. Meja 
berukuran standar dapat berfungsi sebagai 
meja kerja sekaligus meja makan jika diperlukan. 
Tempat tidur berbentuk sofa memang sedikit 
lebih mahal dibandikan sofa biasa, tetapi hal ini 
bisa mengubah ruang keluarga menjadi tempat 
tidur apabila ada tamu yang datang tidak cukup 
ditempatkan di kamar tidur tamu 

Sofa rendah tanpa sandaran juga bisa 
menjadi sebuah cara untuk memberikan rasa 
nyaman dan mempercantik ruangan keluarga. 
Sofa rendah tersebut bisa untuk menyimpan 
mainan, kertas, dan benda lain. Untuk 
penyimpanan yang lebih tertata, gunakan laci 
kecil untuk menyimpan kertas kerja dan 
peralatan tulis menulis. (#/VTOJ 


PROPERTI 


APARTEMEN 
DISEWAKAN 


Pavilion Apartment 28r & 3Br 
Citylofts Sudirman (sale/lease) 
#31 0B18 464 092 " 


Sudirman Mansion Apt, K25 / 
125M/38R Mwh 08161137209 


70922186 TP min2th.USD 2.650 


Sudirman Park Apartemen, 
disewakan 2 Kamar fully Furni 
shed, 2AC ,LCD TV.7jt/bln Nego 
min Lthn,Hub: 0818 0898 8009. 


Dicari apartemen / pavilion 
untuk orang asing di area 
Menteng, Hub, 0213159110 


Dicari Cityhome,F.Walk,Apt hdp 
GadingCMOI)“RayWhiteSguare 
Handra 0818 957 606" 


RUMAH DIJU, 
BODETABEK 


Bkt Cinere Indh532/350m? komp 
PLN Gandul 1010m2 hit tnh 
087780030372/ 081314585438 


BSD Griya Loka 1-6 Lt/Lb.390/ 

200,4Kt,3Km,grs 3 mbi,dkt tol, 

Cck utk kmrsi/tnggal,2,8M nego 
“Hubungi : 0815.1197.9815 


Ciputat, ready stock, AKT, 3KM, 
kav srtgs, full furnist. Hub sgr: 
021-7401089, 085218147918 


Gd Srpg PHG Ruby Sektor & 
Murah Renov Bagus Leo 08161 
7008979-087868893968 PPS 


Graha Raya Bintaro,Rmh Dijual 
96/55,2K4,HGB,Strgs,20Jt” 
BSD, Giri Loka 350/300, PPJB 
“Gdg Sp9, 426/350, AK, SHM, 
Strgs, dkt Macdonal, Kursus 
MegaTop 0812.815.25638" 


Grand Galaxy City: 
Miliki Rukan Sentra 
lt, Harga Rp. IM termas 
dp hdh lgsg. mt 
Scoopy. Hub: 021 £ 


Jin, Artayasa RT:01 RW:01 Limo 
DepokJualRmh Lt:91m2Lb:66m? 
Hub : HP 0813 1150 1328 Ani 


Komp. Persada Depok, Jl.Raya 
Tapos, — Cimanggis,» Lt/Lb 
240/120 # Paviliun, 3KT, 2KM. 
Hub, 081282944314 


Sentul City medit 1 golf hijau,Lt 
178/108:2L4/4KT/AKM, S.Huni, 
850Jt. 08161862566 Pmilik Lsg 


SumBek Palm 119/83m? Basic 
1,35M Nett,Surya RWHI 68750 
866/081932113155/88387130 


Tamansari Persada Raya Strate 
gis dkt Tol Jatibening,Lt/Lb. 
332/174m,21t/4kt,3km,ekslusif 
shm,peminat.Hb.08111922230 


Tmn Galaxi Bks Lt/Lb 126/200 
2lt, Akmtdr, Awc, Ikpbt, ng 
tamu, mkn, Tv kel, hot wtr,4ac 
tip, M0owt, jetpmp, furn hrg 
1,25M nego T1p:8205414 TP 


JAKARTA BARAT 


Green - Court 6x15, Royal Palem 
6x15 - Multiland Gl. - 5595 6299 
/ Rahmat 0878 8997 2727 


JiTanjung Duren Sel,300m? 
12x25,ktk,lok tenng/bgs istmwr 
Bbs Bir,Jln 3mb1:08161122455 


Pmt Medit Pospengumben,Ruby 
Garden 154/158:5#1KT,441KM 
SHM, 2,5M. Anton 0818176948 


SYNERGY HOUSE PROPERTY 
Permata buana 144m 2!t & 3Ik 
Puri indah 250/350m siap huni 
—Albert 0817.787.15: si 


'SYNERGY HOUSE PROPERTY 
Puri indah 250/350 2lt new 
Minimalis 4 0815.884.0.885 # 


Tmn Ratu ddsRnvjLux,Bbs Bnjr 
9x23,2t:Tmr-4AGK.set"Y.Ming 
Eastons 0817799987:58356999 


Untar, Rumah Tua, 260m?,SHM. 
cocok u/ Kos, Strategis. Hub: 
0818183238 / 93681056 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer,Indent,Ls 160m2 / 
168m2, 2lt, 4#1KM, HGB. Hub: 
68997878 / 58902565 


JAKARTA PUSAT 


JlKesehatan, Lt:260m?, SHM, 
Hrg 5,AM, bisa Nego, (Tanpa 
Perantara).Hub:0813.8946.7122: 


JlKramat kwitang Senen,SHGB 
Ls tanah 195 M2,bngnan 450m2 
3Lt,3Kt,3Kmn,tip listrik 23rb 
VA.08164856317-0811111313 


Kusuma 630m&840m” “Purwo 
rejo 800m gol Ibang 600m" 
Sumatra 1200m”081511161258 


Pejompongan 780/500m"“Stras! 
Menteng 700/1200m,Lux " ERA 
Graha 765.3888/0816.855.197 


T. Umar 1500 . Paseban 1410, 
Banyumas 700 , Sumenep 546 
Borobudur 950.“0818.148.986”: 


JAKARTA SELATAN 


/Acestate”cinere540/700dpnmal 
Dlm Komp,Marmer,Jati,Bagus, 
Terawat-“Eliya:0811-850-2945: 


'Aditiawarman  1400,Brawijaya 
625,100, Tirtayasa 650 lux, 
Wijaya580,lux “081389688788 


AIRLANGGA 320M, 
Ciniru 200 m,Cipaku 380m, Hang 
Jebat 300 m. 081288554555 


Andalan Teras Realty“Lb.Bulus 
bona""146/110-190/230”Jl.lebar 
Lb.Lestari 225/200“Lokasi Ok 
Zaenal 087877942043”7509553 


Andalan Teras Realty"Pd.Indah 
“# 0920/1000, Jin Boulevard “ 
Junaidi'"0811 89 229447509553 


Andalan Teras Realty"Pd.Indah 
'600/700, Bagus, Siap Huni: 
830/1000BNew”"taman” Mewah 
Yuli'"”“0811-138-848" “7509553 


/AndalanTeras" SimatupangArea 
TownHouse"325/250” SiapHuni 
£900m drTBSimatupang” murah 
Bimo"0816 113 224232811915 


Asem II / 12... Open House, 
Town House,Brand New, Pool 
331/600, 110/200 “0811952929 


Bacang 300,Cibulan 220,Ciomas 
200,Cldk— 160,b.new,Cipete,S, 
Huni 330.0813.1654.3500 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, C.House Hrg 11 M 
Lt148/81.Hub.02170770991 


Bintaro, Kby Village 175/225m 
'Admiralty 275/120,s'huni, ERA 
Graha 765.3888 / 0816.851.974 


Cilandak / Sbih Citos, Rmh Br 
(B,New. 3Lt) Lt/Lb. 1607380 
(SHM), 3KT# 3Kmd, LK 

Pantry 4 2 
prnbt, Mub 


Cilandak belakang Citos” "BU" 
738/300" Shim “085721145450 
Professional Kemang 7195522 


Cilandak dalam T.House,B.new 
226/300 S.Pool"085218884799 
Profassionals Kemang 7195522 


Cilandak,Shm 800/400,2Lt,Tmn 
S.pool,tenang,dkt Tol/Citos Jual 
Cpt " Dennis 0856 105 4112 


amy, 
servi 


Cinere Blok J,twn-hs baru,smpg 
skih Lazuardi,dsgn cantik,sisa2 
unt,350it,bs Kpr:081380012007 


CIPETE 200M,320M,500M1, 
1000m Murah semua ada 
BangunannyaHub081287258787 


Cipete”400s/d 1100m,lok ok 
Lebak Bulus"1500m?,rmh tua 
Kirstie”0811148543/7292737" 


Cipete225/260m” Cluster” 3,2M 
Kby br 240m-cck kos?an--25M 
Invest bgs----e-08777.2441.668 


FatmawatiKompKeuangan,Rmh 
Tua Hit Tanah Lt:935m?,(25x17) 
Timur,JI.Lebar"0815 906 3456 


GrahaCinere,kuta5,220/120mlit 
trwt, sejuk, shm, Aktr1, 660jt 
08159207453, 75920416 RPA 


HlTuah 699m2,P.Indah 554m2, 
P.Pinang 439m2 (semua SHM) 
Lok strgs, 082122933841 -TP 


Jl Muria Guntur No.8, 2/ Lt, 
LT.350m,SHM, Belakang Kantor 
KPK,Strgs Hub.85553439 


Kalibata Tngah,B.New,171/259 , 
lux, SHM, akses mdh, secrty 
2/lim,Mandiripro 087788955182 


KbyBaru-Cikatomas I-250/300m. 
Open House--B'new--Rmh Baru 
ERA Victoria—--0813 877 30004 


KebagusanTownhseJlKebagu 
san Ry24 one gate lux 2It It310/ 
725/1b235-295 3kt 3km Lkp tmn 
1508129869936/081911720555 


Kebayoran Baru,20M-an'” “iv 
Lok bgs” “Rmh bgs" Luas" 
pmbelinyata.085217031926 


KEMANG DALAM 800M 
1000m, 600m, 500m semua ada 
Bangunannya. 081287258787 


Kemang Koloni Tw,House Pool 
Gym 120/210“ “Cilandak Bika 
Citos 160/380 New““71232855 


Kemang, Jalan.Luas, Bagus...!! 
1000/600m?, Harga 11 M Nago, 
Hub: 0821 2461 0627 RPA 


Mampang Prap 2/6,100m dari 
G.Subroto,rmh br,Lux,2Lt,Lt391 
/550M,SHM4,5M.0B11 806 789 


Margasatwa, Dalam Kompleks 
600/400m?, Harga 3,5 M Nego, 
Hub: 0821 24610627 RPA 


Pancoran Rmh Kos,2It, 633/394 
7-1kt M nego,hub 0815 


Pdk Pinang Town House 17unit 
lux dkt Pdk Indah 2It marmer Sh 
mm fasum s-pool&playground one 
Gate Jl H Muhi 081911720555 


PejomponganD.sharmili100/170 
Cinangka 336/106,Asri,Shm,Ng 
Regina Realty - 021.333.220.99 


Perum Casamora,Cilandak,219/ 
330,KT31,KM3#1,Rm.B1,5,2M. 
1ego,0817767000/02170670633 


PI-G.Hijo Ry-1100/700,900/600 
S.pool-BangkaDuren-2400/800 
Mewah-—Hub : 0812 1889 030 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pi-metroAlam 449m-shm-prime 
Loc— Kencana Permai-921/700m 
SHM--—-—-Hub : 0816 780 788 


Psr Minggu Jati Padang”1000m 
Eklusif'Shm"“081210250827" 
Professionals Kemang 7195522 


RAY WHITE MLAWAI 
Brawijaya 2Lok"Dempo 3Lok 
Mendawai,Kerinci,Lamandau 
Cilandak1lLok"Fatmawti — Lok 
Dharmawangsa"3 Lokasi Ga- 
haru500/600“Prapanca — 3Lok 
PangPol5 Lok“Mampang. 2Lok 
Permata Hijau""s"3 Lokasi 
Pndk Indah18lok” Menteng16lok 
Tirtayasa 2Lok "Cipete 12Lok 
Kemang,Bangka,Antasari 32Lok 
Agustian'“081219586400 


Rempoa Twnhoz 115/160,s'huni 
3KT41/3KM-1,tmn bika,ktc.set 
SHM. Hubungi: 0812.7659.4778 


Tebet Dpn Tmn jl 2mbl 230m 
2,6M,550,900,375/400, 84/120 
bt.081286528887/92572812 


JAKARTA TIMUR 


DurenSawitJIMesjid AlWustho 
dibangun komp marbah Jasmine 
Residence 16unit rmh lux baru 
hub 8621882-92273604 


JktGardenCity Hoek 213/180m? 
1,95M Ngo,Surya RWHI 68750 
866/ 081932113155/ 88387130 


JAKARTA UTARA 


Janur Asri Jual Cpt,Renov,6x17 
2,5L4,7Kt/Km,HM,Jln Lbr 3 mbl 
“Ray White Sguare 6062 6878: 


Kelapa Gading, Jual Cpt Rmh 
'Uk.9x18m,Mnlis,HdpTimur, Baru 
LeeHua 08129359289/93587228 


Muara Karang Dijual Rumah 
10x20, 2Lt “PIK 6x15: 2Lt "CBD 
69m? & 136 m2.Hub:70706118 


Muara Karang Huk Ul:15“16m 
Ada UsahatKost:Hsl 0,5M/thn 
SHM - 081808802288 (TP) 


Cilandak Sebelah Citos / Stra- 
tegis / Langka / Lt 240m?, 
SHM, Hubungi : 0818721983 


Jl Pisok Sektor 5 Bintaro Dijual! 
Tanah LS 3300m cocok u/ town 


Kost Exe Mgg Besar Ry 5It,36K 
110/550#m99Bsr4,50kt,0it 216/ 
11004Mgg Besar 4E,30kt# Hotel 
9,sahari Ry7/4t,600/4000Ruko 
Sit(kost)30kt,MggBesar 94 Ruko 
Alt(kost)20kt,M9Bsr ry42Us Gdg 
Alt mgBsr3/3,18x23,exSpa/Sau 


RUANG USAHA 


DIJUAL 
DISEWAKAN 


Ruko 4M,Margonda Depok Bisa 
Langsung Usaha Laba Rp. 
60JK-80JU/Bin.Hub:0815137294 
88,081281823030,021 77215959 


Ruko Daerah Sunter Dijual 
Cepat,Pinggir Jln Raya.Hub: 


Ruko Muara Karang Jual BU, 
Strategis,Dkt Pasar 4x17, HGB, 
#jlt.Telp: 71685035 / 36173030 


Ruko, Jual Cpt dibawah pasaran: 
A,SIESHM,101m2. Ciputat dkt P.| 


Ray White Pulomas“Gding Elok 
Jual Cpt 6x20m2,14tJin Lbr 
SHM"Rina 087887748189 


Walet Permai-Pik, Ls.7x25,3Lt 


Ax1Kt, Selatan, Bagus-RWMK 
Hendri 085333379060/6627007 


TANAH DIJU, 


BODETABEK 


Aisut.”Jual Cpt"Onyx Samping 
Club House Bdn Hrga 8,5jt Nett 
Devid Da House 0818.788,827 


Bogor KawasanPabrikBgsMurah 
5Ha. 500m Dr Tol Sertifikat Rp 
850rb/m Hub 085289606170. 


CiledugRaya Is.3293m,bsbangun 
lantaiwcocok untuk gudang,hub 
7371366-10000022- 40000066 


Pamulang1500m Tanah Ngan 
tong dekat TK Mini Pak Kasur..! 
Hub: 0821 2461 0627 RPA 


JAKARTA SELATAN 


Andalan Teras"'""Radio Dalam 
#4, Yado, 690m2, Ngantong' 
Haryo”08567869 270750 9553 


Ciputat/Cipayung, Komp Depkes 
2 Kav (2X800 M). 33533491, 
99997448 


Acenna & 


Pasaraya 
Hadirkan Wali Kota Termuda 
di Dunia 


Pasaraya bekerja sama dengan World Peace 
Movement, Royal World Record, dan didukung 
Kedubes Palestina, menghadirkan Bashaer 
Othman, wali kota termuda di dunia 
Bertempat di Pasaraya, Kamis (13/9) Othman 
menerima penghargaan “The World Youngest 
Mayor Award” dari Royal World Records. 


Optik Tunggal 


Hadirkan Produk Kacamata 
Mutakhir Adlens 


Dengan pengalaman menyediakan layanan 
optik lebih dari 80 tahun, Optik Tunggal 
dipercaya sebagai satu-satunya pemegang 
lisensi penjualan Adlens di Indonesia, setelah 
Jepang. Adlens merupakan produk kacamata 
mutakhir yang meraih berbagai penghargaan 
di bidang desain dan inovasi teknologi. 


Red Army Watches 


Rayakan 20 Tahun Kehadiran 
Alexander Shorokhoff 


Red Army Watches menjadi tuan rumah 
peringatan 20 tahun kehadiran merek arloji 
Alexander Shorokhoff dengan meluncurkan 
“Harmony of Stripes", model terbaru dari 
koleksi Avantgarde. Acara yang dihadiri oleh 
Alexander Shorokhoff dilangsungkan di Rumah 
Kartanegara, Jakarta, Kamis (13/9). 


Police 


Adakan Halalbihalal 


Bertempat di Immigrant, Plaza Indonesia, 
pada Jumat (31/9), Police mengadakan 
halalbihalal. Pada kesempatan itu 
diperkenalkan Fall Winter Collection, antara 
lain tipe Phyton. Jam tangan ini memiliki 
penampang perak berbentuk lingkaran dan 
dinaungi bagian muka berwarna yang 
berpendar, menyerupai air biru kehijauan yang 
jernih dari sebuah laguna biru. 

(/ACAJ 


hause/cluster lokasi tenang HM 
Hub: 0816737788 021-93068168 


Jl. Aselih Moh. Kahfi 4000M 
Town House Area.Pdk.Cabe Golf 
4100M. SHM. 0813 8609 9479 


Mgsatwa 941,mrhiCinere Blok A 
615:Studio Alam 5500,u/TH.Era 
Graha 765,3888 : 085811731621 


RAY WHITE MLAWAI 
Kahfi ““3385m'5000m,1Ha,3Ha 
Wr.buncit“7200Gandaria"413m 
Tendean Raya"6372m" SHM 
Kemang “Alok,Fatmawati“298m 
TB.Simatupang” 2 Lokasi 
Agustian “081219586400 


TB.Simatupang-Pertanian” 4 
4200m, cck u/gdng serba guna 
Kirstic'“0811148593/7292737 


JAKARTA TIMUR 


Cipinang Muara Rt.08/015. Kel 
Cip Muara Jkt Tmmr.LT:292,80m2 
L8:1200m? Surat Girik.8190749 


JAKARTA UTARA 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
13x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


RUANGAN 
UNTUK 
KANTOR DAN 
RETAIL 
DI PERMATA 
HIJAU 


ERLIANA 
0878 81560 949 


DIJUAL 


Bang.Pabrik&Tnh di Pulogadung 
KIP Jaktim Lt/Lb7.416/2.743m? 
SHGB s/d'2023 Hub.Iwasaki/ 
Samsul Ph.085890883849 (TP) 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Rk.Golf Island(hoek),Blok B,Mrh. 
Beach Blvd:J'Cpt:081908097168 


Era Susila “““Open House" 
10-29 Sept 2012” “Epicentrum 
Walk Office Lt.7 Unit 7038 
Komp.Rasuna Said, Jkt””Hub: 
08567023979” “081319050198 
##KWIN:0812 1942 8874 


Gdg Bizhub Komp Pergudangan 
Lok Strgs Puspitek BSD Harga 
Mnrk PPS 54215678--54212188 


Kntr Grand Slipi Tower (PT PP) 
at S Parman,Hak Milik,Luas: 80- 
15000m?. Call : 0818.980.027' 


na pralatan,jI/sewat Bungur Bsr 
RvLs:18/4x30m hub:0816.901537 


Office Strata Title 100m dr 
Bundaran HIFree Overtime, 
Siap pakai.Hub: (021) 392 9988 


Pabrik / Gudang, Jababeka | 
Cikarang Lt.1200, Lb.1000, 
Sudah Renovasi Siap Pakai, 
Lengkap atau Tanpa Mesin 
Produksi Hub: 021-32343253 


Pabrik / Gudang, Pantai Indah 
Dadap LT 1200, LB Full, Hook, 
Fasilitas: Kantor, List Besar, air 
Hub: 02132343253 


RK G Srp 3It green dot com 5x15 
Pintu Kaca Tembus depan&bela- 
kang,CBD,Aston, hrg BU "Centu 
1y21Emr“Harlina: 0818 94 9918 


Rk.Graha boulevard,gdgserpong 
B'New,Jarng Ada,Harcourts KG 
LeaHua 08129359289/93587228 


stegis,sebrang 
Malsiblh apart sky 
Hermina,Telp 3line 
7700W, Kond.Lux 021-70121844 


Ruko 1.25Ha, Kampung Melayu, 
Kecamatan Teluk Naga, Dasa 
Pangkalan, pinggir jalan raya, 
kolam renang. 08128889299 TP 


Ruko 2Lt(120mJcek u/ush lok. 
cileungsi dpn.perum cikahuripan 
grande (klp.nunggal) 71610964 


“1 0856 888 888 9" 


Ruko diApartement Mediterania 
3Lantai (5x15).Hub: Puspita" 
9255 1847/0813 9905 6727 


Ruko Dijual Alt: 5x15Hoek, 
Boutigue Office "Park Kemas 
yoran. Hub: 08111 59 184 TP 


Ruko Dijual Kapuk Raya 
uk:6x18m, Ngantong, Lt. Hub: 
021-99616458 


Ruko Gandeng2,Vila Melati Mas 
Sguare Dijual Cepat 3Lt: 3,5M 
Saja" MegaTop 0812.815.25638 


Ruko Graha Cempaka Mas Blok 
C No.12A,5x18,4Lt,SHM, Kamal 
Raya No.58. 0812 888 9299 TP 


Ruko hdp boulevard, Limited 

Bsd-Gdg Serpong, Alam Sutera 

5x18, 3lt. Ave - 08158706003 
Harcourts Contral BSD” 


Ruko Komp.Goldenplaza Fatma- 
wati Lotte Mart)4 lantai,ful ro- 
n0v.3,4Milyar, 2 ruko (Gandeng) 
8M.nego, IDP Prop/Sri 7507504, 
08159819027, 0813 111 85 329 


Ruko Lt.300,-b.470M Jl.Buaran 
Raya Blok B19,JakTim 3,5M 
Hub: 081398994706 


Ruko MOI, Hadap Jalan Raya 
Ray White Sguara" "1 Posma'" 
0878 0878 9040/2791 9222” 


Ruko Muara Karang 5x17,Timur 
Rapi Mrh 3M Nego All-Win-Pro 
66693311, Irvin:0512 9912 482 


: Parkir luas.dekat bank Mandiri 
#LSMj 021 92821745 


Showroom Dijual sgr di daerah 
Kemayoran posisi hoekkntr. di 
atas,tip,pIn,pam 085319068817 


DISEWAKAN 


Cold Storage disewakan,Pesing 
Poglar-Kali angke gud 88. Hub : 
Alex, Hp : 08126395269 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya Litan/Bin bs 
urus domisili Ph:088809700886: 


Resto Over Kontrak 2Lantai ,Lok 
Strategis BU Cpt HUB, 
0813-1957 1395 


Ruangan: 6 Unit (3,8mx3,Am) 
@Rp.Sit/bin nett, Amx8m-Rp.15 
jt/bin, 3,95m x 6,20m « Rp.L0jt/ 
bin, 12m x 715m - Rp.30it/bln 
nett Lokasi” Gd.Butik Ponsel, 
SCBD Lot.6 Jl. Jend.Sudirman 
Kav 52-53 Contact 0215152258 
RB Dharmawan/Wida 


DICARI 


Dicari Gudang utk Barang Elek- 
tronik siap pakai dgn 1s42000m? 
didIm Kota JakartaCdrh Sunter/ 
Ancol/Pluit,dll).Hp:0818898220 
Email:hendro405(@yahoo.com 


CROSS WORDS #99 


MENDATAR 


1 Kebudayaan 


Gunung api di bagian tengah Pulau 
) 
Arah mat 


angin 
Rasa cuka 
Manik-manik 


2 Pesta olahraga nasional di Riau 
kemarin 


Di 
5. El Barca sebutan untuk kesebel 
ini 
Petang 
Sejenis burung kakatua 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Semboyan 
khir 
5 Keuntungan 


3 Gaya mut 


tarik bumi 
nisasi kemanusiaan yang 


Minyak pelumas 


Ymbak kecil 


Merasa senang 
Ritme 


Pengiriman barang dagangan ke 
luar negeri 


Benak tulang 


MENURUN 


Penjepit kertas 
Pinjaman 
Gunjingan 
Istri om 


KB WwNn 


Duo Ratu 
Perwakilan 
Citra, lambang 


3. Kendaraan yang dijalankan 


Pingkan .. mantan vokalis 


dengan motor 
15 Jam Uermar 

Di ibu kot. 

pusat K- 


Lonceng 


JAWABAN TTS KLASIKA EDISI #96 


ina ini kantor 
H berada 
Ketidaknormalan 

Laut di antara pulau-pulau 
Bintang pujaan 
Kentalan air susi 


Tidak dap 
Elok 
Residu 


Sama der 


1) disebutkan di atas 


PEMENANG TTS KLA: 


Organisasi siswa di sekolah 


Ketentuan pengiriman: 

1. Tulisjawaban di kertas, cantumkan 
nama, alamat jelas, lengkap dengan 
kode pos,dan nomor telepon. 

2 Masukkan ke dalarn amplop, tempel 
kupon di sampul luar. 

3. Kirim surat ke PO BOX 
A612/JAKARTA/1206, 

4. Jawaban ditunggu selambat-lambatnya 
tanggal 9 Oktober 2012. 

5, Nama pemenang akan diumumkan 
tanggal 11 Oktober 2012. 

6 Hadiah @ Rp 250.000 bagi 12 
pemenang dan 3 Handphone untuk 3 
pemenang, 

7. Untuk informasi, hubungi marketing 
support Iklan Kompas, telp (021) 
53679909 dengan Dhani (ext 6047), 


dat dipakai 


ngan yang 


SIKA EDISI #96 


12 PEMENANG UANG @ Rp 250.000 


. Ikhwanudin 
Imam Tantowi 
3. Adi: 
Arbi Thomaswara 
.. Arfan Rosandy 
.. Etty Muyassaroh 
.. Muhammad Thamrin 
Mahmud P Tjiknang 
. . Didiek Sriyanto 
10. Irawan Tedjawardana 
11. Muntoro 
12, Denny Wahyudhi 


3 PEMENANG HANDPHONE K-TOUCH 


1. Islamiyah 
2, Bonifacius Kardono 
3, Elly Setiawaty 


0813-15001xxx 
0858-10489xxx 
031-8280xxx 
0812-2470xxx 
0812-9694xxx 
0813-92902xxx 
0877-72009xxx 
0819-4879xxx 
0857-55186xxx 
0812-2866xxx 
0283-491xxx 
0816-1661xxx 


. Pemenang mengirimkan data FC KTP, 
dan buku tabungan dile 


sampai dengan 5 Oktober 2012. 

« Proses transfer dan pengiriman hadiah: 
mulai tanggal 11 Oktober 2012 

« Untuk ket n dan informasi dapat 
menghubungi 021-53679909 ext.6184 
Sdri. Shifa 


0857-11085xxx 
0812-9251xxx 
0818-961xxx 


“| DAPATKAN HADIAH @ RP 250.000 BAGI 12 PEMENANG DAN 


3 HANDPHONE K -TOUCH UNTUK 3 PEMENANG. 


KOMPAS / KLASIKA / 55 
Kamis, 20 September 2012 


PERJALANAN ANDA 


PERJALANAN ANDA | Thailand 


Chiang Mai, Kota Sejuta Pesona 


APAKAH Anda menyukai hawa sejuk? Jika iya, utara Bangkok ini berangkat dengan frekuensi yang juga sebaiknya tak lupa bertandang ke Long Neck 
Chiang Mai adalah tempat yang layak untuk cukup sering. Village, tempat para perempuan berleher panjang 
dikunjungi. Selain udaranya yang nyaman, kota ini Chiang Mai cocok dijadikan tujuan wisata yang terkenal unik dengan tambahan gelang atau 
menyimpan sejuta pesona yang siap dieksplorasi. budaya bersama keluarga. Suasana yang bersahabat kalung setiap tahun. 

Chiang Mai adalah kota di Thailand yang paling menawarkan keindahan alam serta budaya yang Selain tempat yang sarat dengan alam dan 
banyak memiliki kuil Buddha. Hampirdisetiapsudut — unik. Namun, entah mengapa, kawasan ini tidak budaya, Chiang Mai memiliki tempat wisata belanja 
kota ini, Anda akan menemukan tempat peribadatan — terlalu populer di kalangan wisatawan Asia. Kota ini yang tak boleh terlewatkan. Luangkanlah waktu 
umat Buddha tersebut dengan mudah. Belum lagi sudah lama menjadi tujuan favorit backpacker dari Anda sejenak untuk singgah ke Sunday Market dan 
kekayaan kuliner, pusat belanja murah, serta Eropa dan Amerika Utara. Akan tetapi, wisatawan Night Bazaar yang tak kalah meriahnya dengan 
indahnya panorama yang dikelilingi pegunungan. dari China dan India yang biasanya memadati Kota pusat belanja di Bangkok. 

Tak salah lagi kota ini merupakan salah satu tujuan — Bangkok malah jarang terlihat. Berkunjung ke Sunday Market, Anda hanya akan 
wisata paling menarik di utara Thailand. Para wisatawan dapat mengunjungi Jungle menemui produk-produk kerajinan asli Thailand, 

Setiap hari ada beberapa kereta api yang North of City dan melihat aktivitas yang dilakukan bukan barang impor dari China seperti yang biasa 
melayani jurusan dari Stasiun Hualamphong ke oleh gajah. Destinasi lainnya adalah Orchid Farm, — dijumpai di tempat-tempat lain. Semua kenyamanan 
Chiang Mai. Selain itu, bus antarkota yang melayani tempat pembudidayaan anggrek yang dapat dan kesenangan momen liburan ini dapat Anda 
trayek ke kota yang terletak sekitar 700 kilometer di dijadikan aksesori seperti kalung dan anting. Anda — nikmati bersama Happy Tour, ("/GPWI 


Ba | 


Nov: 5,9, 11, 12, 13, 19, 20, 25, 
12,18 
Dee : 10, II, 19 Rp. 3.900.000 


(5 GUARANTEED DEPARTURES ) 
FOR SEPTEMBER & OCTOBER 2012! 


6H/4M STARTLING KOREA IA 


2012: OKT (7, 21.NOV (tt, 28) 


SuperStar Libra 7H/5M AMAZING KOREA 
13 91 ox» 29 00e 2012 O0pwutes j 2012: SEP (10), OKT (7, 25), NOV (15, 22), DES (W 
Sl . INA Ga FEB aa 


aa 
kekaukay (O 21) tu) &, 39 YAN 9H/7M GRAND KOREA 
1 SEP (17 20 OKT 1, 2 NOV (10,84. 65 
JAN Gia PRO Gada 


FTA TRMEL F1380109I9 9999 ri : : | ai 


Na SAN Ba Men ap pena Bat k: -. aan telauan 
SN kian 


AH LEGOLAND 4 HELLO KITTY 
Nov: 15 Rp: 4.990.000 


TM BKK PATTAYA VIETNAM CAMBODIA 
Dec: 29 Rp. 9.900.000 all in 


Bayu Buana Tema KO) KO OPO 
Parera Tem K1) 256 G6 


Beli kursi hemat AirAsia selama periode 
6 Agustus - 23 September 2012 dan dapatkan 


Dapatkan harga hemat kami disini: 


GRATIS BAGASI" sebesar : - wwwairasia.com oonesia 
- 1S kg untuk pemegang kartu VISA - Call Center Penjualan: 

- 20 kg khusus untuk pemegang kartu AirAsia HSBC (021) 2927 0999 

Pep Ia an Ketontuan belaku ” - Sales Office: 


KELAPA GADING Ph (021) 4584 2020 


Y kart: Si Bali DHARMAWANGSA Ph (O21) 727 89 O71 
»Yogyakarta — »Semarang Bal 
(3x Sehari) (2x Sehari) (Fx Sehari) SARINAH Ph (021) 390 PIL NEW | 


#Kuala Lumpur Bangkok — «Ho Chi Minh - Group Desk: (021) 2927 0988 
2 
Ti Nda Puas ati - Tersedia juga di Sales KIOSK AirAsia 
$ 
(6x Sehari) (Gx Seminggu) — (2x Sehari) ana an aa 


MULAI 20 SEPTEMBER 2012 


Boeing 737-900ER 


PENGGUNA PERTAMA DI DUNIA Pa aa AA TA TIAP HARI. 
PESAWAT BARU DARI PABRIK JAKAR /ANGI 
KEUNGGULAN dan KELEBIHAN BOEING 737- 900ER BOEING 737-900ER 
@ Radarcuaca yang terbaru @ ETOPS Program TELAH BEROPERASI LRT, 'A ai WIB (via SURABAYA) 
Sistem Radar Cuaca RDR 4000 dari Honeywell generasi terbaru, yang Menjamin kehandalan seluruh BOEING 737.900ER BANYUWANGI - JAKARTA 
berkemampuan lebih baik dalam mendeteksi guncangan udara dan aktifitas komponen mesin, keterampilan pilot adalah MODEL TERBARU 'Jam: 10.45 WIB (via SURABAYA) 
sel badai serta mendeteksi ketebalan awan, sampai dengan radius 600 km Gan teknisi saat melaksanakan dari kelompok NEXT GENERATION 
@ Wireless Guick Access Recorder penerbangan panjang kemanapun yang ber TEKNOLOGI TERBARU 
Mengirim data penerbangan secara akurat dengan cepat dan dimana saja @ Peningkatan dalam sistem tepi mdayani ebi dari SOO penerbangan JAKARTA : POSO 
serta menganalisa data setiap penerbangan secara sangat cepat untuk depan dan tepi belakang sayap opa Ia materai Leone (Ma Makassar 
meningkatkan keselamatan dan efisiensi Pesawat Besar namun dapat mendarat ka lebih Pat setiap hari Selasa, Kamis & Sabtu) 
@ Komitmen penerapan prosedur RNP-Approach di landasan yang pendek kapanpun dan kemanapun 
Bermanfaat menjaga keselamatan pesawat, efisiensi operasi, peningkatan @ Paket Avionika Tingkat Lanjut tujuan anda jadi lebih mudah POs9 - JAKARTA 
akses ke bandara, menjaga kualitas lingkungan udara Meningkatkan kemampuan ketepatan dan nyaman pr Koetekas 
@ Stabilized Approach Monitor (SAM) pendaratan sotlap hari Selasa, Kamis & Sabtu) 
Fungsi ini dapat mengkoreksi segala bentuk resiko akibat penyimpangan £ 
kerelaan pes dan berkderatan yang dak atabi ina . Tagkak Kelingan yang Lebih Lion & AT ea 
@ Lebih mewah dan modern 737-900ER memenuhi Persyaratan We make paopia Tiy ATM BII, BRI, MANDIRI, BNI, LIPPO,NIAGA, PERMATA, KlikBCA, Travel Agent, Ticket Sales Airport, 
Semua tempat duduk berlapis kulit asli kualitas tinggi kebisingan Tahap 4 Internet dengan Kartu Kredit MEYSETI 


SPECLAL.LOW,SEASON 


" 
. 
“ 
“. 
45 
“ 
198 
LI 
“ 
“ 
“ 
s 
IHIAH Bali Express OM Ziana Sana Ka aka 


. 


3H/AH Lombok Tour aa Shut IRUSIE /EUROPE 
SHI6H Bali - Lombok "rom Aura AMERICA / TURKEY 


Online Confirmation & Payment : HOTELS & TOUR PACKAGES 


1 Thailand / | | Malaysia / Hong! | Macau / 


. antujuan! liburan anda disini 


perjalanan anda. Es 


Mal setiap Kafnis di KLASIKA KOMPAS — : 
? untuk pemasangan tan hibuhai Bagian Iklan Ko 


AVAILABLE PAKET NATAL & TAHUN BARU 2013 


2 Iva@nd o21-8403946 (Hunting), 8403932 


TE 0818732007, 91494391 
oma o@ivandtravel 


www.ivandtravel.com 021-77835899, 77835889 


41 kota Tujuan Setiap hari : 


KS A 
Pangkal Pinang Medan Jakarta Banjarmasin Palu riwyaya Alr 
Padang Bengkulu Bandung Palangkaraya Kendari EPA 
Palembang Banda Aceh Solo Pontianak Manado 
Pekanbaru Lampung Surabaya Balikpapan Gorontalo 
Jambi Tanjung Pandan Semarang Berau Makassar 
Batam Tanjung Pinang Malang Tarakan Luwuk (Banggai) 
Yogyakarta ct c0an 
Sayan 021 292 79 7771 
La LAN 
“Tamala Sorong Denpasar Singapore www.sriwijayasir.co.idkd 


Ambon Manokwari Kupang Penang - Malaysia 
Jayapura 
Biak 


# saman tabung 
1 Ago0t Soranaot 


mrloperkoran @ & 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 20 September 2012 


4 


RAGAM 


Dok. POLvGoN 


RAGAM | Sepeda 


Mendefinisikan Ulang Pengalaman Bersepeda 


PAMERAN Eurobike 2012 yang dihelat pada 29 
Agustus-1 September di Friedrichshafen, Jerman, 
menjadi momen berarti bagi Polygon karena 
mencatatkan rekor sebagai pabrikan sepeda Indonesia 
pertama yang berpameran di Eropa. Pada acara 
tersebut, Polygon memperkenalkan tiga inovasi 
produk terbaru model tahun 2013. Launching 
Produk Polygon terbaru model tahun 2013 di 
Indonesia sendiri akan diawali pada 8-9 September 
2012 di Summarecon Mall Serpong, Tangerang. 
Launching berlanjut ke Surabaya, Balikpapan, 
Makassar, Yogyakarta, Semarang, Banjarmasin, 
Pekanbaru, Bangka, Bali, dan Manado. 

Tiga inovasi terbaru itu antara lain sebagai 
berikut, 


Polygon Helios Aero New dan Polygon Helios Enduro New 
» Road Race Redefined 

Polygon Helios Aero didesain lebih aerodinamis, 
dikhususkan untuk speed utility, sedangkan Helios 
Enduro untuk endurance dan kenyamanan. Headtube 


NGUMUMAN LELANG ULANG BERSAMA 


Helios Enduro lebih tinggi sehingga lebih nyaman 
untuk bersepeda jarak jauh. Helios Aero memiliki 
headtube lebih rendah. Polygon Helios Aero dan 
Enduro mendapatkan UCI Approval yang berarti 
dapat digunakan dalam UCI race competition di 
seluruh dunia. 


Polygon Cozmic 29er Series New Line Up - Size Is Matter 

Polygon Cozmic 29er memiliki ban berdiameter 
lebih besar dibanding sepeda 26 inci. Ini merupakan 
kelebihan 29er karena dengan diameter ban lebih 
besar dan rear to center lebih panjang, sepeda jauh 
lebih comfort dan stabil. Cocok untuk segala medan 
cross country tidak rata, berlubang, dan berbatu-batu. 
Penggunaan /ow gear ratio dengan pengaplikasian dual 
chainring berdampak pada optimalisasi pedalling 
performance terutama saat melakukan akselerasi 
awal, 


Polygon Pave Series New Line Up - Sport, Urban and 
Commuting Within Our Grasp 


Polygon Pave, genre baru Sport Utility Bike (SUB) 
merupakan peleburan tiga genre sepeda, yaitu Sport, 
Urban, dan Commuting. Ada tiga model yaitu Polygon 
Pave i3 untuk entry level, Polygon Pave i5 untuk 
medium level, dan Polygon Pave i7 untuk level 
spesifikasi lebih tinggi. Polygon Pave i5 dan i7 
mengadaptasi beltdrive sebagai ganti conventional 
chain sehingga low maintenance, lebih smooth, dan 
noiseless, serta memiliki lifetime lebih panjang 
dibandingkan conventional chain. 

Polygon juga membuat sebuah kompetisi Kayuh 
Nusantara, sebuah permainan internet yang 
terintegrasi dengan Twitter. Cukup klik situs web www. 
kayuhnusantara.com dan login dengan akun Twitter. 
Pemenang akan mendapatkan hadiah sepeda lipat, 
MTB, urban bike, dan berbagai hadiah senilai puluhan 
juta rupiah. Polygon juga mempunyai program kuis 
harian #KayuhRejeki melalui media Twitter, Cukup 
follow dan ikuti linimasa @polygonbike. Ada aksesori 
sepeda yang siap dibagikan setiap harinya. (#/VTO) 


LIMITED UNIT WITH 
STUNNING CITY VIEW 


GUARANTEED 
RENTAL INCOME 
CALL 
021 526 5555 


PEI 
BECREKUSI HARTA PAILIT BAN BESEKUSI HAK TANGOUNGAN 


(kurator PT Tia Ri (Dalan Pai pada Pengadilan Negri Jaa Pt! No, 
La 


“angkat berdasarkan Putusan Pen 
1IUPKPU/2012/PN, Ning Hama Ea Hak Td Pa 


“Koramatn Cimahi Selatan, Kota Cimahi (di Kab 
Setpiat nggal 721 


Ka Seat An dat Kuti Men ATK, 


akun Kr pat sobesa Rp728000209, embiaa pala uh tar 


be 
Hak MI Nomor Utmu, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi (h Kab. 
Na 1. Pn rap 1 rai 


Kecamatan Cina Sautan, Kota Cimahi (dh Kab 
Propinsi Jawa Baru, Gambar Situasi No.7702/1996 tunggal 01-07-1996, Penerbitan Serikat tanggal 23-01-1997, tercatat 


am 250m arab at 
dng Goekai Da tngranpan tebear Kp. 700005000: (Enam malyrtauh rat 


DISKON 


509 


'AGEN PERWAKILAN 


Dicari distrbtor produk2 per- 
ikanan Jika bermnt hub kami di 
PO BOX 1139 JKTFILO Produk 
yg ditawarkan value added 
product sprtisebi fural,katsu, 
Tempura,skewer tentacles dll 


AGROINDUSTRI 


J.Kbn Sawit 7,5Ha, Lok Sampit 
(Kalteng) 530jt NG SKT 085 751 
39 3554/ 081 9199 64194 


Penawaran Krjsm P'kebunan 
Sengon &Jabon.Ls 1,5ha, Ditnmi 
“Arb Phn Sengon 2200 Phn jabon, 
Hasil Panen #1000m3, Cash & 
Krdt. Keamnan, Prwtan, Ppk s/d 
Panen (Pkt Singkong 10 Bln, 
Ha, Panan 56Ton. Sewa / Beli 
Lhn). PT, Panca Niaga Persada, 
0253 - 501836 / 081275511666 


ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, ” ant 100rb” 
pabola 1,Sitiindudn,Top twcctv 
11443335-56958877-83311163 


Agar Antena di Layar Tv Anda 
Bagus Antena Tv 100rb,Pabola 
LSjt CCTV 3,5jtindusn,Top Tv 
71115853-80333200-56181850 


BINATANG 


Dijual Tokek Pnjng 37cm Sehat, 
Minat Hub. — 082142855781 
Harga Nego 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
impt.BSE 021 8281013,8352323 


Akta/PPAT,PT,PMA,CV,UD,ljin 
Usaha, Merek, Hak. Cipta. Hub: 
6625605, 66607766, 32753737 


BpomDepks,pbf.klink-alkes,obat 
kosmtk.pangn.axport-import.dil 
JkbJek19/111H-081219174825 


Jmn Bs Cpt urus PT Lkp bjt,CV 3 
I&PMA,Trvl, Kadin,Gapensi,Siujk 
Migas, Api,5rp,087770970160 
sis byr pt ada dijual 


(Vsih Import Cari Solusi,Konsul 
kkepabeananghkm:08568888889 
/busurpelangi777@gmail.com 


SpeciakPgrsn Dkmn Prshan Br & 
P'pjg PT,PMA,CV,UD,Akte Not, 
NPWP Siup,TDP,DII 24Jam Antr 
/Jmpt “Sibtbk Hub: PT Jotiro 
Sejahtera 021-88965524 / 
88965547/081315555666 


Ac & Ampiy beli :A'Msik,S.Sytm 
Spkr,Kybrd,Cmra,Lptop,TV,688 
17703/081288282889 Dimas 


Beli power amplifer,sounds sys- 
tom. keyboard, camera, Laptop. 
dll Hub.081388315001 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR5-6000.5-6020 -18jt. 5-6570 
218jt.  IR3-4570-5,75jt.IR3300 
-8,7it,Kyocera 7,5it.Toner Super 
70Rb-Part Ori Komplit.Murah 
Wisuda 021-4700089-4897863 


Jual/sewa mulai 150rb u/kantor 
canon IR 5000/NP 6035/DC400/ 
405/506 sparepart,toner.Sunter 
Karya blk HA7 No.1 jkt:6414353 


Ahli Bikin & Service.Rupa2 Mdl 
Sofa,Ganti Bhn Import/Lokal & 
Kulit Asli 91569289 / 98959686 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
jok sofa,kursi ukir,klt asli,imi- 
tasi oscar, politur dll: 85460829 


MESIN & ALAT BERAT 


Alat Stonecrushr,Pnepung batu, 
btako,pavblok,batamrh,mixer,co 
nveyor H:Nego,Garansi.0214453 
1401,82125888,081210003434 
email:hamerteknik@gmail.com 


Cash/Kredit Diesel Gen,Sets.Ja 
min mrh, Build-Up Ready Stock 
dari 2 KVA s/d 2000 KVA. Hub. 
"Unggul, Generator" Jl.P-Jayakar 
ta No.131-A, Talp: 6190979-619 
1029-6190952-6392506, Jakarta 


Deutz Genset, Hemat Bahan 
Bakar, Heavy Duty, Stock 
Lengkap, Hubungi: Triana 
Bintang (024) 3519.321 


Dijual : Forklift 2 - 5 Ton Jepang 
Siap Pakai, Hubungi: 9285 0293, 
5491507, 0813 8343 6683 


Dijual Forklift Kap:1 s/d 10Ton & 
Paper Roll Clamp, Reach Truck ex 
Japan 71578038/0816712308 


Dijual genset cummins USA 500 
Kva th2005HM:500JamKKond99, 
081805897133 / 085711135417 


Disewa/Jual Genset "Murah" 
Silent/Open 80 - 2000 KVA, 
MP:08111 38189 - 0816 1845723 


Forklift ex Jepang 1-7ton, lift 
3-bmtr, Mitsubishi 7ton th 
2008, Hub. 0812 84 95 319 


Hartech Genset Powered by : 
Perkins,Cummins,Volvo,Yanmar 
Doosan.Sales & Rental, Ready 
Stock.Ph: 6306888 Fax: 6306533 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA, Garansi.! Hub : 
021-2900 6565 


Jembatan Timbang Rinstrum, 
Cap 60 ton, 9 mx 3 m, harga Rp 
139.700.000,- net. 0811984945 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar, Mitsubishi, Cummins 
Dgn Harga Murah. 021-5118833 
“32/ SA1M9 : Fax: 5142021 


Jual cpt:Excavator caterpilar 
320-D, 2unit th'07 & 2unit th'10, 
08164809695 - 081385319595 


Jual Genset Cummins USA 500 
KVA (1 500Jam) #Cummins 125. 
KVA, Hub, Hp: 08777.1179.727 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kin#Resep)Hub.Bayoran Teknik. 
1.021-5321737-5351106-70600 

290-70836474 fax.021-5328376 


Mining Services : Jembatan Tim. 


-bang, Crusher, Conveyor, Belt 
Convayor, Magnet Separator. 
Mining Transport Contractor 
Jetty&pila (Piling) Construction 
Phi: 08111.20.20.22 All Indo 
ai Pa aa 
ai 500 KVA Hub: 


Oia 081320129278 


Supplier mesin CNC bubut/Mi- 
ling/mesin  industri/Sparepart 
mesin & Shower 304,Hub : 
PT.Mit 66600443 (Benny). 


TRUCK/TRAILER 


Dump Truck Mitsubishi 125PS, 
Th.2009, AC, Mulus. Hubungi: 
082110305292 


HOTEL/PENGINAPAN 


Att Hotel:Fas " Berbintang, Ber 
sih & Aman”,Hrg Mulai 110Rb 
Tnp Deposit.Mub:JITPI Il Blk 
N/A,Telp:021-6681679 


Fas“R.rapat 180rb#br'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
dpnM2sguare62203273,6591078 


Fas: waterhot&cool,Ac,Tv,break 
fast,tersedia meeting room,hrg 
bersahabat "Hotel Ghotic” Jln. 
Sukarno Hatta No.534 Bandung 
telp:(022)7511464/7511166 


Fas: waterhot&cool/Ac,Tv,break 
fastitersedia meeting room,hrg 
bersahabat "Hotel Benua" Jln. 
Pelajar Pejuang 45 No.111 Ban 
dung,telp:(022)7321708/09/10 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


:. Uang jaminan wa 
1 yang! 


WALL'S ICE CREAM SELECTION 
CUP 750ML ALL VARIANT 


Samah terebut dita, dan obyek Ilang kos hak tanggungan berupa 4 
bidang bidang ng 


adan di BNI Caban 


am Gan Kakan 


Pa 


Peer Lelang yang tlah memenuhi persyaratan 
memasuki Kasi Lalang dengan hanya didnpingi Ol 


Ba 
dapat mem alang 1 eh sep ng 


5. Pesora Lelang dianggap telah: 
#menuntutats Aa 

. Aan kraate ana 
melakukan tuntutan dalam 
sil dan PT Bank Mandiri (Persero) 

. Pernu Lelangwajibmel 


a- 
ta 
Na Sa 


Penerimaan Lai-Lai 


penawaran minimal: 
elang dilakukan pecara lisan 
oaga pemenang elang wajib mena 


wa 


apabila tidak diponuhi maka 


Bdg APE Ora amor rkentap 
mmengambi Kartu Tiada Penor Kang Dat) at 

adoag denga mentnjukta ASLI Bks So Uang 
Mudi pada saat peaksaean lelang seruai jadwal yang ditentukan dan 
Tatu orang otam/Maf Soni Pemohon Lalang dn Pesta alang dak 
dalam can kondisi p ade di oo aa aan 


op Ia mengetahu kondisi yes ilang dn untk fu 
Tanggal pelaksanaan lelang pada jam 08.00 hingga 11.00 WI! 


(ditempat 


an menyeka dan kuantitas obyek ola dan melepaskan bak bakunya untuk 


kualitas dan kuantitas 


sama dengan Nilai Limit 


- “3 Se (pan pa) 
aya Na Kana Jade 1790 Tip. TISNO ta PEN Bandang Tp 07 051 


Pginapan.kostbln850rb/75rb/hr 
AGTV,bed,kmd:Ampera VI/20,6 
sahari dpn mg2 sguare 6411885 


IZIN PERUSAHAAN 


Dijual izin penyelenggaraan 
STMIK S2 & S1 masih aktif.pe 
minat serius hub.087894313798 


By Air sing Jkt 25rb/ka-3hr tiba 
, China Korea Taiwan Bangkok 
80rb,Eropa amerika ausie afrika 
99rb/k9. Hub: 021-55963604 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
Ph: 021-5550124 / 5550130 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA ada 
Pmutihan/Bbs Byr.Legal.Blok M 
TIA 96883219: 081315436669 


Abaikan Bunga CC/KTA! Tdk byr 
sm skl/Pmutihan,Legal,STC Sny 
Fitrie 99022343:0812 10022583 


Bantu ttp cc/kta dg pemutihan 
(dibebas bayarkan) Legal STC 
Senayan P'Andre 02190408617 


Dicekik krt.kredit/KTA & Kolek 
tor? Disc 901, Alin 9600 1797, 
“Aldo 92831199, Imam 98990024 
Ine 9639 0910, Dea 9405 0050 
Jln. Gajah Mada No :9, Jak-Pus 


Tutup K.kredit/ KTA hny byr 
154 dr tti tgihan trakhir, hutang 
lunas 1001 081802033247 


ALAT KESEHATAN 


Dijual USG murah kualitas 
Eropa, Pasien Monitor Made In 
USA harga murah, hub 
081398193567, 08197666900, 
0217760209 


Jual koleksi mem2keris,tombak, 
prangko Im, kaligrafi amir 
hamzah,meja kursi pakubuwono 
x. 08164856317 - 0811111313 


Rolex dll @2jt kmi thu bnyk yg 
ragu.Simih kal atas/tnama men 
jadi Iganan stih mbuktikan nya 
krn tdlkAda ditmpt lain-7365461 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah16-20H Sampai"“Servi 
Memuaskan ““Blueray Cargo" 


SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dgn , dispsr , frozr 
K.Gas,kulkas, P.air,M. cuci, slhrt 
TehnikCool.71457718-71481084 


Ac "Ahli Piano-Organ”&Prof. 
Rep/Stem(Kropos,gnt, bdy,cat) 
grs."DMC" 32726699 / 7363015 


ut (naik-naik): 

ewalibanyu samba lambanya 3 (ia 

Yus baya biaya yng menjali Kwan pemenang lelang #tui hum 
Del an matra ea Uang Jina down kei 


"Lalang Yang dak iabian baal pembl/eresag Inng dapat mengambil kembali wang Jemonya degan 


asin 


) bari kerja setelah 
Ike Kas Nogara. 


(Dalam Pailit) di Graha Eka Formula, Lantai 3, Ruang 308, 


Jakarta, 20 Septernber 2012 
Tertanda, 


Ace grs stem piano,srvic jual dr 
hrg 6JLU1H(20)Lu101C14)kawat 
(12)Berlin(6).Tlp:021-32102066. 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board,Drum,Pwr,Mixer,Speakr 
151218988-081517245633,Bon0 


Dijual Piano Yamaha Ul 
warna,Maron, Kondisi Prima 
Telp:081388327927 


Piano — Yamaha — Berhadiah 
Voucher 2Jt# Sincere Music 
Gandaria City Lt.1 No.145 (Dpn 
Gramedia)Bunga 08 s/d 21X" 
Telp:29008010,4243173,0812 
8189 6198,Pendaftaran murid 
Baru Berhadiah Menarik 


PAKAIAN/SEPATU 


Dborongkn KaosBola Dwsa 1000 
Lsn,Hyget,15rb.Byk Stok Garme 
nt Mrh Lainy.087782702008 


Terima pesanan Kaos Promosi & 
pilkada, ada Stock Kaos polos 
Iwget 90 grm, dan Terima Sabl 
on/Cetak kain Spanduk hub 021 
5610716/ 08129501651 Jakbar 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


Ahli atasi Air/WCMmpt.Sdt,dak 
ban br,lde,rnov,cat. Prima Karya 
021-7213149-7266245.Lbr Buka 


AhliBocor-Dak-TembokeK.MdidIl 
Renov: 100xGrnsi&To.Jwb 6868 
6835, 081384099925Raja Bocor 


Arsitek As Karya Contractor 
Free — Consult Specialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365 


PERHIASAN 


Ahli Arloji & Beli Berlian” “Beli 
Rolex,patek,P.Omega,berlian,dII 
dgn Hrg tinggi & Beli sementara 
JoyWatch Mall Artha Gading Lt. 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji Beli Berlian&Jam bks 
mwh,Rolex,Patek.P,AP, dll, Cash! 
Elite Arloji David JW 72797129/ 
37,08129039771 panglima polim 
raya no.lb disamping Psr blok A 


Ahli arlojiarlojikberlian anda 
dibli hrg tagi,tem bli smntr.rolex 
patex,p,piaget dll.Center Watch 
stc senayan ILG/117-118.Halim 
081388800889/ph.57931564/84 


Ahli arloji&berlian hrg tggi&beli 
sementara, Tk Goodwill Blok M 
Sauare Lt.UG Blok A No. 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


Beli Logam Mulia di Toko Kami 
Income Bonus 28-5,41/BIn dari 
hrg beli emas.aman/syariah hub: 
Mahfud / Afung 0856 7828 405 
0858 9088 0001/021.4168 8280 


Lebih untung&akurat.Kami har- 
gai Emas&Berlian anda da nilai 
wjrMemakai mesin. pengukur 
terkini.Dream Cash-Gajah Mada 
Plaza. LE1 unit 34,teI:63851033 


PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 


PERLENGKAPAN RMH 


Bebas Nyamuk, Sirkulasi Udara 
Lancar.Hub:Kasa NyamukAifin 
Garansi seumur hidup.70900009 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
151350657,51350707,68529888 


Paljas Gordyn,sofa,carpet,blinds 
W.papr #cuci sofa,carpet,gordyn 
47658319-7656919 Ikp & murah 


SEKOLAH KURSUS 


Ace, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


Mr-Lim,7Th USA,ajar bera Ingris 
ala asing via phone/class.utk 
umum,manager-Beleza Permata 
Hijau phone: 081310132770 


Pembangkit Listrik Tng Surya 
«Angin Tgl 22 - 23/9, Jl, Perintis 
K99 Jaktim. Ph : 081311419974 


TOUR-TRAVEL 


Bangkokpattaya4H:250ct5,jtall 
in/260ct univ studioshardrock 
A9IW happytourindo. 56941717 


Halongbay 7h 8,9jt, HkMacShzn 
7h 8,9jt.KoreatJejuBh 15,Sjt.Sin 
3h 3,6 Jt.6402725/68373788 


Pasti Berangkat Spain-Marocco- 
Portugal /Turky Air brkt 15,16 
17,18 Oct mulai 31004 Holiday 
Tour 022.6124401 


Sin$73,kul$99,hk99350,bkk$275 
syd$640,mel$630,per$400” Tour. 
dom/intprimavacation53676465 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
85 (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


RkMultiguna HrsTrjual Mggu ini 
1T360,LB380,Bs Kantor#Gudang 
“Tinggal, Hub 0817 4922 700 


IP s0cor 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


Jual tanah milik 1750m? ciawi 
tapos&IHA di ciloto puncak hub: 
0813 1756 0899/0812 82126931 


Ruko dikontrakkan di Jl Raya Pa 
jalaran Bogor-Strgs:0816632355 
108131220060, 081286811302 


JP pewpasar 


Bali For Sale/For Rent,Villa diJl 
Melati Ketewel By Pass.1-8, 
Mantra Bali“03617404448 


FARMHOUSE SOSIS SAPI GORENG 


24'5 PCK 720GR 


FILMA MINYAK GORENG PCH 2 L 


BELI 3 
LEBIN MEMAT 


SARIMI ISI 2 ALL VARIANT 


Pembelian ke 1 


BUAVITA JUICE TPK IL 
ALL VARIANT 


INDOMILK 


& 4 


INDOMILK SUSU UHT KIDS 
TPK 125 ML ALL VARIANT 


BELI 5 


CITRA BOOY LOTION 
LASTING WHITE UV BENGKOANG 
FRESH RADIANCE TEH HUAU BT 250ML 


bg 


Cara | Gara 


- Ba 


PANTENE SHAMPOO PRO-V 


BTL 170ML: ALL VARIANT 


met 


“Super Indo berhak melakukan pembatasan pembelian 


El wwsuperindo.co.id "F facebook.com/superindosupermarket (NP @infoSuperindo 


Dijual Tanah di Gua Gong full 
view luas 1Ha.Contact person: 
082116836999 


JE surasumi 


Jl-Segera:Rmh Full konstruksi 
Beton 3,5Lt: LT/LB.450/800m2 
SHM Tengah Kota Sukabumi 
(TP) Hub:0813 1632 2815 


“Salabintana/lt/Ib.700/500,2emh 

9 Kt,5 Km,Garasi 10 mbl,cck utk 

villa/komersil/harga 99Ojt nego. 
# Hubungi:0815.1197.9815” 


LUAR NEGERI 


Sekolah pramugari di Malaysia 
35juta s/4 lulus, ama studi hny 
diploma, Hub 
BB:31/55596 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
65 98510888/ BBM: 238o1cc0 


Spore: Sewa Kmr Harian Bersih 
dkt MRT Somerset/BIS Orchard 
Dapur,Wifi,AcTv 081807070188 


Bila anda Ingin Investasi di 
Forex tapi tidak mau bayar juta 
an rupiah, bergabunglah di kelas 
Traderence Forex basic Training 
seharga Rp.500.000 saja. Acara 
23 Sop 12 jam 10-16 di kantor 
Traderence Apt Mediterania 
Palace - JIH.Benyamin Sueb 
Kemayoran LE.UG Unit:8 Shop 
B-Jakpus.Daftar via sms ke 
0816764091 / 081283899948 


PELUANG USAHA 


Cr Dist:wkt bbs,prod imunsistm 
ampuh: HIV, kanker, asam urat, 
stroke,diabates. 081808422033 


Der 100rb pcs mur m0 drat kiri 
wrn putih/kuning u/spion mtr 
ymh.087852839536,0315670724 


Konsultan Kuliner Anda Ingin 
buat&kembangkn Ush Kuliner dr 
kcl&Bsr-buat Waralaba srt naik 
an omsetpenjualn:08129590239 


Mau Buka Usaha Bakmi MGM? 
021-68683676 Diklat Resto 2hr 
Gel-30 Halim@BakmiMGM.com 


Paket Usaha Es Krim Bakar 


Pelatihan#Alt Ush, Hny 3,5Jt. 
Call/SMS : 0877 288 949 88 


KERJASAMA 


15867819/21 bng 5,5prth 


Mbl Krdt. Brhdiah BB, Appl 


'Ace jam ada agunan BPKB acc 
ad aman bng 0,154 dn Isg cair 
tnp srvy undur 70hr, Platinum 
Blvd Raya Barat 665 45851381 - 
3 Isng cair sd 100M 


2 s.parman 
8977hdih trmMtdtr Tec 


Ja Agunan BPKB ad 
apple, BB, ipad2 & inhone bng 
DA7h tnp Survei & bi 
ready tunai 300mIyr-mega Mm 
fin kota (0216825 
"grns mr, 
tunal 150jt4250.000 nasabah 


YURI PEMBERSIH PORSELIN PORSTEX 
NON PARFUM / PARFUM BTL 1 L 


Acc Jjam cair jmn BPKB mbl PT 
SAF grand ITC Permata Hijau G 
16 ph94558551/087876355643 


Acc ljam cair,bs Byr Bng saja, 
ttp survey,agunn Bpkb Mbl/mtr 
Maju Artha 7260581-7261979 - 
7268115 Ciledug Ry 20H Cipulir 


Ace Ijam cair,jminan BPKB Mbl 
/Mtrtnp survey,bs byr Bunga 
saja.Terang Makmur Jaya JI.KH 
Noer Ali A1A Kalimalang Bks Ph 
88950011-19770786-99198368 


ATTACK EASY DETERGENT POWDER: 
MORNING CLEAN / 
COOL SENSATION BAG 1.2 KG 


Acc Ijam cair,Jminan BPKB Mbl 
/Mtr,Tnp Survey,Bs Byr Bng Sj 
Tri Makmur Sjhtra .Arteri Klp 2 
Ry2B Kb. Jrk.53670815-5320004 


Dana Tunai prs cpt 1hr Cair.Pan 
ca Artha AM. Sangaji17:6303181 
82/83 jmn bpkb mbl/mtr aman 


ng Bpkb A/n: Drs.Mutamad 
Kahmad, Plat-F:1609 FV, Msn: B 
5730374/KNAFA3212N5631956 


KAMI MENGHARGAI 
WAKTU ANDA 


KOMPAS 


untuk pemasangan iklan telepon 62 21 2567 60001462 21 2567 6076 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 20 September 2012 


WIRA PRIHANTO 


KARIER | Komunikasi 


Komunikasi untuk Kesuksesan Karier 


MASUK ke dunia kerja tidak hanya bermodalkan 
semangat dan kecerdasan kognisi semata. 
Banyak hal yang harus dipersiapkan termasuk 
soft skills seperti komunikasi. Kemampuan yang 
satu ini merupakan kemampuan yang sangat 
penting dan harus disiapkan sejak awal Anda 
melangkah ke dunia kerja. 

Kemampuan komunikasi dibutuhkan dari 
sejak wawancara awal. Lain bidang kerja, tentu 
berbeda bentuk komunikasinya. Tidak hanya di 
dunia kerja, saat Anda berwiraswasta, 
komunikasi yang mumpuni mutlak harus 
dipenuhi. Berikut ini adalah komunikasi yang 
ada di dunia kerja. 


Komunikasi langsung 
Komunikasi ini penting bagi Anda yang 
bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang 


penjualan dan pemasaran. Komunikasi langsung 
identik dengan face to face communication di 
mana Anda harus bisa melakukan pendekatan 
secara persuasif dengan calon pembeli. Untuk 
melancarkan komunikasi, pelajari terlebih 
dahulu produk yang akan Anda tawarkan atau 
jual dengan saksama . Hal ini agar saat pembeli 
bertanya, Anda bisa menjawab dengan 
meyakinkan. 


Komunikasi tulisan 

Kemajuan teknologi membuat seseorang 
tak perlu lagi melakukan kesepakatan kerja 
sama dengan bertemu langsung. Sering kali 
kesepakatan terjalin hanya melalui e-mail 
ataupun faksimile. Jadi, komunikasi melalui 
tulisan pun sama pentingnya. Cobalah membaca 
banyak contoh perjanjian kerja, surat resmi, dan 


Lotie Eni 
membutul 


neerng & Construcion, bergerak dibidang jasa konstruksi 
tenaga professional Untuk menangani proyek-proyek yang 


akan diempalkan dipcsl sebagai borikut 
Engineer & Supervisor, Civil Arsitak, Mechanical, Instrument, 


b Piping dan Eloctrica 
.. Administrator 
.. Wolding Ins 


tor 
Mandar (Hito Controler/ Logistic 


. Interpretator (Japanese & English ) 


Persyaratar 


. Berdomis d wlayah Jakarta, Jababoka tau JABAR 
Berpengalaman min. 3 tahun dibidangnya 


Pendidikan S1, D3 


Kirimkan lamaran lengkap beserta CV dan pas photo terakhir melalui 
mal ko: kOBuser1@lottenc.com 


CARI KERJA 


Driver, handal & Loyal, phm jl 
DKI,hr/bl,personalG,tpcya sik97 
021-63868864/ 081210907510 


NN EUSETI 


DM, CS, Personal Asst, 
Aru Exec 5 Day Work, 
Incz 5-25Jt 081294084203 


Artis CIn Pdtg Br p/w Dcr u/mdl 
Iklan & sinetron. 94904290 / 
087758635661 Fas.Hnr & AtrJpt 


Bth mekanik Alat berat&Kepala 
lapangan Min pglmn 5 thn, min 
SMA ditmptkn di Skbm. 0878 
78993005 Imrn: Jln. RA Kosasih 
Blok Crisan B No 16, Sukabumi 


Bth Opr Data Entry,SMA/SMK, 
Jujur, teliti, Bs Ms.Office,Intrvw 
Senin-Jumat. Tata Solusi - Jl 
Nlaydrus No,: 
Jak-Pus, Tlp.6: 


Bth 1)Ticketing International, 
2)Sales Exectv,P/W max 35th, 
Palmn dibidg yg Sama min 2th 
(182),Lancar Abacus/Galileot1) 
.diutmkn palm diTravel(2).Lmrn 
Ikpsfoto trbaru:JI.Suryopranoto 
No.15 Jakpus, Hp:082114669661 
1 emali: hrdGkiatravels.com 


Bth Cpt Penerjemah Mandarin 
Rajin, Gaji Tinggi # Bonus,Hub: 
0858 10138617/ 0813 16472892 


Bth Operator P/W max30th min 
SMA bs Mndrn&Komp basic jam 
kerja 18.30-05.00 40819877906 


Bth pria tranport bag. logis - tic, 
pglmn min.2th, sedia di temp , 
Lpulau, Hp: 0811181030 


Bth Sgr Helper & Waiter/tres: 
Min SLTA,Max.27th.Lmr bw Isg 
JI-Bulungan no.l6(dpn GOR)Keb 
Baru-jkt /hrddcosmo-store.com 


Bth:SPG&SPB tetap utk-toko Se 
peda,P/W,Min.20th.Domisili sk 
tr JakSel.Bawa Lmr Igs ke STC 
Senayan,-632-34,JI.AsiaAfrika 


Bth Tenaga Borongan&Operator 
Komputer, P/W, Hub: 3805815 
JILAmpasit1 no8 bikgRs-Tarakan 


Bth: MgrProduksi. Utk di Medan 
Palm woodworking, FJ/LB min 5 
thn. Hub : 021 - 936 55 660 


Bth: Sales berpglm,py kendrn & 
siap Luar kota, Mandor pabrik, 
paham Injection.Lmrn ke Po.B0x 
5188/JKTF 11051 Jakarta11051 


Cr sgr:Gr SD(Ipa),Smp/A (Mipa) 
Adm(sma/k)wil klender&pdKopi 
@ studyacademyT:8605929 jl.sw 
adaya/Rwdomba No2 X malang 


ATA Entry Scr OnlinetF/P) 
Disuaa Inct 
5-Ljt sms081311211253 


DATA INPUT 
Bisa Ms.Word Punya Internet 
Minz2jam/hari“0877.8864.1108 


Dbthkn sgr:A.Staff Legal: Wnt, 
Pend S.H(Perdata),palm di 
prshn properti/kttr Notaris min 
3th,menguasai bid,legal, ber 
komunikasi yg baik,lr,tang.Jwb, 
mampu bkrj  dibwh. tekanan& 
target.B.Proyek — Mgr:Pria,S1 
Teknik. Sipilpgim min Sth, 
bersedia ditmptkan diluar kota. 
Lmrn,CV,foto. terbaru krm ke: 
rekrutpelamar@yahoo.com 


Dcari Byk Guru TK,SD,Mndarin, 
Ingg,Lukis.JI.Moa No.52 Teluk 
6on9.94049528/08129423512 


Dcr T.Arsitek bs Autocad,2D& 
3DMax,T-Sipil utk:Site Mgr,imr 
ke J.RyPuputan Renon 88X DPS 
gayapropertindo@yahoo.com 


Dicr: Driver Direksi, prla(25-40), 
SIM A, pglmn 1 th, phm 
Jabodetabek. Krm ke PT 
Eleganza Tile Indonesia JI. Daan 
Mogot No 35A-B Jakbar 


C4, KARIER 


Dibthkn:l.Staff Accounting,syrt 
P/W,max30th,D3/S1. Akuntansi 
2AdIm,syrt:P/W,max3Oth,SMA/ 
SMK:3.Ka.Gudang,Syrt:P,max30 
th,03/S1,Palm min Ath dibidang 
masing2. Surat Lmrn Ikp krm ke: 
hrnarawata.com / accounting 
Gnarawata.com 


Dicari Mktng & Adm wnt min 
SMU max 30th pglm ka Ciledug 
Indah2 E23/14 ph:7319515 


Dicari tukang bor pile diameter 
60cm volume basar utk penger 
jaan proyek. 08888305566 


Dicari:Staf Import Fas KITE 
Utk/Garment Pkalan ” Ekspot 
Amerika. Hub.Dewi:68286619 
Email:dewi coudyahoo.com 


Dicr cmt / makloon u/ pkn wnt 
fashion, 0 250-500pcs / art, ong 
kos 7,5-20rb, Hub :PT.Yasindo 
Hozapratama, Danau Sunter Utr 
B36A/19, Jakut, 021.29384937- 
39, 081218992913 (P-William) 
YEmail:yasindodindo.net-id 


Dicr Sgr Prshan PMA Mmbthkn: 
1.Marketing & Bag Import (W), 
Mengsai Comp. 2.Sales (P) 
dibwh umur 40 thn 3.Supir CP/ 
Chinese) dibwh umur 50 thn 4. 
Supir Truck (P), dibwh umur 40 
thn 5, Bag Gudang (P) dibwh 
umur 35 th, Syarat: pglmn min 
2thn. Hub : Jl Muara Baru Ujung 
Blok K1 Kav 1-2. Penjaringan 
Jakut 66602926, 08176387399 


Diving Eguipment Distributor 
@xpanding immediate vacancy, 
Sales M/F 19-25yrs,D8,spoken 
English raguired,sktll in MS 
Office,sales and” photography 
will be an advantage,Attrac- 
tive salary with benefit.Send 
your CV to iktoffice@gmail.com 


Kontraktor Butuh: Staf Teknik 
syarat: S1/D3 Teknik Sipil,max 
35th,Imrn ke: Po.Box 1218 JKB 
11012/kontraktorjinGgmail.com 


Kontrk Bth Sgr bbrp Supv&Mgr: 
(1)Stm Bngn/D3 sipil/S1 Tek.Si 
Di,p/w min2cth,pglmSth,u/ Pm 
,Sin,pengawas, Cost control, Es- 
timatorSurveyor, —— Drafter, 
Eng(S1' Arch, Autocad)Safety, 
@A/0C.(2)03/ S1 Ak,bs mndrin: 
Ka keu,Adm keutpajak& stock) 
Gdg Proj PPICp/w min26th, 
pglmSth ,Comp,Jir,bs krj di bwh 
tekanan,slap Luar Daerah, krm 
Lmr emailihrdGagratata.com 


Mekanik dump truck&alt berat 
palmn,brsdia ditemp.ke luar 
kota,krm ImrsRukan Nusantara 
n0.27-28 Jl.Danau Sunter Ba- 
rat bik A1 Sunter Agung 14350 


A P/T.Exp 2Th.Mandarin. 
Piton 


17-15Juta/Bulan, 
Job Info: 081219799860 


Prsh bgerak bid Telekomunikasi 
(HP)Bth:SPG,Admin,kurir.P/W 
palmn/tdk.walk in Intvw jumat 
21/9 jam 10-15 ke: Pasar Mobil 
Kemayoran Z/10 Ph:68897768 


Staf Bag.Stock Brg,Wnt,SMA, 
max 30th,Pglmn.Lmr Isg dtg:Jl 
Pluit Ry 19 Komp,Sanken blk J1 


Tukang pola brpengalaman(max 
45th)u/garment kemejakcelana 
SMS data-2 ke: 0815 8623 1333 


T: in Data , Min D3/S1, 


5Hari Kerja/Minggu,Rp 7jt- 
Rp 1030878 1526 0398 


ID Aom reuancan 


CC, Sekretaris, Wnt, D3. 

Ass (email CV ke 
0816.1107579 

robertBtan.yahoo.co.id 


Accounting SL mngrti pjk wnt 
penempatan di puri kembangan 
Jakbar 081385095175 


Adm,bs komputer,pajak & akun- 
tansi, Lmrn Isg: Toko Terpal, Jl. 
Gedong Panjang Raya No.20F-G 


Bth Ace D3/S1 fresh graduate 
pglmn 1-2 th, max 27 th,single 
kirim via email: b2m . motora 
yahoo.co.id atau jalan Bojong Ry 
10124 rawa buaya ckrg jkb 


Bth Sgr Adm,Pria min SMU,Ms. 
Office, max 24th,Lmrn:Jl.Kra- 
mat Kwitang 1/11A(3927688) 


Bth Staff Adm Wnt,min SMA/ 
D3,bs.Excel, teliti, Palm mindth 
Krm Lmrn: Komp.Karang Anyer 
Parmai 55 Blok C-34 Jak Pus 
10740. E 9m.hr33gmail.com 


Bth: Acc/Adm/Sales Off,P/W, 
max.25th,min SLTA/D3.Lmr tIs 
tgnsfoto:PoBox 2784 Jkt 10001 


Cari:Acet(W) MinD3,bs buat Lap 
Keu.Krm:TigaBintang Komp.Mu- 
tiaraTaman Palem Bik 83/7 Ckg 


Dibthkan: Adm Finance & Acc, 
wanita (22-25), pgl mn 1th, MS 
office skil, krm ke PT.Eleganza 
Tile Indonesia Jl. Daan Mogot 
No,35A-B Jakbar 


Dicari: ADM, Penjualan, Wanita, 
23-30 thn, SMEA/Sdrit, pglmn 
min 2 thn, lancar mengetik.Imrn 
ke Po Box, 4853 JKTF 11018 / 
mall: md.hrd.2012Gg9mail,com. 
kode:ADMK. 


Dicari Adm/Acctg,Wanita,Min. 
SMA Lamaran&Pas Photo Kirim 
Email ke: novycitra@yahoo.com 


Dicari Sgr ADM Wat, Min SM 


Accounting/Komputer Imrn krn 
0 BOX It 10035 


Staff Accounting (W), Mengerti 
Ik, SMK.CV Krm:Ruko Mahkota 


JI marwetina & sates 


Bth Sgr Mrktng/Sales,Pria/Wnt 
Palmn di Cargo Door to Door 
Lmrn&Pas photo Kirim Email ke: 
hendradi, hw@yahoo.com 


Butuh segera:SPG syrt:Wanita, 
min.SMA,max.2dth, penampilan 
mnrk, tagi min.160cm dan berat 
proporsional. Penghasilan gaji 
diatas UMR 4 bonus 4 insentif « 
asuransi.Yang memenuhi syarat 
email kerlowkerspg@yahoo.com 
atau fax ke: 021-600 9045 


Dibutuhkan Sales Marketing 
pengalaman min 2 tahun CV 


dikirim — kervini lie@yahoo.com 
info Hub: 0818474090 
Dibutuhkan: | Sales Retail, 


Coordinator SPB / SPG Modern 
Outlet (Mitra10), pria (25-40), 
pal mn building material / 
granit 1th, ada mtr, krm ke PT. 
Eleganza Tile Indonesia Jl.Daan 
Mogot No.35A-8 Jakbar 


Mrkting/Sales Product Compu- 
ter,barkendrn,krj — krs,23-35th 
Email:jobsdakmediasistem.com 
/ Telp: 021-70757515 


JI sekretaris 


AASST. PRIBADI/ SEKRETARIS 
Wnt, D3, lancar Inggris, domisili 
sktr Kota, Hub : 021 - 93655660 


JI Tewuir probursi 


(Cr:30 Drafter,Pria,S1 Arsitek,2D 
& 3D,pglm 2th.Krm:JI.Jembatan 
3 Komp. 25 8/16 Jak-Ut 14410 


lainnya. Hal ini agar kosakata Anda semakin 
kaya dan mahir dalam membuat surat resmi. 


Komunikasi dengan rekan 

Komunikasi nonformal sering dilakukan 
dengan sesama rekan kerja. namun, jangan 
remehkan komunikasi ini. Hal ini harus tetap 
dijaga dan memerlukan kemampuan berbahasa 
yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman 
antarrekan kerja. Apabila komunikasi ini kuat, 
perusahaan akan semakin berkembang dengan 
pes. Tak ada salahnya menyediakan waktu 
sepulang kerja atau saat libur akhir pekan untuk 
pergi bersama teman-teman atau sekadar 
berkumpul bersama. Kegiatan ini akan 
membuat ikatan Anda dan rekan semakin kuat, 
sehingga komunikasi menjadi lebih baik. 
#/VTOJ 


Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai 
garis akhir dan aku tolah memelihara iman, (lTimotlus 4:7) 


REST IN PEACE 


Pada hari Rabu, tgl. 19 September 2012, pki. 03.15 WIB: 
di RS. GRHA Kedoya. Mami, Mami Mertua, Oma, Kakak | 
kami yang tercinta 


(The Tjie Nio ) 
Dalam usia 79 tahun 
£ | 
$ “ 
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka ABADI. Ruang 
VIP - Paradise. Jl. Daan Mogot No. 353, Jakarta Barat. 
Akan dikebumikan pada hari Jumat, tgl. 21 September 
2012. Berangkat dari Rumah Duka pki. 10.00 WIB. ke || 
Pemakaman San Diego Hilis - Karawang Barat, | 
Kami yang mengasihi : 
Suami : Kosasih /Tan Ke An (t) 


Anak : Menantu : 
Kusmajanti Lukman Sontani Arifin 
Koswara (Dede) Herlina S.W, 
Kosjana Murnjyati 
Kosim Shinta (t) 
Koswandi Yuninta Yudhalaksana || 
Koeswati Alex Hendrata 
Koestini - 
Koenaeni Asep Kurnia 

Cucu & Cucu Mantu : 

Ivan & Hariyati, Levina & Arnold, Yulius & Novianti, 
Christian & Chelsia, Tommy, Grace & Agung, 
Sherly, Yovita, Desi, Felica (t), Fifi & Ferdi 
Nicander, Gian Daniel, Pamela, Regi & Nancy, 
Gary, Yola, Nicko, Ocky, Talitha 


Beserta segenap famili 


BERITA DUKA CITA 


Telah meninggal dunia dengan tenang pada hari Senin, 17 September 2012 jam 04.10 WIB. 
Mama, Mama Mertua, Emak, Emak Co dan Saudari kami yang tercinta : 


Ny. Jd. TJOENG YAM SENG 


(Terlahir : Ny. TAN TJHIOE KWIE) 
Dalam Usia 92 Tahun 


Jenazah akan dikebumikan di Pemakaman GUMENG - GOMBONG pada hari MINGGU, 23 September 2012. 
Berangkat dari rumah duka Jl. Yos Sudarso 319, Gombong jam 11.30 WIB 


Kami yang mengasihi : 
Suami : TJOENG YAM SENG (t) 


Saudara Kandung : TAN TJIOE SIN 
TAN TJIOE KIOE (t 


TJOENG PAK WIE (Purwo Pawit) (t) 
TJOENG KWOK WIE (Oni Kuntjoro) (t) 
TJOENG YAUW WIE (Subur Nugroho) 
TJOENG HWAT WIE (Pudjianto) 
TJOENG TJAN WIE (Purwanto Candra) 
TJOENG KON WIE (Wicaksono/Akon) 


Anak Laki — 


laki : 


Menantu : 


LIE TJIOE JOEN 


NINGSIH 


Dra. DIANA 
SEKAR DJENE 


INKE 
HANNY 


Menantu : 


ASWANTO 

RUDI SUGIARTO 
TAUFIK D. 
SLAMET SANTOSO 
JO HOA TJIANG 


Anak Perempuan : 


TJOENG MEI IE (Monita)(t) 

TJOENG LIE IE (Panjang) 

TJOENG SU WIE (Seneng) 

TJOENG TJU IE (Indrayani/Acuk) 

TJOENG TJIEN IE (Suryani) 
Cucu / Cucu Menantu : 
Sianny Purwa Putri, Hansari Dwi Purwa 
Tiong Jap, Dewi Caturningrum'/Felix, Agustina Sugianto/Uki, Hapsari Palupi/Ario, Martha Intanti/Abun, 
Amelia Ra, Anthony, Andrew, Alvin, Patric, Philip, Tedo, Tedi/Ekawati, Ardian/Yeyen, Andi, Albert, 

Adeline, Luciana, Bondan 
Cicit : 
Meli, Jean Pauw, Arya, Aaron, Frenz 


Tri Juniarti, Eko Wiji Kusuma/Kan Joeng Tjin, Liany/Bing 


Bersama segenap family 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


58 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 20 September 2012 


PROPERTI 


Pilih-pilih Model Bantal Kursi 


elemen itu. Namun, pada sebuah ruang yang sudah 
banyak memiliki motif, sebaiknya Anda pilih bantal 
yang polos. Sebaliknya, di ruang yang cenderung 
polos, bantal bermotif dapat hadir sebagai elemen 
yang mampu mencuri perhatian. 


jenis kursi yang lebih cocok ditemani bantal panjang 
yang bentuknya menyerupai guling, misalnya, sofa 
ramping tanpa sandaran. Lain lagi dengan bantal 
bertasel keemasan. Model seperti ini akan lebih 
tepat dipadukan dengan kursi berlanggam klasik 
yang penuh detail ukiran. 


@ Pertimbangkan perlakuan yang akan diterima si 

@ Sesuaikan warna bantal, apakah cocok dengan bantal. Apakah ia akan senantiasa dipeluk-peluk? 

skema warna ruang? Warna-warna yang selaras tentu Atau ia berfungsi menjadi pajangan yang jarang 

"— akan lebih aman. Misalnya, dinding ruang merah disentuh? Ini berkaitan dengan pemilihan jenis bahan 

SMUTTERSTOGK muda, kemudian bantal-bantalnya berwarna turunan dan model bantal. Jika bantal berisiko kotor, pilih 

dari merah, seperti merah marun. Akan tetapi, untuk bahan yang mudah dicuci seperti katun. Pilih pula 

BENTUK dan kain pelapis bantal kursi sangat beragam, desain yang lebih berani, bantal dapat hadir sebagai model sarung bantal yang mudah dilepas. Bila bantal 

baik bahan, warna, maupun coraknya. Agar tampil serasi, aksen. Pada ruang yang dominan cokelat, letakkan lebih sebagai penghias, bolehlah kita memilih bahan 
kita harus pintar-pintar memilih dan menyesuaikannya saja bantal-bantal sewarna pelangi yang kontras, sutra halus yang berbordir cantik. 

dengan desain ruang. 
@ Perhatikan motif dari kain pelapis bantal. Motif pada Untuk informasi pembiayaan Griya, silakan meng- 


hubungi cabang BNI terdekat atau BNI Call di nomor 
(021) 500046 atau 68888 dari ponsel. Dengan senang 
hati kami akan melayani kebutuhan perbankan Anda, ("J 


sebuah ruang dapat datang dari banyak elemen, 
seperti wallpaper, jok kursi, gorden, atau karpet, 
Motif bantal kursi dapat diambil dari motif salah satu 


@ Sesuaikan dengan model furnitur yang ada. 
Beberapa bentuk furnitur cocok didampingi bantal: 
bantal gemuk, seperti sofa besar, Akan tetapi, ada 


Kirimkan pertanyaan Anda 
seputar pembiayaan, desain, dan hukum 

properti melalui e-mail ke 

klasika realestat@kompas.co.id, 
(dilengkapi data diri, nomor telepon, dan copy KTP) 
Pertanyaan yang menarik akan mendapat 
suvenir dari Kompas. 
Banner dalam bentuk digital dapat dilihat 
di http://epaper.kompas.com 


(Jose Gem 


Vo 


Miliki rumah impian 
dengan bunga cantik 
6,99Yo 

BNI memberi lebih 
500046 


BNI griya 


Nikmati mudahnya rt 
H1 atau 2 tahun" 
tu kredit sampai dangan 20 tatwn cam Hit krodit hit 


Ki rumah impian dengan BNI Griya Bunga Cantik 65686 pa 
atkan Meksibilitas pan 1 angsuran dengan 
ya Rp 5 miliar 


Best Mortgago Businese 2012 
Ie Astan Bank 


- 
CJ cone NG 


Bm 


BNI 


Melayani Nagori, Kebanggaan Bangsa 


PRODUKTIVITAS adalah kata kunci dalam 
menjalankan perusahaan, Berbagai upaya 
dilakukan untuk mengejar dan meningkatkan 
produktivitas. Hal itu antara lain dapat dicapai 
dengan memanfaatkan terobosan teknologi 
melalui beragam perangkat komputasi. 


sehingga operasional dapat berjalan sebagaimana 
mestinya, Server yang menawarkan kemampuan 
komputasi sangat tinggi ini memecahkan banyak 
rekor dunia seperti penggunaan untuk virtualisasi, 
database, dan banyak lainnya, Walaupun memiliki 
komputasi yang sangat tinggi, Primergy tetap 


Produsen teknologi informasi (TI) Fujitsu memiliki tingkat efisiensi daya listrik yang 
turut aktif menghadirkan inovasi dan kreasi tinggi sehingga tidak membebani biaya listrik 
untuk menciptakan produk yang tidak saja perusahaan. 


perkasa secara kemampuan komputasi, tetapi 
juga hemat energi, green, dan stylish. Keunggulan 
kinerja rangkaian produk Fujitsu ditampilkan 
produk Notebook Lifebook, Personal Computer 
(PC) Esprimo, Server Primergy, Storage Eternus, 
dan Scanner fi-series 

Server Primergy memberikan berbagai 
macam layanan di kantor, seperti file server, print 
server, e-mail, database, dan banyak fungsi lainnya 


Eternus storage system menawarkan solusi 
penyimpanan data yang fleksibel secara fitur, 
skalabilitas, dan performa untuk menjawab 
kebutuhan TI yang semakin dinamis, Dengan 
arsitektur yang sama untuk tiap modelnya, 
Eternus mempersiapkan tiap lini produknya 
untuk dikembangkan dan di-upgrade menjadi 
model yang lebih tinggi. Dikembangkan dan 
diproduksi di Jepang, Eternus telah banyak 


UNI 


DoK FUJiTsu 


PERANTI KANTOR 


memecahkan rekor dunia untuk storage dengan 
efisiensi tertinggi untuk harga dan performa. 

Sementara itu, Scanner Fujitsu menjawab 
kebutuhan berbagai kalangan, baik korporasi 
maupun kalangan awam untuk mengurangi 
penimbunan dokumen dengan mengubahnya 
menjadi data digital, Solusi ini ditujukan untuk 
mengurangi biaya operasional, meningkatkan 
tingkat pelayanan ke pelanggan, serta mening: 
katkan kolaborasi. Scanner Fujitsu menawarkan 
perangkat yang andal, kualitas hasil pindaian yang 
tajam, serta fitur-fitur yang membantu pengguna 
mengatasi masalah-masalah pemindaian, 
Scanner Fujitsu mampu untuk memindai 
beragam ukuran dan ketebalan kertas dalam satu 
kali pengerjaan (kapabilitas akan berbeda sesuai 
model scanner). Sekarang, memindai kertas tipis 
bukan menjadi masalah lagi! ("/ACAJ 


Fujitsu 
Lifebook 


Fujitu 
ScanSnap 
S1300i 


Fujitsu 
Esprimo 


High Performance. 
Maximum Expandability. 
Perfect for Corporate Use, 


BH 531 


D581 


You'll Never Need 
Another Book 


spec 
“ Int? Core 152400 1 Intel? u65 
AG x KG DN TABIME 

« Intagiatad Intel HO Graph 


Fujirsu 
NEAB 


Specs: « SoCG8 SATA 7.2 hip, 5. MAL wuppart 
« Super Muli Dal Layar DVD RW 
Kama “Intel Care 1 2310M (2.16), IMB LI Cache, « Broadeom BCMS7780, 10/100/100044hps Gigalan network pertamance 
Rp. 199 Intel MMBS, 4 GI DORI PSIMNG « Max oatput ol pewer supply: 252 
3 « s00 Gb « Windows" 7 Professional 
“ ta Ha naa Super nyata # Piton: # 10S7W LED Monitor with Integrated Sneakers - Black (DVI port) Pile 
“13, ight LED, Anti-glare display US: 
F hdditonal Feature 
“neto OM in Op $ Kn ey en an pan maa US$ 
Pepaya “BUMD SOFTWAME Adebe Awobat Reader, Diplay Manager 
(Pie cd VAT YON .3 Mega Pixel camera Duma Bag pour Power Saving Utility, Motkay Uti, Synanta Inturnet Sewatt 6O-daya Wal, 
(FT en mil 11 Oetuber 2012 “3 yogi warranty Wicnotte Olla State 
(ET ehude AON 


sia ema ji FUJITSU | | sonmemewaros FUjITsU bala aan 


ts) 
Fujitsu Fujitsu 
Dot Matrix 
Printer 


The Best 
Energy Efficient 
at The Best Price 


Fujitsu 
Eternus 


Fujitsu 
PRIMERGY 


RX300 S7 DX80 S2 


Every business needs a reliable, #iNickent IT Inlrastnucture that can support 
cone and future business needs. Fujitsu PRIMERGY ROCIOO S7 meet al of 
these with Nexible, scalable, serveis which provide bes-In-dlass perlormance 
wilti energy efficint that Is up to 20 better than competitlve products 


DL3850-4 


Hana ang 


Evolving Towards Perfection 
n 


nderstamd you bus 


ta iks every detail. Renownod by its Guality 


perlormance and versatility, Fuji 
Nigih erpestise to answer he ne 
yet let operation 


Dot Matilx Pinter is ciafted with Japanese 
dIty for a compact design, ig speed 


Simple, Speedy, Compact 
From Paper to PDF in One Touch 


Spec 

“AK (A3 with optional carter sheet) 

« Max: 12 ppnv24 ipm (Nosmal Mode) 

« Duplex, 10 pages ADF 

“ Weight: 1 hg 

«Includes softwate for Business Catd Management 

« Send to Cloud (Diopbar, Evernote, Google Does, Salostorce, SugarSwnd) 
and Ipadphone 

# Ny national standard warranty 


rujirsu 


Fujitsu 


Entry-level Storage with High Scalability 


1. The best price per performance siorage In Its class" 
1. Scaling up to 120 disc drives intermix disc) 
3. exible host Interlace FC, FCot,ISCSI or SAS, 
4, Automatic Storage Tiering will balance the cost performance and capacity 
for better service levels 
5. Min provtsoring lunetion that avolds the needs fo uplront capacity planning 


Spec: Spet: Pe Ig 0X80S2110505 Spec: 
Pee « Bisdirectional with logical sevking na « Intel Xeon E5-2620 6C/127 2.00 Gie 15 MB UST #ternus DKBO $? Dual Cootioller 
US$ «24 wie, umpatt dot matrix 136 column «GI memory DOII-160 Registered ECC tupgradeable up to 760 GB) HDD SAS 300 GB x 4 
« Input butter max 128 Kb US$ 3, « DVD.RW superinahi slimtine SATA BGB Fiber Channel Interface 
Free « Copy ability Original « 4 copies “De 30GB SAS TOK 2.3" Motplug Enterprise disks Iin Provsioning ready 
« Lattet Ouality 135 cps (12cpi), Doalt Ovality 412 pe (12epi) “ SASISATA RAI Conte: 516 Unlimited server connection (Linux & Windows license Is Induded) 
« Average pawer consumption 70 W ar less “ Modul point ppi bakging platimurn citis 
(CI Momo valid om 31 March 2013 z « Intograted Remote Management Comtrolie: (IMC S3) lor rernete management (EN per Apa Lt, 2012, LIERMUS Dipo 52 above wodkds superior 
9 (1 badude YA Non Jd tt ling sANA Benead 
Ahaping tomonowwith you FUJITSU (PNP vatd uni: Oetober 201 shnping tomorrow weh you Ga ey Oebar 2 shoping toner oh Yoni 
KLASIKA 


BANYAK MATA MELIHAT IKLAN 


ANDA 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 2567 6000-2567 6076 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TERBIT 48 HALAMAN # KLASIKA 
NOMOR 082 TAHUN KE-48 


HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 
Online: www.kompas.com 
Pendiri: PK. Ojong (1920-1980) E-mail: kompas@kompas.com 
Jakob Octama Telepon: Redaksi (021) 5847710 
Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
Harga langganan Rp 78000,— 
Harga eceran Rp 3.500— 


HATI NURANI RAKYAT 


KAMIS 
20 SEPTEMBER 2012 AMANAT 


re 
MIRAGE 
— 


MIRAGE 


2 


mMIRAGE 
25— 


— NN 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


T @ Kal & 
h | 5 
lgk Ine Or 
3 P ) | ra 
ag 9 &G TS 
DA ' 


(G3, 


MITSUBISHI 
MOTORS 


Kaskus 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


